HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


MINGGU 


160 SEPTEMBER 2012 


Persona: Tugas Kemanusiaan 
Radhar Panca Dahana mi: 


Korupsi Marak, Tinjau 
Ulang Bayar Pajak 


CIREBON, KOMPAS — Nahdlatul Ulama sedang meninjau 
ulang ketentuan tentang kewajiban membayar pajak bagi warga 
negara Indonesia. Hal ini dilakukan karena praktik korupsi 
demikian marak di Indonesia, termasuk menggerogoti uang pajak 
yang dibayarkan oleh rakyat. Namun, ini bukan berarti NU s 
institusi mendorong warga agar tidak membayar pajak, tetapi 
merupakan upaya untuk mengingatkan pemerintah. 

Hal itu dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU) KH Said Agil Siroj dan Ketua PBNU Slamet 
Effendi Yusuf dalam pembukaan Musyawarah Nasional Alim 
Ulama dan Konferensi Besar NU yang diselenggarakan di Pondok 
Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa 
Barat, Sabtu (15/9). 


Nahdlatul Menurut Said Agil Siroj, warga NU wajib 
La mengikuti peraturan pemerintah untuk mem- 
bayar pajak. Hal itu sesuai dengan ajaran dalam 


Al Guran yang mewajibkan umat Islam menaati 
peraturan pemerintah. Namun, sejatinya kon- 
sep pajak tidak dikenal dalam Islam. 

”Dalam Islam yang ada ialah kewajiban 
membayar zakat, Warga NU taat membayar 
pajak karena itu diatur oleh Pemerintah Indonesia, Pajak itu pun 
seharusnya bertujuan mementingk: 
mun, setelah melihat akhir-akhir ini pajak ju 
kemudian me jiban membayar paj 


Menjaga Tetap 
di Tengah 
HAL 2 


ulang” ujar 

Slamet Ef $ 
bang dalam Munas NU soal pajak itu bukan berarti NU secara 
institusi mendorong warga agar tidak membayar pajak. Akan 


tetapi, itu lebih merupakan upaya NU mengingatkan pemerintah 
agar pajak yang berasal dari uang rakyat dikelola dengan benar 
mulai dari hulu sampai hilir. 

Wacana soal pajak barangkali akan memunculkan kontroversi 
yarakat. Namun, bagi NU, ini bukan hal baru mengingat 
pa perjalanan munas yang pernah menelurkan reko- 

dan keputusan kontroversial pada masanya. 

$ NU tahun 1987 di 
Desa Bago, desa terpencil di Kabupaten Lombok Tengah, Ni 
at itu, NU menelurkan kebijakan kontrove 
enar baru, yakni membolehkan perempuan 


(Bersambung ke hal 11 kol 5-7) 


www.kompas.com 


KOMPAS 
at wi (pet (D 
(AN kr 
MH 


www.facebook.com/kompasfb. 


layanan 
berlangganan 


»UUL 


hotline@ekompas.com 


3 


www.twitter.com/harlankompas 
wwwtwitter.com/kompasbreaking, 


@ Kembali ke Tujuan Awal HAL 


@ Permukiman Padat Ditata 


@ Dua Marinir AS Tewas 


23 PEPEROLEHAN MEDALI 


(Hingga Sabtu Pukul 21.15 WIB) 


Total 

Ea 1, DKI JAKARTA 60 64 64 188 
2, JAWA TIMUR 57 51 47 155 

Perak 3, JAWA BARAT 57 45 59 161 
4, RIAU 2 24 29 80 

Perunggu 5. JAWA TENGAH 26 25 32 83 


Berlanjut ke halaman 6 


@ Olivia Zalianty 
Bersepeda Nekat 


Tiga perempuan cantik ini me- 
lewatkan momen yang menge- 
sankan sepanjang pekan ini. Oli- 
via Zalianty dengan hobi ber- 
sepedanya menembus jalanan 
Jakarta yang macet dan tidak 
ramah. Kleting Titis Wigati, de- 
sainer pemilik label KLE, men- 
jadi peserta pameran Designer 
Week di Singapura. Dia pun ha- 
rus menghadapi pertanyaan rinci 
calon pembeli. Dan, Blake Lively 
yang diam-diam menikah dengan 
kekasihnya yang dijuluki "The 
Sexiest Man Alive”, Ryan Rey- 
nolds. Hmmm... 

NAMA & PERISTIWA/HA 


4 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AMANAT 


HATI N 


KOMPAS 


JRANI RAKYAT 


Sosialita: 
Rany Moran haus 


TERBIT 32 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 078 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi 


(021) 5847710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000,— 
Harga eceran Rp 3.500— 


Aksen: 


Efisiensi ala Edo us. 


Warga yang memenuhi pinggir: 


Di kalangan pencinta sepeda ada semacam 


“doktrin”. Pertama, bukan 


sepedanya, tapi 


sepedaannya. Kedua, bukan "sepedaan”-nya, tapi 
sepedanya. Di Bali Bike 2012 dua ”doktrin” itu 
menyatu: ya sepeda, ya sepedaan.... 


OLEH MAWAR KUSUMA 


egitulah ketika bersepeda 
Pass gaya hidup, ter- 
utama bagi kalangan kelas 
menengah. Kita lihat peman- 
dangan ketika peserta Bali Bike 
2012 berdatangan di Hotel San- 
tika Nusa Dua, Bali, Kamis (13/9). 
Sebagian dari peserta sempat 
sepeda me- 
reka harus ”dikandangkan” di ru- 
ang kaca di samping lobi hotel, 
"Banyak yang protes karena 
tidak boleh membawa sepeda ke 
kamar, Serasa kehilangan istri, 
a,” kata Direktur Utama 
Circletec Niaga Indonesia Perry 
H Josohadisoerjo (60). 
Perry dan keban 


in rekan- 
sepeda me- 


mang selalu menenteng sepeda 
ke kamar hotel tiap kali beper- 
gian. Sepeda Pinarello Dogma 2 
keluaran terbaru dari Italia yang 
ditenteng Perry adalah sepeda 
berbahan baku karbon yang cu- 
kup ringan. 

Pencinta sepeda ' memang 
mempunyai hubungan emosio- 
nal dengan tunggangannya. Djo- 
ko Edi Santoso (57) tak pernah 
terpisah di peda Merlin ke- 
luaran Amerika Serikat yang di- 
belinya seharga Rp 60 juta pada 
2004. Djoko memilih pindah ho- 
tel jika manajemen hotel tak 
memberikan izin membawa se- 
peda ke kamar. 

Demi menghidupi hobi ber- 


sepeda, Perry mengo- 


serta menempuh jarak 


leksi 12 sepeda yang ji- 1 total 202 kilometer, 
ka harganya digabung- N Bali Bike 2012 seka- 
kan bisa digunakan un- YA ligus menjadi ajang wi- 
tuk membeli rumah di dengan suguhan 


Jakarta. Pria yang juga 
Ketua Umum 


Ikatan Penggiat Olah- 


BALI pesona pantai, peg 
nungan, keindahan 


nau, serta keunikan 


raga Sepeda Jakarta ini KOMPAS dary — budaya. Rute hari per: 
begitu menggandrungi tama dimulai dari Ba- 
sepeda dan rela me- BACA JUGA dung menuju Candida- 
ninggalkan hobi golf MAL4,13,16 — sa, melewati Gianyar, 


dan menyelam, 

Ketika perusahaan produsen 
sepeda Pinarello akan menge- 
luarkan generasi teranyar pada 
November mendatang, Perry su- 
dah sibuk mencari informasi ten- 
tang spesi sepeda tersebut. 
Harganya sebanding dengan 
rasa bahagia yang didapat. Tiga 
puluh persen dari hidupku untuk 
sepeda, selain musik jazz tentu- 
nya," kata Perry sebelum memu- 
lai start Kompas Bali Bike yang 
digelar sejak Jumat (14/9) hingga 
Minggu ini. 


Aman dan gaya 
Di ajang Bali Bike 2012, pe- 


Ubud, hingga desa tua 
Tenganan. 


berus 50 tahun itu me- 
nikmati perjalanan dengan terus 
menjaga kondisi badan. Oct 
nus Noya (58) melengkapi diri 
dengan beragam aksesori, terma- 
suk monitor detak jantung (heart 
rate) yang ditempelkan di tubuh 
dan tersambung dengan monitor 
GPS Garmin sepeda. Jika detak 
jantungnya terlalu cepat, Octa- 
vianus akan memperlambat laju 
sepedanya. 

Ta menciptakan suasana gem- 
bira dengan memutar musik dari 
peranti Ipod. Baju belakangnya 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


an di wilayah Karangasem, Bali, memberikan semangat kepada peserta Kompas Bali Bike 2012, Sabtu (15/9). 


bagaikan lemari makanan. Ba- 
yangkan saja, beragam jajanan, 


seperti jelly, madu, dan batangan 
cokelat, 


selipkan di saku baju 


ik” yang cu- 
oal penampilan juga mesti 
Konkretnya, keringat bo- 


tetap wangi. Peserta Bali Bi 
Ade Dewijanti, melengkapi diri 
dengan minyak wangi dan lip- 
atanya, agar percaya diri 
jalan raya. 

Dan, tentu saja aksesori yang 
bagai pelindung diri. 
helm sepeda yang har- 
ganya bisa mencapai Rp 4 juta, 
kacamata Rp 6 juta, dan sepatu 
kulit khusus sepeda Rp 4 juta. 
"Harus mahal agar ada jaminan 


(Bersambung ke hal 11 kol 5-7) 


Lihat Video Terkait 
"Kompas Bali Bike” di 
vod.kompas.com/ 
sepedabali 


PON RIAU 2012 


Lifter Kalbar Lampaui Rekor Asia Angkat Berat 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Lifter Kalimantan Barat, Eka Ko- 

alasari, adalah pemegang rekor 
Asia angkat berat yunior untuk 
sguat dan bench press di kelas 47 
kilogram. Pada Sabtu (15/9) di 
ajang PON Riau 2012, sang pe- 
megang rekor kembali mengasah 
kekuatan dengan melampaui re- 
kor Asia di kelas yang 
sama untuk level yang 
lebih senior, Master 1, 
level bagi lifter berusia 
40-49 tahun. 

Pada angkatan sguat 
(lifter mengangkat bar- 
bel yang diletakkan di 
penopang dari posisi 
jongkok), Eka mengang- 
kat bebanseberat18ikg, ( 
sementara rekor Asia  $ 2 
putri MI adalah 180 kg — BACA J 
atas nama Fukushima 
Yukako (Jepang). Di 
angkatan bench press (posisi lifter 
tidur telentang), Eka mengang- 
kat beban 92,5 kg pada kesem- 
patan ketiga, gagal melampaui 
rekor Yukako, 123 kg. 

Akan tetapi, Eka kemudian 
melampaui lagi angkatan Yukako 
di deadlift (dalam posisi berdiri, 
lifter mengangkat barbel dari 


at 


HAL 5 dan 6 


lantai hingga setinggi paha) de- 
ngan beban 180 kg pada kesem- 
patan kedua, sedangkan rekor 
Yukako adalah 165 kg. 
Rekor-rekor Yukako itu dibuat 
di Kobe, Jepang, Desember 2011, 
dan kejuaraan dunia di Pilzen, 
Ceko, November 201, 
Berdasarkan kategori Federasi 
Angkat Berat Dunia 
(TPF), dengan usia baru 
22 tahun, Eka masih ter- 
masuk lifter yunior. Na- 
mun, pencapaiannya itu 
telah melampaui rekor 
untuk kategori Master 1. 


Rekor tak diakui 


Sayangnya, ajang PON 
tidak diakui sebagai ajang 
resmi dunia sehingga 
pencapaian Eka tidak bi- 
sa diakui sebagai rekor 
baru Asia Jika diban- 
dingkan dengan rekor Asia untuk 
kelas Open (24-39), pencapaian 
Eka masih di bawah rekor ka- 
tegori Women Open itu. 

“Kami akan melaporkan hasil 
ini ke federasi Asia, tetapi biasa- 
nya rekor si atlet baru diakui 


UGA 


(Bersambung ke hal 11 kol 1-4) 


Suporter sepak bola Sumatera Utara berusaha mengeringkan lapangan di Stadion Kaharudin 
Nasution Rumbai, Pekanbaru, tempat dilangsungkannya pertandingan babak enam besar PON XVIII 
antara Sumatera Utara dan Jawa Tengah, Sabtu (15/9). Stadion tergenang akibat hujan deras. 
Pertandingan sempat dihentikan lebih dari satu jam. 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


ti 
KOMPAS/INGKI RINALDI 


Ekskavator, Sabtu (15/9), membersihkan material banjir bandang pada aliran sungai yang berada di kawasan Batu Busuk, Kelurahan 
Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain banjir bandang, empat orang meninggal dunia setelah bencana 
longsor di kawasan Batu Busuk pada Rabu lalu. 


TANAH 


LONGSOF 


Warga Masih Dibayangi Longsor Susulan 


PADANG, KOMPAS — Warga 
yang tinggal di kawasan Batu 
Busuk, Kelurahan Lambung 
Bukik, Kecamatan Pauh, Kota 
Padang, Sumatera Barat, masih 
dibayangi ancaman longsor s 
sulan. Hal itu menyusul kondi 
perbukitan yang relatif rentan 
ditambah curah hujan yang di- 
perkirakan masih tetap tinggi 
selama beberapa hari menda- 
tang 

Sejumlah rumah yang berada 
di kaki bukit di kawasan Batu 
Busuk, Sabtu (15/9), terlihat ma- 
sih dihuni. Aktivitas sehari: i 
warga setempat juga tetap 
langsungkan di bangunan ru- 
mah-rumah tersebut. 

Padahal, sejumlah rumah di 
lokasi itu dihantam material 
longsor pada Rabu (12/9). Pe- 
ristiwa itu terjadi pada saat ber- 
samaan ketika tujuh rumah di 
Kampung Ubi, Batu Busuk, rata 
dengan tanah setelah dibenam- 
kan longsor. 

Kampung Ubi berada di ke- 
tinggian 225 meter di atas per- 
mukaan laut dan berjarak sekitar 


tiga kilometer dari perkam- 
pungan utama di Batu Busuk 
sekitar PLTA Kuranji PT Semen 
Padang. Koordinator Sekretariat 
Bersama Pencinta Alam Suma- 
tera Barat, Rico Rahmad, menga- 
takan bahwa sedikitnya sepuluh 
rumah di perkampungan utama 
Batu Busuk dalam kondisi ter- 
ancam, 

"Pada perbukitan tersebut ter- 
dapat  rekahan-rekahan — dan 
rumah-rumah di bawah kaki bu- 
kit dalam kondisi terancam,” kata 
Rico, 

Puluhan korban masih ber- 
tahan di tenda-tenda darurat. Se- 
bagian pengungsi mulai diserang 
gejala pilek dan batuk meskipun 
kebutuhan makanan dan mi- 
numan relatif terpenuhi, Dapur 
umum dibangun tidak jauh dari 
lokasi tenda pengungsian, 

Kepala Pelaksana Badan Pe- 
nanggulangan Bencana Daerah 
Sumbar Yazid Fadhli pada hari 
yang sama mengatakan, untuk 
menjawab persoalan tersebut, 
survei lanjutan ke lokasi hulu 
sungai pembawa material banjir 


bandang akan dilakukan pada 
Minggu (16/9). 


Hulu rusak 


Yazid mengatakan, pantauan 
udara menunjukkan, material 
banjir bandang berupa kayu- 
kayu besar memang memenuhi 
aliran hulu Batang atau Sungai 
Kuranji. Aliran Sungai Kuranji 
diisi dari aliran tiga hulu sungai, 
yakni Sungai Padang Janiah, Pa- 
dang Karuah, dan Sungai Danau 
Limau Manis. 

Pantauan udara itu dilakukan 
pada aliran-aliran sungai yang 
menuju Kota Padang. Beberapa 
di antaranya Sungai Kuranji, 
Sungai Panjalinan, Sungai Lubuk 
Gajah, Sungai Danau Limau Ma- 
nis, Sungai Gadut Gadang, dan 
Sungai Lubuk Kilangan dengan 
fokus pada Sungai Kuranji yang 
terlihat memiliki kerusakan lebih 
parah. 

Selain itu, terdapat pula re- 
kahan bukit yang dimungkinkan 
disebabkan oleh gempa bumi, 
"Juga kayu-kayu yang diduga di- 
tebang warga," kata Yazid. (INK) 


Kembali ke Tujuan Awal 


Pimpinan KPK Akan Berkoordinasi dengan Kepala Polri 


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah persoalan yang 
sedang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi 
seharusnya mendorong Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Presiden merujuk kembali ke tujuan awal 
pembentukan komisi itu, yaitu memperbaiki kinerja 


kepolisian dan kejaksaan. 


”Salah satu caranya, KPK ha- 
rus memiliki penyidik internal 
yang independen, tidak bisa dari 
kepolisian dan kejaksaan. De- 
ngan demikian, tidak terjadi kon- 
flik kepentingan,” kata Wakil Ke- 
tua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Lukman Hakim Saifud- 
din, Sabtu (15/9), saat dihubungi 
dari Jakarta. 

Langkah Markas Besar Kepo- 
lisian Negara RI menarik sekitar 
20 penyidiknya di KPK, dit 
langkah komisi itu mengusut ka- 
sus korupsi di Korps Lalu Lintas 


Polri, menurut Lukman, kian 
menegaskan, adanya penyidik in- 
ternal yang independen di KPK 
merupakan keniscayaan. 

Komisioner Komisi Kepolisi 
an Nasional Hamida Abdurah- 
man menilai penarikan penyidik 
tersebut tidak terlepas dari kon- 
flik antara KPK dan Polri. Mesl 
ini akan melemahkan KPK, ir 
lah saatnya KPK benar-benar ha- 
rus independen dengan menyi- 
apkan penyidik sendiri tanpa 
bergantung pada Polri. 

Perihal penyidik internal se- 


benarnya sudah lama disampai- 
kan KPK. Namun, dalam draf 
revisi Undang-Undang KPK yang 
sedang digodok Komisi III DPR, 

KPK tetap dilarang memakai pe- 
Ik independen dengan per- 
timbangan antara lain karena 
merupakan lembaga ad hoc, 

DPR juga belum menyetujui 
anggaran untuk pembangunan 
gedung baru KPK. Akibatnya, ko- 
misi itu harus meminjam rumah 
tahanan milik Tentara Nasional 
Indonesia, 


Jelaskan 


Ketua Bidang Hukum Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuang- 
an Trimedya Pa an menga- 
takan, polisi harus menjelaskan 
alasan menolak penundaan pe- 


narikan 20 penyidiknya. "Adakah 
pertimbangan lain, seperti untuk 
meningkatkan karier penyidik 


tersebut?” kata Trimedya. 


Mabes Polri, ujarnya, juga ha- 
rus secepatnya mengirim peng- 
ganti dari 20 penyidik yang di- 
tarik tersebut dengan perwira 
lain yang juga berkualitas se- 
hingga kinerja KPK dalam mem- 
s korupsi tak terlalu ter- 


ganggu. 
Saan 


Mustopa, Sekretaris 
Fraksi Partai Demokrat di DPR, 
juga berharap, Polri harus segera 
mengganti penyidik yang ditarik 
agar tidak menimbulkan inter- 
pretasi lain di masyarakat. 

Secara terpisah, Juru Bicara 
KPK Johan Budi mengatakan, 
KPK akan berusaha memper- 
tahankan para penyidik Polri itu. 
Tahun lalu, Polri bersedia mem- 
perpanjang penugasan sejumlah 
penyidiknya di KPK. Karena itu, 
dalam waktu dekat ini, pimpinan 
KPK akan berkoordinasi dengan 
Kepala Polri untuk membahas 
hal tersebut. (NWO/FAJ/IKA) 


NARKOBA 


Pengedar Ribuan Butir Ekstasi Ditangkap 


JAKARTA, KOMPAS — Di- 
rektorat IV Narkoba Badan Re- 
serse Kriminal Kepolisian Ne- 
gara RI menangkap tiga orang 
yang diduga pengedar ekstasi dan 
sabu, Dari mereka, polisi menyita 
sekitar 200.000 butir ekstasi dan 
5 kilogram sabu. Aparat kepo- 
tersangka 


an Direktur 
Iv . Direktorat Narkoba Badan 
se Kriminal (Bareskrim) 

Brigadir Jenderal (Pol) 
Arman Depari, di Jakarta, Sabtu 
(5/9). "Ada tiga orang yang di- 
tangkap dan ditahan di Bares- 
krim, Polri,” kata Arman. 

Ia mengat: 
nangkapan ketiga tersangka ber- 
inisial SF, JF, dan AO tersebut 
berlangsung sejak tiga hari lalu. 
Tersangka SF ditangkap di Pe- 
labuhan Merak, Banten, saat 
akan berangkat ke Palembang. 
Tersangka SF membawa 1 kg 
sabu. JF yang berperan sebagai 
kurir ditangkap di Stasiun Gam- 


sat, setelah tiba 
dari Syrabaya. Tersangka AO di- 
tangkap di Surabaya. 

Menurut Arman, dalam peng- 
geledahan di tempat AO, yaitu di 
gudang, ditemukan pil 
si sekitar 200.000 butir dan 
15 kg sabu. "Sebanyak 120.000 
butir pil ekstasi kecil berwarna 
merah. Sebanyak 75.000 butir 
ekstasi berukuran besar berwar- 
na kuning dan hijau,” k 

Arman menduga pile 
tersebut dari luar negeri karena 
berkualitas bagus. Namun, ia be- 


lum dapat memastikan asal-usul 
pil ekstasi dan sabu tersebut. Di- 
rektc 


it Narkoba Bareskrim Pol- 
h mengembangkan kasus 
i. "AO mengaku menerima ba- 
ang itu dari s ng,” 
kata Arman. 

Direktur Narkoba Polda Jatim, 
Kombes Bambang Triyanto me- 
nambahkan, polisi memburu ter: 
sangka lain. "Sabu dan ekstasi ini 
didapat tersangka dari Belanda 
dan Timur Tengah. Barang itu 


masuk ke Indonesia alui ban- 
dara dan jalur darat,” ujar Bam- 
bang, 

Pada 5 Juni 2012, aparat ke- 
polisian menyita 150 kg sabu di 
rumah toko di Taman Palem, 
Cengkareng, Jakarta Barat, se- 
telah TCFI (warga Malaysia) dan 
WRK (warga India) ditangkap 29 
Mei lalu. Satu lagi, A (warga In- 
dia), ditembak mati, 

Pada penggeledahan sebelum- 
nya di sebuah apartemen, poli: 
menemukan 23 kg sabu. Diper- 
kirakan, sabu itu sisa dari dua 
karung kosong yang ditemukan 
di apartemen itu. Setiap karung 
berisi 50 kg. Dengan demikian, 
sabu yang ada sebenarnya bisa 
mencapai 250 kilogram. 

Aparat Direktorat Narkoba Ba- 
reskrim Polri dan aparat Badan 
Narkotika Nasional juga pernah 
mengungkap upaya impor 14 
juta pil ekstasi dari Shenzhen, 
China, ke Indonesia melalui Pe- 
labuhan Tanjung Priok. 

(FER/ILO) 


Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Ketua Umum Pengurus 


Siroj, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Z: 
Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten 
Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/9). Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Agama Nasaruddin 


Umar, 


NAS NU 


Menjaga bela di Tengah 


ekitar 1000 orang yang 
S memenuhi Gedung Olahra- 

ga di Kompleks Pesantren 
Kempek, Palimanan, Cirebon, 
Jawa Barat, bertepuk tangan 
meriah saat Rois Aam Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama, KH MA 
Sahal Mahfudh, memukul beduk 
di pojok panggung. Sabtu (15/90) 
pagi itu, Musyawarah Nas 
Alim Ulama dan Konferensi 
sar NU 2012 resmi dibuka. Ada 
2.000 utusan dari 33 wilayah di 
Nusantara dalam pertemuan 
yang dijadwalkan berlangsung 
hingga Senin itu. 

”Kami mengkaji sejumlah 
persoalan bangsa dalam per- 
spektif keagamaan demi me- 
ngembangkan kehidupan ber- 
bangsa dan bernegara sesuai ci- 
ta-cita proklamasi,” kata Sahal 
Mahfudh. 

Reformasi membawa sejum- 
lah kemajuan. Kehidupan politik 
lebih demokratis, ada kebebasan 
pers dan keleluasaan dakwah. 
Tindakan represif berkurang, 
bahkan hampir tak ada. Per- 
ekonomian pun relatif stabil. Na- 
mun, masih muncul kekurangan 
di sana-sini. "Munas membah: 
berbagai persoalan itu untuk di- 
carikan solusi,” katanya. 

Ketua Umum PB NU KH 
Said Agil Siroj mengajak bangsa 
Indonesia mengevaluasi proses 
perjalanan bangsa ini. Ada dua 
tantangan besar yang mengim- 
pit bangsa Indonesia saat ini, 
yaitu radikalisme dari arah ka- 
nan dan sekularisme-liberalisme 


"Dengan tema besar 
Munas "Kembali ke Khittah In- 
donesia 1945', kami ingin agar 
bangsa ini kembali pada sem: 
ngat Proklamasi, nilai-nilai lu- 
hur Pancasila, dan amanat Mu- 
kadimah UUD 1945," katanya. 


Kebangsaan 


Sejak didirikan tahun 1926 
dengan pimpinan KH Hasyim 
Asyari, NU menjadi bagian pen- 
ting dari Indonesia. Bersama 
elemen bangsa yang lain, orga- 
nisasi besar ini turut memper- 
juangkan kemerdekaan, bahkan 
ikut merumuskan Pancasila dan 
UUD 1945. Wahid Hasyim, 
putra Hasyim Asy'ari, menjadi 
anggota Badan Persiapan Usaha 
Panitia Kemerdekaan dan Pani- 
tia Persiapan Kemerdekaan In- 
donesia. Dia juga dipercaya se- 
bagai menteri agama pertama. 

Selama Orde Lama dan Orde 
Baru, NU terus memperkokoh 
bangunan negara bangsa ini. Se- 
mangat itu kian kental ketika 
KH Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur), putra Wahid Hasyim, me- 
mimpin NU pada 1984-1999. Pa- 
da Muktamar tahun 1984, mi- 
salnya, NU kembali ke Khittah 
1926 sebagai organisasi keaga- 
maan kemasyarakatan dan me- 
nerima Pancasila sebagai asas 
tunggal. Pada Apel Akbar 1992, 
Pancasila dinyatakan sebagai 
bentuk final dasar negara. 

Putri pertama Gus Dur, Alissa 
@otrunnada, menuturkan, ayah- 
nya berusaha memperkuat NU 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Musyawarah 


sebagai tulang punggung Indo- 
Y s Dur menekankan, 
ni ada karena kebe- 
ragaman dan kesepakatan dari 
beragam suku, agama, kelom- 
pok, dan golongan,” katanya. 

Gus Dur pun tampil sebagai 
aktor penting reformasi 1998 
dan mendorong demokratisasi. 
Saat menjadi presiden tahun 
1999-2001, di: 5 i 
nasi terhadap 
dan mengakui Konghucu 
gai salah satu agama resmi di 
negeri ini. 

Setelah Gus Dur meninggal 
(tahun 2009), NU kehilangan fi- 
gur dengan visi, intelektualitas, 
perjuangan, dan karisma yang 
kuat. Lembaga ini ditantang 
terus menjaga dirinya sebagai 
organisasi keagamaan kemasya- 
rakatan, sekaligus relevan dalam 
mendorong kemajuan Indone- 
sia. Saat bersamaan, setelah 14 
tahun reformasi, terjadi berba- 
gai perubahan. 

Bagi Ketua PB NU Slamet 
Effendi Yusuf, NU ditantang 
berdiri di tengah dua arus ek- 
strem, yaitu fundamentalis dan 
liberalisme. Prinsip moderasi, 
toleransi, keseimbangan, dan 
keadilan harus sungguh- sung- 
guh menjadi dasar bertindak. 

Dalam usia 86 tahun, NU di- 
harapkan tetap menjadi sumber 
moral dan kebajikan. Apakah 
tantangan itu dapat dijawab 
oleh tokoh-tokohnya yang baru? 

(ILHAM KHOIRI/ELOK DYAH 
MESSWATI/ RINI KUSTIASIH) 


BELANJA 


— BERHADIAH TOTAL 


Rp 


DEPARTMENT STORE petak 16 Sontanmor 2012 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


info 7 57.— 


1 NT, 


Dikang 


14 


Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Ironisnya, seperti dilansir oleh laman un.org, 
kini 4 dari 10 orang di dunia tidak memiliki akses terhadap sanitasi dan hampir 2 dari 10 


orang tidak memiliki akses untuk air minum bersih. Masi 
Water Development Report memperkirakan pada tahun 2 


dunia tinggal di negara dengan kelangkaan air bersih. 


elangkaan air, rendahnya kualitas 

air, dan kurang memadainya 

sanitasi berdampak terhadap 

kelangkaan makanan, kehidupan, 
dan kesempatan pendidikan, khususnya 
bagi keluarga miskin di seluruh dunia, 
Semakin hari, tantangan menghadapi 
kesulitan air bersih ini pun meningkat. 
Terus bertambahnya jumlah penduduk 
turut meningkatkan konsumsi air, yang 
melebihi ketersediaannya. 

Hal ini terjadi secara global, hingga 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
mendaulat tahun 2005- 

2015 


sebagai dekade “Water for Life" untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat dunia 
dan bersama-sama berupaya mencegah 
hal tersebut terjadi pada masa mendatang. 

Problema serupa pun dihadapi 
Indonesia. Berbagai provinsi di negara 
kepulauan ini melaporkan terjadinya 
kelangkaan air bersih yang menyebabkan 
warganya harus memutar otak. Salah satu 
desa di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, 
misalnya, hanya memiliki satu sumber air 
sehingga warganya harus antre berjam-jam 
demi mendapatkan 10 liter air. 

Tak terkecuali sang Ibu Kota. Meski 
dekat dengan pemerintahan pusat, banyak 
warga yang mengalami kesulitan 
mengakses air bersih sehingga 
menggantungkan diri pada penjual air 
keliling dengan harga yang kerap kali 
tinggi. 

Situs Dewan Sumber Daya Air Provinsi 
DKI Jakarta menyebutkan, krisis air bersih 
perkotaan antara lain karena kualitas air 
tanah dangkal tercemar limbah cair, serta 
kemampuan recharge air tanah yang kian 
rendah sehingga air baku kian sulit 
didapat. 

Kondisi ini kian diperparah dengan 
masa kemarau yang panjang. Akhir bulan 


h dalam laman yang sama, UN World 
050, setidaknya 1 dari 4 orang di 


lalu harian ini mencatat, Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) memprediksi musim kemarau 
tahun 2012 di Indonesia akan berakhir 
bulan Oktober 2012. Sejak awal tahun 
2012, beberapa wilayah, misalnya saja 
Jawa Barat, mengalami kemarau. Kemarau 
yang relatif panjang ini meningkatkan 
risiko dan ancaman bencana alam, 
kekeringan, kelangkaan air bersih, 
kebakaran hutan dan permukiman, serta 
konflik sosial di antara masyarakat karena 
berebut sumber air. Kekeringan di 
perkotaan pun berdampak pada 
kelangkaan ketersediaan air bersih untuk 
rumah tangga. 


Air bersih 

Tak pelak kebutuhan air minum pun 
turut langka, Padahal, seperti yang 
ditegaskan oleh WHO, kualitas air minum 
penting bagi kesehatan serta pengendalian 
penyakit yang ditularkan melalui air. Air 
yang layak minum harus memenuhi 
kriteria tidak berbau, tidak berasa, tidak 
berwarna, dan bebas kuman. 

Pengembangan teknologi dalam hal 
sanitasi dan higienitas pun membawa 
inovasi teknologi untuk memurnikan air 


Kesehatan 


yang diperkenalkan oleh Pureit. Tanpa 
menggunakan gas ataupun listrik, Pureit 
merupakan inovasi yang diciptakan 
berdasarkan beragam riset yang dilakukan 
secara global dan diteliti para ahli dari 
Unilever sebagai pemurni air minum yang 
mampu menghilangkan kuman, virus, dan 
bakteri berbahaya, 

Hal ini diperoleh melalui empat tahap 
pemurnian. Tahap pertama diawali dengan 
penggunaan saringan serat mikro yang 
menghilangkan kotoran terlihat oleh mata, 
Pada tahap kedua, filter karbon aktif 
berfungsi menghilangkan parasit dan 
pestisida berbahaya. Selanjutnya, 
Programmed Disinfection Technology yang 
menghilangkan bakteri dan virus 
berbahaya yang tidak terlihat. Tahap 
terakhir adalah proses penjernihan 
sehingga air tidak berbau, tidak 
berwarna, dengan rasa alami, 

Kinerja Pureit sebagai pemurni air 
minum telah mendapat sertifikasi dari 
berbagai lembaga ilmu pengetahuan dan 
kesehatan terkemuka. Dari dalam negeri, 
Pureit mendapat sertifikasi dari Institut 
Teknologi Bandung, Universitas Gajah 
Mada, dan Institut Pertanian Bogor. 
Sementara itu, pengakuan internasional 
didapatkan dari Environment Protection 
Agency (EPA), Amerika Serikat. 

Pureit juga memiliki Germkill Lif 
Indicator dan mekanisme penghentian 
otomatis yang akan menghentikan'aliran Pa 
air pada saat prosesor pembunuh kuman 
belum diganti. Hal ini untuk selalu 
memastikan air yang dihasilkai 1 


Air Bersih, Kebutuhan Primer 
yang Kian Langka 


minum. 
Oleh karena itu, Pureit 

menjadi salah satu solusi untuk 
penyediaan air bersih yang layak 
dikonsumsi dengan harga per liter yang 
dihasilkan Pureit setara dengan Rp 100. 
Terlepas dari hal terst e 

ga lingKungandemi berlangsungnya 

tersediaan air pun teramat penting, 

Konservasi hutan dag n 
sampah 
satu,eaf 


“Setelah buktikan sendiri Pureit 1004 aman, 


saya jadi berani sarankan ke ibu-ibu di Posyandu.” 


Ibu Monica, 33 tahun - Penyuluh Posyandu 


Unilever 
pureg 


Perlindungan Menyeturuh Dari Kuman 


Cara Kerja Perangkat Pembunuh Kuman Pureit 


Tinggal tuang air tanah/PAM mentah 
yang biasa Anda masak untuk minum. 


1. Saringan Serat Mikro: 
NA 


Menghilangkan/ kotoran. 31) 
| | 


2. Filter Karbon Aktif 


Menghilangkan parasit dan 


/ Pestisida berbahaya. 


3. Prosesor Pembunuh Kuman 


Dengan programmed disinfection 
technology menghilangkan bakteri 
dan virus yang berbahaya yang 
tidak terlihat. 


4. Penjernih 


Membuat air jernih, tidak berbau 
dengan rasa yang alami. 


Unilever Pureit telah diuji secara sampling oleh 
laboratorium terakreditasi IPB, ITB dan UGM. 


Dapatkan Pureit di hypermarket, supermarket dan toko elektronik di kota Anda. 
Untuk informasi hubungi Suara Konsumen Pureit di 500258 atau kunjungi: 


OF) Unilever Pureit Indonesia Official 


(t| @PureitIndonesia 
www.pureitwater.com/ID/ 

Hanya 
Rp 500.000" 


“Harga jual yang disarankan. Berlaku untuk di pulau Jawa dan Bali. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bank @ BTN 


KESAN-SENSASI 


SENSAS 


sean onan 


sk 


Eetuan Istimewa untuk 
"Penggowes” Joost 


lang tahun ke-57 Joost 
| van der Post pada Sabtu 
(45/9) menjadi istimewa. 
Di tengah-tengah rehat gowes, 
lelaki Belanda ini tiba-tiba di- 
dapuk menyerahkan sumbangan 
hasi ima pesepeda 
peserta Kompas Bali Bike untuk 
siswa SMP Widya Darma dan 
SDN Suter di Kintamani, Bali, 

Kejutan itu disambut senang 
hati Joost. Sumbangan senilai 
Rp $ juta dari 14 peserta itu ia 
serahkan kepada Putu Alit, ang- 
gota staf Tata Usaha dari SMP 
Widya Darma, dan Wayan Suka 
Sailya, guru SDN Suter. Ia dan 
peserta gowes kini menjadi ba- 
gian dari kemajuan pendidikan 
di dua sekolah itu. 

Joost terlihat sumringah pada 
hari ulang tahunnya. Ta bersama 
istrinya, Jamy, selalu ceria 
ki jalur yang dilalui menanj: 
puncak. 

Sang istri yang asli Perancis 
ercerita bahwa ia menghadiahi 
suami tercintanya casing tele- 
pon seluler kedap air, Katanya, 
biar mereka tetap bisa berko- 


at berada di dalam a 
romantisnya pasangan itu. 
Kejutan romantis juga dite- 
mukan Joost dan Jamy 
menginap di Candidasa, 
pagi, mereka mendapati eloknya 

fajar menyingsing di pantai. 
”Ooh, luar biasa, saya ja 
berlama-lama di sini, 
Joosi 
Menikmati keelokan Bali 
sembari bersepeda menjadi sa 
lah satu keinginan Joost. Karena 
itulah, ia bersemangat ketika 
membaca iklan tentang penye- 
lenggaraan Kompas Bali Bike. 
saya harus segera daftar 
” cerita Joost saat per- 
tama kali membaca iklan itu. 


Menantang 

Menurut Joost, bersepeda ke- 
liling Bali pasti akan sangat me- 
narik dan menantang. Dia bisa 
mengayuh sepeda sambil me- 
nikmati panorama pantai, sa- 
wah, danau, dan gunung. 

Kompas Bali Bike juga me- 
narik hati Marx Winkel (50). 
Pria Amerika Serikat yang be- 
kerja di Jakarta ini sejak se- 
tahun lalu aktif bersepeda. Me- 
nurut Marx, Jakarta masih be- 
lum bersahabat bagi para peng- 
gowes. Ta hanya bisa meman- 
faatkan hari Minggu saat hari 
bebas kendaraan untuk berse- 
peda. 

Rolland (67), peserta asal 
Swiss, buru-buru mendafta 
Bali Bike menjadi pengalaman 
pertamanya dalam jelajah sepe- 
da. "Saya ingin ikut untuk tahu 
seberapa kuat dan sehat badan 
ya, apalagi di usia seperti se- 
karang,” kata Rolland, pengelola 
perusahaan jasa perbaikan me- 
sin dan alat berat di Jakarta. 


Menguras energi 


Pada hari kedua mereka 
mandi keringat. Marx harus 
bersusah payah mengayuh se- 
peda karena mengeluarkan ba- 
nyak tenaga. Maklum, tingkat 
kemiringan medan yang berki- 
sar 30-35 derajat. "Sepeda yang 
cocok untuk jalan menanjak se- 
harusnya yang beroda kecil 
tetapi yang « bawa beroda 
agak bes ya harus me- 
ngeluarkan tenaga besar dalam 
jakan," ungkap Marx. 
seperti halnya Joost 
dan Jamy, kelelahan mereka 
langsung terobati saat melihat 
keelokan panorama Bali di se- 
panjang perjalanan, Mel 
i sepeda memang ter: 
bih indah. (NIT/SEM/C' 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


ISSAN 


SDA 


Santika Indonesia 


rae BR@S 


Berjibaku di Tanjakan ”Gelo” 


Peserta "Kompas” Bali Bike Hari Ini Jalani Etape Terakhir 


BANGLI, KOMPAS — 
Jalan terjal dari kawasan 
pantai menuju 
pegunungan menjadi 
tantangan utama para 
pesepeda peserta 
Kompas Bali Bike 2012 
pada hari kedua, Sabtu 
(5/9). Jarak dari tempat 
pemberangkatan di 
Candidasa, Karangasem, 
sampai ke Kintamani, 
Bangli, hanya sekitar 68 
kilometer, tetapi pegowes 
harus berjuang 
menaklukkan tanjakan 
berkemiringan 30-35 
derajat dalam cuaca 
terik, 


Dari Candidasa, Karangasem, 
sejak dua kilometer pertama dari 
tempat pemberangkatan, peserta 
sudah — menghad 

hingga mencap: 
meter di kar n Bebandem. Da- 
ri sana, peserta sempat mera- 
sakan perjalanan di jalan landai, 
tetapi setelah itu kembali meng- 
hadapi jalan terjal di Kilometer 
35 di daerah Selat. 

Sehabis dari Selat, perjalanan 
sempat melewati jalan menurun 
sejauh dua kilometer. Namun, 
setelah itu, lagi: 
jalan tanjakan panjang 
kelok. Dalam rute ini, sebagian 
peserta mulai didorong pada ba- 
gian pinggang oleh tim khusus 
panitia agar tetap berada di atas 
sepeda. Apalagi, semangat peser- 


Peserta Kompas Bali Bike 2012 mendorong sepedanya saat melalui 
Bangli, Sabtu (15/9). Sejumlah peserta terpaksa menuntun sepedanya pada rute Candidas 


ta untuk terus gowes tidak su- 
rut, 

Seusai makan siang di Res- 
toran Mahagiri, Kecamatan Ren- 
dang, Kabupaten Karangasem, 
atau sekitar 40 kilometer dari 
Candidasa, peserta sempat me- 
lewati jalan desa yang di kiri dan 
kanannya terhampar hutan rak- 
yat. Namun, sekitar empat kilo- 
meter dari Mahagi peserta 
menghadapi lagi tanjakan diser- 
tai dua kelokan tajam. 

Beberapa peserta di antaranya 
terus-menerus bertanya, kapan 
bisa menemui jalan landai, Bah- 
kan, ada pula yang berkomentar, 
"Tanjakan ini benar-benar gelo 
ala” 


Akan tetapi, perja- 
lanan ini semakin pe- 
nuh tanjakan panjang, 
terutama — menjelang 
memasuki — kawasan 
Panelokan, Kintamani, 
yang berada di keting- 
gian 1.300 meter di 
atas permukaan laut. 
Sebanyak 15 peserta di 
antaranya — terpaksa 
merelakan — diri — dievakuasi 
dengan mobil. Namun, sekitar 
dua kilometer menjelang garis 
finis ctape kedua, sebagian me- 
milih gowe 

"Lutut saya sempat sakit. Juga 
keram di bagian paha. Tetapi, 
saya dapat menyelesaikan sampai 


BALI: 


KOMPAS dalty Naya 


akhir,” ujar Rolland 
serta Bali Bike 
Hal serupa 
diakui Maya Lestari 
(41) asal Jakarta, Ka- 
lau masuk finis ada di 
atas mobil, rasanya ti- 
dak seru. Jad 
rus 


nau Batur, Kecamatan Kintan' 
ni, Kabupaten Bangli, peserta di 
sambut meriah dengan musik 
tradisional gamelan Baleganjur 
dan Gong Kebyar serta penga- 
lungan bunga. Penyambutan di- 
lakukan oleh jajaran pimpinan 
dan staf Lakeview, hotel di tepi 


TOTOK WIJAYANTO 


lanan yang menanjak di kawasan Desa Suter, Kecamatan Kintamani, 
Kintamani yang memang bermedan terjal, 


Danau Batur, Kintamani, yang 
menjadi tempat finis hari kedua 
Bali Bike. 


Etape terakhir 


Sejak dilepas Jumat sampai 
Sabtu kemarin, peserta Bali Bike 
telah menempuh 166 kilometer, 
Hari Minggu ini, yang menjadi 
etape terakhir, akan dilakoni 
dengan perjalanan sejauh 122 ki- 
lometer, Rute yang akan ditem- 
puh dari Kintamani, Bangli, Gi- 
anyar, dengan melintasi Jemba- 
tan Tukad Bangkung, Kecamatan 
Petang, dan Pura Taman Ayun 
Mengwi, kemudian ff di Ben- 
tara Budaya Bali di Ketewel, 

(NIT/SEM/COK/JAN) 


SISI L 


LAIN 


Dibunuh Guru Spiritualnya 


clum 24 jam, aparat Satuan Reserse Kriminal Umum 
Bisa sor Metro Jakarta Barat berhasil meng: 
ungkap kasus pembunuh Martini (37), pemilik 
konfeksi. Pelakunya diduga AMI (54), warga Bantarj 
tual korban. 


»rsangka saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lan- 


yang tidak lain guru spi 
"1 


il meng- 
saha 
i, Bogor, 


jut. Dia ditangkap dini hari tadi,” kata Kepala Polres Metro 


Jakbar Komi: 


ris Besar Suntana, Sabtu (15/9) siang, 


Martini ditemukan tewas di tempat tidur kamar Hotel Tran- 
sit Tomang Tol Lantai III Kamar E-312, di Jalan Arjuna Utara, 
RT 09 RW 04, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakbar. Jumat 


(14/9) pukul 14:00. 


at ditemukan, korban yang masih me- 


ngenakan busana lengkap terbungkus dua kain panjang warna 
merah dan putih, dan bagian kepala hingga pundak ditutupi 


lagi dengan bantal dan handuk puti 


Dua pria yang pertama melihat jasad korban adalah Budi 


dan Suhaemin, yang membuka kamar tersebut deng 
aryawan hotel tersebut membuka kamar kz 


duplik 


n kunci 
ena 


penghuni kamar sudah melampaui batas waktu menginapnya. 

Saat pintu kamar terbuka, keduanya mendapatkan lampu ka- 
mar mati dan masih melihat seseorang tidur. 

Seseorang yang masih di atas tempat tidur tersebut 

tidak lain Martini yang sudah tewas. Sebab, ke- 

tika bantal dan handuk diangkat, penyelia 


HANDINING 


— 


dan karyawan hotel itu 

melihat korban su- 
dah bersimbah 
darah, 


. Menurut 
S5 5 Suntana, 
penggagas 
pembunuh- 
an adalah ter- 
sangka DI (38). 
Ia adalah 
) teman satu 
atap yang 
sudah seta- 


hun tujuh bulan hidup di rumah korban. 

Belakangan, DI cemburu karena korban berhubungan intim 
dengan pria lain. DI bahkan pernah menangkap basah korban 
bersama pria tersebut. DI juga sakit hati kepada korban karena 
diusir dari rumah korban di Jalan Laksa I, Jembatan Lima, 


Tambora, Jakbar, 


DI kemudian meminta MT membunuh korban dengan im- 
balan Rp 30 juta, "Sebagian uang sudah diserahkan DT kepada 
MI,” tutur Suntana, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya 
Komisaris Besar Rikwanto menambahkan, awalnya MI meng- 
aku sedang menjalani ritual proses pelipatgandaan uang. Ke- 
duanya bermaksud melipatgandakan uang dari Rp 300 juta 


menjadi Rp 10 miliar. 


Dalam proses itulah, tubuh korban yang berpakaian lengkap 
itu dibungkus dua lembar kain warna merah dan putih. Pelaku 
mengaku marah karena di tengah ritual itu, korban mengata- 
kan tidak membawa uang Rp 300 juta, yang mau dilipat- 
gandakan itu. Suntana mengatakan, pertemuan antara korban 
dan MI berlangsung pukul 1930, sedangkan pembunuhan ber- 


langsung sebelum pukul 24:00. 


MI ditangkap di rumahnya, di Jakarta. Ketika digeledah, 
polisi menemukan handuk berlogo Hotel Transit. Padahal, 
awalnya MI mengaku tak pernah ke Hotel Transit. Barang 
bukti tersebut menguatkan dugaan polisi bahwa MI terlibat 
pembunuhan. Lebih-lebih setelah polisi menemukan golok 
yang digunakan untuk membunuh korban. Polisi menjerat 
kedua tersangka dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan 
berencana dan Pasal 365 tentang perampokan. (RTS/WIN) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


METROPOLITAN 


Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Fauzi Bowo, berfoto bersama ibu-ibu 
yang mengikuti kampanye di Rumah Susun Tanah Abang, Kebon Kacang, Jakarta 


Pusat, Sabtu (15/9). 


PANYE P 


KAM YEP 


Kom 


ILKADA DKI 


KOMPAS/WISNU 


Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Joko Widodo, menyalami peserta 
Halalbihalal dan Silaturahim Nasional 2012 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri 


Sebelas Maret Surakarta di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Sabtu (15/9). 


Permukiman Padat Ditata 


JAKARTA, KOMPAS — Kam- 
panye pilkada putaran kedua me- 
masuki hari kedua pada Sabtu 
(15/9). Fauzi Bowo dan Joko Wi- 
dodo, calon gubernur, berkun- 
jung ke permukiman padat serta 
menawarkan program penataan 
dan perbaikan lingkungan. Me- 
reka pun mengatakan, warga la- 
yak mendapat tempat tinggal 
yang nyaman dan aman. 

Fauzi, yang masih menjabat 
Gubernur DKI Jakarta, berdialog 
dan berkomitmen melanjutkan 
pembangunan untuk — terus 
menata kawasan padat pendu- 
duk. 

"Sejak tahun 2007, saya me- 
rintis program pembangunan 
berbasis komunitas. Dengan de- 
mikian, sasaran pembangunan 
bisa tepat. Harapannya, semua 
lapisan masyarakat dapat menik- 
mati hasil pembangunan,” tutur 
Fauzi saat mengunjungi Rumah 
Susun Cinta Kasih Tzu Chi, Mu- 
ara Angke, Jakarta Utara. 

Fauzi atau Foke memilih per- 
mukiman nelayan Muara Angke 
karena kawasan ini bisa menjadi 
contoh program pembangunan 
rumah susun sederhana sewa 
(rusunawa). Biarpun belum ideal, 
pengembangan rusunawa di Mu- 
ara Angke cukup baik. Tujuh ta- 
hun lalu, kondisi kawasan amat 


buruk. 

Di rusunawa, warga hanya 
membayar sewa Rp 3.000 per 
hari biarpun operasional Rp 
12,000-Rp 15.000 per hari. "Siapa 
yang menutupi kekurangan, ya 
pemerintah. Jangan mengurusi 
yang tidak perlu diurusi, tetapi 
uruslah yang perlu perhatian,” 
katanya. 

Saat berkampanye di kawasan 
Jatipulo, Palmerah, Jakarta Ba- 
rat, Foke berjanji tidak akan me- 
nawarkan pepesan kosong. Mak- 
sudnya, ia tidak akan menawar- 
kan janji tanpa bukti. Siapa pun 
yang membawa pepesan kosong 
di Jakarta tidak akan laku. 

"Saya berkomitmen tidak akan 
jual pepesan kosong di sini. 
minta didoakan. Mudah-mudah- 
an keikhlasan warga mendukung 
saya, membuat saya bisa lagi me- 
mimpin Jakarta” katanya de- 
ngan mantap. 


Penataan 


Joko Widodo atau Jokowi juga 
mengunjungi permukiman padat 
di Kebon Kosong dan Serdang, 
Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Jokowi berjanji menata per- 
mukiman kumuh tanpa peng- 
gusuran, melengkapinya dengan 
jaringan saluran air serta ruang 
interaksi publik dan anak-anak. 


PUTARAN KE-2 


a 


Kampanye di Kemayoran itu 
dimeriahkan oleh 50 orang yang 
mengaku kader PDI-P dan ang- 
gota DPRD Jawa Tengah. Mereka 
berpakaian tokoh wayang. 

”Kami ingin tegaskan kepada 
warga Jakarta bahwa Jokowi ada- 
lah calon yang pantas untuk me- 
mimpin,” kata Messy Widiastuti 
dari DPRD Jateng, 

Di Serdang, Jokowi menikmati 
mi ayam bikinan Surono, warga 
yang 30 tahun menetap dan ber- 
jualan mi ayam di Jakarta. "Saya 
merasa bangga,” kata lelaki asal 
Eromoko, Wonogiri, Jateng, itu, 

Selanjutnya, Jokowi menemui 
warga Kampung Beting, Semper 
Barat, Cilincing, Jakut. Di sini, 
kampanye mundur dua jam dari 
jadwal. Jokowi hadir pukul 1600 
setelah ditunggu warga sejak pu- 
kul 14-00. 

Saat berdialog dengan warga, 
Jokowi menegaskan akan mem- 
bangun Jakarta mulai dari kam- 
pung, bukan lagi dari pusat kota. 
Jalan-jalan kampung, drainase, 
dan septic tank, akan dibenahi 
untuk menciptakan kampung 
yang lebih baik. Selama ini Ja- 


karta selalu dibangun dari pusat 
kota. 

Jokowi melontarkan pertanya- 
an apakah ada warga yang me- 
nempati tanah negara selama ini 
untuk tempat tinggal. Bila ada 
warga yang telah menempati ta- 
nah negara selama 20 tahun le- 
bih, sesuai undang- undang harus 
diberikan sertifikat tanah. "Kalau 
itu diberikan kepada masyarakat, 
kehidupan masyarakat menjadi 
tenang, sejuk. Kalau tidak, ke- 
tenangan hidup tidak ada,” kata 
Jokowi. 


Kontrak politik 

Jokowi saat mengunjungi war- 
ga Penjaringan, Jakut, disodori 
dan menandatangani kontrak po- 
litik untuk melibatkan warga da- 
lam penyusunan, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan 
program pembangunan kota pa- 
da RTRW dan APBD) Isinya, an- 
tara lain, Jokowi harus menjamin 
pemenuhan dan perlindungan 
hak-hak warga kota meliputi le- 
galisasi kampung, penataan per- 
mukiman kumuh tidak dengan 
cara digusur, dan perlindungan 
ekonomi sektor informal. Jokowi 
juga harus menjamin keterbu- 
kaan dan penyebarluasan infor- 
masi kepada warga kota. 

Terkait pendidikan, Jokowi 


mengatakan, dengan anggaran 
Rp 98 triliun, Pemprov DKI Ja- 
karta seharusnya bisa berbuat 
banyak. Hal itu antara lain men- 
jamin tak ada gedung sekolah 
rusak, fasilitas sekolah lengkap, 
menjadikan banyak sekolah ung- 
gulan, dan meningkatkan kapa- 
sitas guru. 

Jokowi mengakui, bisa saja pe- 
merintah menggratiskan pendi- 
dikan, "Namun, gratis kalau tidak 
berkualitas buat apa,” katanya 
seusai Halalbihalal dan Silatu- 
rahim Nasional 2012 Ikatan Ke- 
luarga Alumni Universitas Negeri 
Sebelas Maret di Senayan. 

Di semua lokasi yang dikun- 
jungi kedua kandidat, warga ter- 
lihat antusias. Warga berharap 
gubernur mendatang benar-be- 
nar mewujudkan janjinya. 

Udin (30), warga Jati Bunder 
Lima, Tanah Abang, mengharap- 
kan penciptaan lapangan kerja 
agar tidak menganggur. 

Peni (23), warga Jati Pulo, 
mengatakan cukup puas dengan 
pelayanan pendidikan di Jakarta 
selama ini. (BRO/NDY/RWN) 


Lihat Video Terkait 
"Kampanye Dua Pasang 
Calon" di 
vod.kompas.com/ 
kampanyecalon 


k7 
KOMPAS, MTNGGU, 16 SEBRPEMBER 
- 


TAEKWONDO 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Pengurus Besar Taekwondo In- 
donesia membuat terobosan de- 
ngan menggunakan Protector 
Score System (PSS) dalam per- 
tandingan. PSS yang digunakan 
pada nomor kyorugi (tarung) itu 

apu memberikan hasil pe- 
nilaian yang aki 


PSS berbentuk cip 
kecil semikonduktor yang dile- 
katkan pada rompi pelindung 
yang dikenakan atlet, Setiap se- 
rangan yang mengenai pelindung 
akan diproses cip yang tersam- 
bung ke komputer untuk disim- 
pulkan hasilnya, Teknologi yang 


Ata 


juga luas digunakan di anggar itu, 
baru pertama kali diterapkan ca- 
bang taekwondo di PON. 

Ket Bidang — Pembinaan 
Prestasi PB TI Dasantyo Prihadi 
mengatakan, dengan PSS, taek- 
wondo menjadi olahraga yang 
jauh lebih terukur dan obye 
Unsur subyektivita: 
pertandingan pun dap: 
Sebelum bertanding, s 
PSS yang te ng diuji 
terbuka di depan penonton. 

Ketua Pengda PBTI Sumatera 
Utara Meher Banshah menga- 
takan, PSS terbukti telah men- 
dorong terciptanya pertandingan 
yang adil dan obyektif. Alhasil, 
dia sangat puas atas apa yang 


penilaian 
ditekan, 


2 7A 


Taekwondoin 
Ahmad Nabil 
dari DKI 
Jakarta (kiri) 
bertanding 
melawan 
Apriliandi FN 
Raung dari 
Papua di final 
kelas fin putra 
di bawah 54 
kilogram 
taekwondo 
PON Riau 
2012 di 
Pekanbaru, 
Sabtu (15/9). 
Ahmad Nabil 
menjuarai 
nomor ini. 


KOMPAS/YUNJADHI AGUNG 


Cip Pencatat Skor di Pelindung Tubuh 


atletnya. "Dengan digu- 
a alat ini, kami gat 

Pertandingan 

ih lebih hb 


menyerah dan terus bertarung 
hingga akhir menjadi kunci ke- 
berhasilan taekwondoin Jawa Ba- 
, Vinny Purnamawati, dalam 
snyabet emas dari kelas ringan 
di bawah 62 kilogram. Ke- 
menangan Vinny membawa Ja- 
bar, untuk sementara, unggul da- 
lam perolehan medali di taek- 
wondo dengan 3 emas. 

Pada final yang digelar di ge- 
dung aguna Kampus Uni- 
versitas Islam Negeri Pekanbaru, 
Sabtu (15/9), Vinny tertinggal 1-2 


dari lawannya, Vera Fiti 
DKI Jakarta. Waktu ter 
detik. Posisinya terpojok. 

Namun, di saat itulah, 
dangan menyamping kaki 
yang dilancarkan Vinny telak be- 
ng di perut Vera. Skor 2-2 
dan waktu laga harus diperpan- 
jang. Dalam posisi 
Vinny langsung men 
agre: Satu tendangan 


lurus 
tanpa diduga tak dapat ditangkis 
Vera dan kontan menambah skor 
Vinny, 

Vinny pun spontan melepas 
pelindung kepala berteriak ke 


arah penonton sambil mengepal- 
kan kedua tangannya ke udara 
meluapkan kegembiraan, (OTW) 


Usia Kikik Hikmat, atlet 
tertua di kontingen 
Jawa Barat saat berlaga 
di PON 2008 


EPTEMBER 2012 | 


Silat Bali 


Dominasi 


eni 


Kaltim Pimpin Gulat, Sumsel Terkuat di Anggar 


KAMPAR, KOMPAS — Ni Made Ayu Dwi Yanti 
meloncat ke depan, dalam sekejap melepaskan 
tendangan gunting ke leher Sang Ayu Ketut Sidan, 
Sidan jatuh, tetapi berhasil melepaskan diri dan 
melepaskan tendangan sambil berbaring untuk 
melemparkan Made ke belakang, 


Gerakan lincah, cepat, mema- 
tikan, dan nyaris tanpa jeda dari 
kedua pesilat Bali itu membuat 
penonton bersorak dan para juri 
memberik ai tertinggi 566 
poin. Nilai itu membuat pasang- 
an Made/Sidan berhak merebut 
medali emas di nomor 
putri cabang pencak sil 
(45/9), di Bangkinang, Riau. 

Made dan Sidan juga meng 
wali dominasi Bali di silat. Da 
tiga nomor seni yang diper 
dingkan, Bali menyapu bersih se- 
mua em 

Atr 


yang ditampilkan Ma- 
de dan tidak hanya pada 
perkelahian tangan — kosong, 
tetapi juga dengan golok, celurit, 


dan tongkat. Perpaduan serangan 
cepat dan pertahanan lincah 
membuat penonton — tegang. 


Ayunan cepat golok dan celurit 
terlihat seperti kilatan cahaya 

Pasangan DKI, Eka Ardiana 
dan Wulan Nurhasanah, men- 
coba bersaing dengan gerakan 
yang tak kalah cepat dan lincah, 
tetapi mereka puas dengan 
perak. Medali perunggu direbut 
pasangan Jawa Timur, 

Di beregu putri, tim Bali yang 
dimotori oleh Ida Ayu Putu Can- 
dra, Luh Putu Eka Pratiwi, dan Ni 
Ketut Risna Dewi, juga mem- 


peragakan jurus yang cepat dan 
lincah. Jurus tangan kosong dan 
alat diperagakan secara kompak 
dan harmonis. 

Di nomor ini, Bali mendapat 
persaingan ketat dari Jawa Timur 
dan DKI Jakarta. Kedua tim itu 
juga memperagakan jurus-j 
yang cepat dan memiliki tingkat 
kesulitan tinggi. 

Tim Bali mendapat 457 poin 
dan berhak atas emas. Medali 
perak direbut Jatim dengan 453 
poin dan perunggu diraih DKI 
Jakarta dengan 451 poin. 

Para pesilat putra Bali juga 
menunjukkan kemampuan de- 
ngan memenangi emas beregu 
putra, Tim Bali yang dimotori 1 
Made Alex Dwi Putra, Muhsin, 
dan Usman, harus bersaing ketat 
dengan Jawa Barat dan Kaliman- 
tan Timur. Tim Bali akhirnya 
merebut emas dengan 458 poin. 
Sementara perak diraih tim Ja- 
bar dengan nilai 456 poin dan 
perunggu diraih Kaltim. 


Gulat Kaltim 

Sampai hari ketiga gulat PON 
Riau 2012, tim Kalimantan Ti- 
mur mendominasi perolehan 
medali, Pada hari ketiga, kema- 
rin, yang mempertandingkan 
empat kelas, Kaltim meraih tiga 


emas, Ketiganya berasal dari gaya 
Greco Roman kelas 96 kilogram 
(putra), gaya bebas putri kelas 51, 
dan 


kami memang 
n tiga emas ha 
Bersyukur para pegulat kami 
meraihnya,” kata Bunyamin, pe- 
latih kepala tim gulat Kaltim saat 
ditemui di tengah-tengah per- 
tandingan yang berlangsung di 
GOR Universitas Islam Riau. 


Final anggar 


Di Rumbai, Pekanbaru, Sum: 
tera Selatan semakin perkasa 
da pertandingan hari keempat 
anggar dan sudah memperoleh 3 
medali emas, 3 perak, dan 4 pe- 
runggu. Sumsel punya peluang 
menambah 1 emas lagi di final 
foret putri beregu, tetapi peluang 
itu digagalkan Kalimantan Barat 
dalam pertandingan ketat. 

Meskipun kalah, tim putri 
Sumsel tetap bersyukur. "Selama 
mengikuti beberapa ajang PON, 
baru kali ini saya mendapat me- 
lah satu atlet Sumsel, 
Dolly Rosana, 

Medali perunggu untuk final 
Mloret putri beregu ini diraih Jawa 
Barat dan DKI Jakarta. Di final 


mengingin! 


dali perunggu diraih Jabar dan 
Kalim: at, 

at ini Kalimantan Barat dan 
Sulawesi Selatan membayangi 
Sumsel dalam perolehan medali 
sementara cabang anggar, Ka- 
limantan Barat mendapat 2 
emas, 3 perunggu, Sulsel 2 cemas 
dan 1 perak. (ECA/MHD/DEN) 


Saksikan Seri Ketigabelas MotoGP Musim 2012 


(GP SAN 


ARINO 


DARI SIRKUIT MISANO, EKSKLUSIF DI TRANS7 
Minggu, 16 September 2012 | 


- 


ho apl 
RANSTS dhday Pes 
ON BARENG MOTOGP 


tia 


Minggu, 16 September 2012 | Mulai Pkl.13.00 WIB 
Central Business District (CBD) - Ciledug, Tangeran: 


Souljah, Steven Jam, Superglad, Boys N Root, Pantomime Dance, 
Magician Performance, Freestyle Motor VS BMX, Games & Ouiz 


Media Partners: sn BI Ka ea 


Jadwal dapat berubah sewaktu - waktu, simak terus informasi terbaru di TRANS7 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


WAJAH BARU 


IA 


| 


11 


U 9-20 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


Usia Elfira Rosa Nasution, 


atlet termuda yang 
memecahkan rekor 


nasional pada PON X 1981 


ERBI PON 


Warga Minta Penutupan PON Gratis 

Sejumlah warga Kota Pekanbaru meminta agar Panitia Besar 
(PB) PON Riau 2012 menggratiskan acara penutupan bagi 
penonton. "Jangan lagi pungut biaya, berilah kesempatan untuk 
rakyat kecil bisa ikut langsung menikmatinya," kata Endang 
Pamungkas (31), seorang warga, Sabtu (5/9). Seremoni pe- 
nutupan, menurut jadwal, digelar pada 21 September di Stadion 
Utama Riau, Pekanbaru, dan akan dihadiri oleh Wakil Presiden 
Boediono, Warga lainnya, Rinaldi (30), menambahkan, akan 
banyak warga yang kecewa jika tidak bisa melihat langsung 
kemegahan seremoni penutupan tersebut. "Sumber pendanaan 
PON, pembangunan stadion, semuanya bersumber dari rakyat. 
Panitia seyogianya arif dengan membiarkan seluruh rakyat ikut 
merasakan apa yang sudah kita sumbangkan,” ujarnya. Se- 
mentara Merry Indrayani (25), juga warga, mengingatkan kon- 
disi upacara pembukaan pada 11 September silam, Dengan 
harga tiket berkisar Rp 100.000 hingga Rp 2 juta per lembar, 
stadion utama saat itu sepi penonton. Akhirnya, panitia ter- 
paksa membuka lebar pintu stadion bagi warga yang tak me- 
miliki tiket. (ANTARA/YNS) 


Gubernur Minta Perusahaan Siapkan Bonus 


Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi meng- 
isyaratkan agar semua perusahaan di daerahnya menyiapkan 
bonus bagi atlet yang meraih medali di PON Riau. "Semua 
perusahaan di sini (NTB) sangat pantas untuk memberikan 
bonus kepada atlet yang meraih medali,” kata Zainul di Ma- 
taram, Sabtu, (15/9). Ta mengaku baru saja mendapat laporan 
dari kontingen NTB di PON Riau 2012 bahwa sampai Jumat 
malam, NTB sudah meraih 8 medali emas, 4 perak, dan 5 
perunggu. Emas yang diraih kontingen NTB sebagian besar 
berasal dari cabang atletik. Pada PON Kaltim 2008, NTB hanya 
membawa pulang 3 cemas. (ANTARA/YNS) 


(Hingga Sabtu Pukul 21.15 WIB) ... nu 
6. KALIMANTAN TIMUR 2 1621 57 
7, SUMATERA UTARA 12 16 16 M 
8, SULAWESI SELATAN U 10 6 2 
9. BALI 8 616 30 
Emas 10, SUMATERA BARAT 8215 5 
& 11, PAPUA 787 2 
Perak 12, NUSA TENGGARA BARAT”? 4 5 16 
13, LAMPUNG 6 66 2 
perunggu 14. SUMATERA SELATAN 5s1UY 3 
e 15, DI YOGYAKARTA 4397 » 
16, KALIMANTAN BARAT 421 1 
17. SULAWESI TENGGARA —”4 1 2 7 
18, KALIMANTAN SELATAN” 3 3 8 1 
19, BANTEN 323 4 
20, MALUKU 283 8 
21, JAMBI 241 1 
22. KALIMANTAN TENGAH” 2 4 3 9 
23. SULAWESI UTARA 2 1 9 
24. ACEH 139 38 
25, BANGKA BELITUNG 1 34 8 
26. GORONTALO TI 3 
27. NUSA TENGGARATIMUR 0 2 2 4 
28. PAPUA BARAT 021 3 
29, BENGKULU O14 5 
30, MALUKU UTARA 001 1 


KILAS BALIK 


Titi dan Memori PON I 


erawakannya tetap bugar dengan gerak tubuh masih 
Pisan dan tutur suara yang tegas. Dengan fisik prima, 

bukan hal berat bagi Titi Sudibyo (78) untuk berlari kecil 
membawa obor dalam prosesi penyulutan kaldron di upacara 
pembukaan Pekan Olahraga Nasional XVTIT Riau. 

”Saya bawa obor itu dengan lari hampir 200 meter,” kata 
Titi, juara loncat tinggi PON 1 1948 Solo, dalam perbincangan 
di rumahnya yang tenang di bilangan Cipete, Jakarta Selatan, 
Sabtu (15/9) sore. Selain membawa obor, ia salah satu dari 
beberapa atlet PON T 1948 yang diundang dan mengikuti defile 
atlet pada upacara pembukaan PON Riau. 

Momentum PON kali ini mengingatkan Titi setidaknya pada 
dua hal, Pertama, perannya sebagai penyulut api kaldron Sta- 
dion Sriwedari pada peresmian gelanggang itu sebagai Mo- 
numen PON T pada 1983. Kedua, kesuksesannya sebagai juara 
loncat tinggi PON T 1948 di Solo, Jawa Tengah. 

"(PON) 44 tahun lalu lain dari sekarang. Apalagi, itu ter- 
masuk PON Perjuangan," ujar Titi, memulai kilas baliknya. Ta 
menuturkan, PON 1 1948 lahir dilatarbelakangi penolakan Be- 
Janda atas rencana pengiriman tiga atlet 
Indonesia ke Olimpiade London 1948 
karena menggunakan parpor Indonesia. 

”Bung Karno bilang, sekarang kita 
bikin pekan olahraga sendiri,” kata Tit 
Persiapan singkat, hanya 45 hari. Ba- 
nyak keresidenan tidak mengirim atlet 
karena masih diduduki Belanda. 

Bendera PON dibawa dari 
Yogyakarta malam hari. Pelajar 
datang ke Solo memakai ikat 
kepala merah-putih dan ber- 
senjata. Jika dibutuhkan, 
mereka siap perang. 

”Di Solo, kami tidur di 
lantai, beralas koran atau 
tikar. Makan tidak ber- 
aturan. Namun, kami 
merasa biasa saja. Seseka- 
li kami dengar dentuman 
dan tembakan,” kata Titi. 

Di tengah suasana 
darurat itulah Titi 
menjuarai loncat ting- 
gi dalam usia 14 ta- 
hun, Sukses itu diraih | 


“5 
dengan sikap mental — | 
sederhana, "Kami tidak | 
mikir, mau dapat duit 

atau tidak. Yang penting | 
bertanding,” katanya, | 


» 
". 
Meski beda zaman, spirit P | K 
« 


itu bisa diikuti atlet-atlet se- 
karang. Yakinlah, jika sukses 
dan berprestasi, uang pasti 
akan datang. (SAM) 


pa 
KowPas/tERU Sau KUMORO 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dinda Tegang, Dinda Menang 


Riau Kuasai Nomor Standar Pistol Putra 


PEKANBARU, KOMPAS — Duel final panahan 
divisi compound jadi pertarungan emosi bagi 
pemanah putri Jawa Timur Dellie Thresya Dinda. 
Tampil tenang meyakinkan di awal, lalu tegang 
karena kejaran lawan kian menempel erat. Dinda 


pun kembali memaksa dirinya tenang dan menang. 


Partai puncak antara dua fi- 
nalis berlangsung dalam lima set 
dan penilaian pemenang dihi- 
tung dari akumulasi skor. Di se- 
tiap set, setiap kontestan harus 
melepaskan tiga anak panah. La- 
wan Dinda dalam laga yang ber- 
langsung di Pekanbaru, Riau, 
Sabtu (5/9), itu adalah Esthi S 
dari Jawa Tengah. 

Pada set pembuka, tiga anak 
panah Dinda tepat menghujam 
sasaran, Nilai sempurna, 30, un- 
tuk tiga anak panah yang tepat 
menemui lingkaran tengah. 


Sebaliknya, sang pesaing, Es- 
thi, tidak memulai dengan baik. 
Berturut-turut, tiga anak panah- 
nya hanya menembus sasaran 
berskor 7, 8, dan 10. Dinda me- 
mimpin, 30-25, 

Set kedua, kepercayaan diri 
Dinda membubung Didukung 
aplaus rekan-rekannya yang ber- 
diri di belakang, Dinda tampil 
perkasa dan meraup total 59 po- 
in. Namun, angka Esthi mulai 
merangkak naik, Di set kedua itu, 
dia juga membukukan 29 poin. 
Skor sementara 59-54. 


Set ketiga, selisih jarak kian 
membentang. Anak panah Dinda 
menetak lingkaran 9, 9,9, Adapun 
Esthi 8, 8, 10. Keunggulan Dinda 
membesar, 86-80. 

Memasuki babak set keempat, 
Dinda diliputi rasa gugup. 
"Tegang. Kalau yang dikejar me- 
mang biasanya lebih tegang da- 
ripada yang mengejar karena sa- 
ya harus mempertahankan skor 
yang sudah saya kumpulkan,” 
ujar Dinda, 

Benar. Tiga anak panah yang 
dilesatkan pemanah SEA Games 
XXVI 2011 itu hanya menembus 
lingkaran 8, 9, 8. Esthi justru 
tajam, 9, 10, 10, Skor menjadi 
111-109, selisih enam poin yang 
sudah dikumpulkan Dinda ter- 
gerus tinggal dua. 

Masuk set terakhir, Dinda me- 
nambah ketegangan di kubu Ja- 
tim, juara umum panahan PON 
2008. Anak panah Dinda hanya 


menyentuh lingkaran 8, Esthi 9. 
Skor 119-118, Kubu pendukung 
kedua pemanah senyap. 

Dinda mencoba melepaskan 
rasa gugupnya. Dia membidik pa- 
pan sasaran sejenak sebelum me- 
lepaskan anak panah dalam wak- 
tu sangat singkat, ketika busur 
belum terlalu bergoyang. Anak 
panah menghasilkan 10. Esthi 
mengimbangi, 10. Skor terjaga 
129-128. 

Pada anak panah terakhir, Din- 
da sama tajamnya, 10. Esthi, yang 
juga tenang, hanya menembak 
lingkaran 9. Dinda pun memas- 
tikan emas dengan 139-137. Sorak 
pendukung Dinda pun menggila. 


Dua emas Riau 


Dari arena menembak, Riau 
menguasai nomor perseorangan 
dan beregu standar pistol putra 
25 meter, Dalam nomor ini, Riau 
menyabet 2 emas dan 1 perak. 


Dengan perolehan sementara 3 
emas, 4 perak, dan 2 perunggu, 
Riau ada di posisi kedua setelah 
Jatim yang mengoleksi 7 emas 
dan 4 perak. 

Di pistol putra perseorangan 
25 meter, petembak Riau Anang 
Yulianto meraih skor 573. Pe- 
tembak Riau lainnya, Totok 
Trimartanto, mendapat perak 
dengan skor 555. Sementara 
petembak DKI, Sonny Prabowo, 
yang juga — mengumpulkan 
555 tetapi kalah poin di stage 10 
detik mendapat medali perung- 
gu. 

Untuk nomor beregu, Riau 
yang diperkuat Anang, Totok, dan 
Satin Sihombing juga menyabet 
emas, Sonny, Iriantoni, dan Agus 
Supartono dari DKT mendapat 
medali perak, Herry Keswanto, 
Siswanto, dan Salim Kurniawan 
Dewantara dari Kaltim menda- 
pat perunggu. (DEN/MHD) 


KOMPAS/HBRU SRI KUMORO 


Pesenam DKI Jakarta, Dinda Defriana, beraksi di cabang senam nomor ritmik serbabisa perseorangan putri PON XVITI di Lapangan Senam Rumbai, Pekanbaru, Riau, Sabtu 


(15/9). Dinda meraih emas, 


SENAM 


Emas dan Perak Jatuh ke DKI 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Medali emas dan perak senam 
ritmik alat kombinasi jatuh 
ke tangan pesenam DKI Jakarta, 
Dinda Defriana dan Nabila Evz 
destiera, Sabtu (15/9). Dalam fi- 
nal di arena senam kompleks 
GOR Kaharudin — Nasution, 
Pekanbaru, Riau, Dinda mem- 
peroleh skor tertinggi, 87.059, da- 
ri empat alat yang dilombakan, 
yaitu hoop (simpai), bola, gada, 
dan pita. Nabila ada di urutan 
kedua dengan poin total 85450, 
sedangkan — Sinta — Ernawati 
(Jatim) meraih perunggu 


CABANG TERUKUR 


dengan 74.983. 
Dinda, si peraih perunggu alat 
201, 


kombinasi SEA Games 


dengan sedikit sekali ke: 

Gerakan yang sulit seperti me- 
lempar alat ke udara lalu me- 
nangkapnya lagi setelah bergu- 
ling di matras dilakukannya de- 
ngan gemulai. Dinda meraih skor 
tertinggi di antara kontestan 
dalam peragaan tiga alat, yaitu 
simpai (21.350), gada (22.325), 
dan pita (22.342), Di bola, 
skor yang diraih Dinda masih 


kalah dari Nabila, meski bola 
yang dipegang Nabila sempat ter- 
lepas, 

Kesalahan itu ditebus Nabila 
dengan tampil sempurna pada 
gerakan-gerakan berikutnya. Un- 
tuk perolehan skor dari tiga alat 
lainnya, Nabila selalu memba- 
yangi rekan satu kontingennya, 
Dinda, di urutan kedua. Adapun 
pesenam Jatim, Sinta, tampil 
khas dengan iringan musik ber- 
corak timur tengah. 

Menurut Dinda, ia merasa pe- 
nampilannya paling sempurna 
saat membawakan pita dan gada, 


Uyun yang Tak Muda Berjaya 


SIAK, KOMPAS — Dalam usia 
yang terbilang tak lagi muda (33 
tahun pada 7 Desember 2012), 
pebalap sepeda putri DKI Jakarta, 
Uyun Muzizah, masih saja ber- 
jaya. Di PON Riau 2012, pebalap 
nasional sejak awal 2000-an itu 
menjadi penyumbang medali 
emas cabang balap sepeda yang 
pertama bagi kontingennya. 

Memanfaatkan peluang yang 
dibuat rekannya, Santia Triku- 
suma, di 300 meter jelang finis 
dalam nomor individual road race 
(IRR) putri, Sabtu (15/9), di Siak, 
Riau, Uyun melesat meningkat- 
kan tempo kayuhan. Upayanya 
itu memancing rombongan besar 
mengejar dirinya. 

Namun, Uyun tak tertangkap 
dalam sprint massal di akhir lin- 
tasan sejauh 90 kilometer ter- 
sebut. Ia mencatat waktu 2 jam 
33 menit 37 detik. Rekan setim, 
Santia meraih perak. Adapun 
Yanthi Fuchianty (Jawa Barat) 
memperoleh perunggu. Dalam 
sprint massal itu, semua peserta 
yang terdiri atas 27 pebalap me- 
norehkan waktu yang sama se- 
perti Uyun. Keunggulan dihitung 
dari siapa yang lebih dulu me- 
lewatkan bagian terdepan sepeda 
di garis finis. 

Uyun mengaku menyiapkan 
diri dalam waktu singkat, lima 
bulan. Sebelumnya, ia memper- 
kuat skuad Merah Putih di no- 


mor trek SEA Games 2011. "Per- 
siapan yang singkat tidak me- 
nyulitkan saya," ujar Uyun. 

Persiapan singkat juga dialami 
Santia, "Saya dan semua pebalap 
menyiapkan diri di Subang, Jawa 
Barat. Kami berlatih intensif tiga 
bulan di sana,” ujar Santia. Lom- 
ba balap sepeda sesungguhnya 
masih saja diwarnai kekurangan. 
Setelah alat pencatat waktu di- 
gital tidak bisa dipergunakan ka- 
rena tidak ada petugas yang bisa 
mengoperasikannya, para peser- 
ta IRR menemukan kurangnya 
rambu. Dalam balapan sepeda, 
idealnya terdapat rambu pada 
jarak tertentu yang menandai ja- 
rak yang sudah dan masih harus 
ditempuh para pebalap. 

Kemarin, tidak ada rambu ja- 
rak seperti itu. "Tadi saya tidak 
melihat adanya papan rambu di 
jarak kurang dari lima kilometer 
menuju finis. Namun, karena sa- 
ya mengambil posisi di sebelah 
kanan, saya melihat ada tulisan 
jarak di aspal dengan cat” ujar 
pebalap DI Yogyakarta, Riska 
Agustin. 

Pelatih tim Kalimantan Barat, 
Suwandra, mengatakan, ia tidak 
habis mengerti gelaran lomba bi- 
saseperti itu. "Pagi sebelum start, 
saya melihat rambu-rambu ma- 
sih terpasang di pinggir jalan 
yang akan dilewati pebalap. Na- 
mun, saat pebalap menuju finis di 


jarak kurang 10 kilometer, rambu 
yang bisa jadi panduan tidak 
ada, ujarnya. 


Hari terakhir dayung 

Di cabang dayung, Riau, Su- 
lawesi Tenggara, dan Jawa Timur 
berbagi medali rowing (perahu 
dengan setiap atlet memegang 
dua dayung) di arena Danau Ke- 
bun Nopi di Kuantan Mudik, 
Kuantan Singingi, Riau. Ketiga 
kontingen sama-sama meraih ti- 
ga dari total 13 emas yang selesai 
diperebutkan pada Sabtu. 

Pada final hari terakhir, tuan 
rumah mencuri emas nomorput- 
ra delapan pedayung plus juru 
mudi (M84). Sembilan bulan lalu, 
di Kejurnas Dayung 2011, gelar 
juara nomor itu diraih Jatim. 

Kemarin, perahu Riau dihuni 
para atlet berusia kurang dari 22 
tahun dan tak meraih medali di 
Kejurnas 2011. Namun, mereka 
tampil percaya diri. Di antara 
mereka hadir Tanzil Hadid (21) 
yang sehari sebelumnya mem- 
buat kejutan dengan meraih 2 
medali emas di nomor pedayung 
tunggal (MIX) dan empat pe- 
dayung (M4X). 

Di rowing, Riau memenangi 8 
emas, 2 perak, dan 1 perunggu. 
Sementara Sultra dan Jatim yang 
selama ini diunggulkan sama- 
sama meraih 3 emas dan 1 pe- 
runggu. (ILN/MKN) 


"Paling sulit membawakan hoop, 
tetapi saya bisa mendapat nilai 
tertinggi meskipun sulit,” kata 
pesenam yang baru pertama kali 
tampil di PON itu. 

Pelatih tim senam ritmik DKI 
Jakarta, Negaka Jauhari, meng- 
ungkapkan, penampilan pese- 
nam asuhannya di final alat kom- 
binasi lebih baik dibandingkan 
final beregu. Negaka, yang juga 
pelatih ritmik di SEA Games 2011 
itu, mengharapkan para atletnya 
bisa meraih banyak medali di 
nomor perseorangan hari ini. 

"Persaingan ketat akan terjadi 


CATUR 


di antara para pesenam DKI. 
Sinta (Jatim) adalah lawan yang 
berat untuk pesenam kami, dia 
juga tampil di SEA Games 2011,” 
kata Negaka. 

Negaka menuturkan, konti- 
ngen DKI Jakarta berupaya me- 
rebut empat medali emas yang 
tersisa di nomor ritmik dari 
enam medali emas yang tersedia, 
Sejauh ini, DKI sudah meraih 2 
medali emas dan 1 perak. Pada 
PON Kaltim 2008, tim senam 
ritmik DKI Jakarta membawa 5 
pulang medali emas dan 1 perak. 

(WAD) 


DKI dan Jabar 
Berbagi Emas 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Persaingan Jawa Barat dan DKT 
Jakarta di papan atas perolehan 
medali PON Riau 2012 tergam- 
bar di cabang catur. Hingga per- 
tandingan, Sabtu (15/9), di Hotel 
Pangeran, Pekanbaru, kedua rival 
sama-sama telah menyabet dua 
emas, sekaligus memimpin per- 
olehan medali catur. 

Keduanya juga sama-sama 
mengantongi satu perak. Hanya 
saja, Jabar unggul dengan per- 
olehan dua perunggu, sementara 
DKI baru sekeping. 

Dua emas Jabar diraih Grand 
Master Internasional Wanita 
(GMIW) Irene Kharisma Sukan- 
dar di catur cepat perseorangan 
putri dan oleh tim beregu catur 
cepat putra. Irene yang tidak 
tampil di Olimpiade Catur, Is- 
tanbul, Turki, karena tidak di- 
izinkan kontingen Jabar terkait 
persiapan PON, meraih skor ter- 
tinggi, 8.5. Pecatur Lampung, Via 
Lastiningtyas, meraih perak de- 
ngan total skor 7, diikuti Sulung 
Wahyuningsih (Jateng), 5,5. 

Di beregu putra catur cepat, 
Jabar meraih total angka ter- 
tinggi, 15 poin, hingga laga ter- 
akhir nomor itu. Bali dan DKI 
sama-sama meraih 12 poin, tetapi 
Bali berhak atas perak karena 


menang head to head saat meng- 
hadapi DKI. Di catur cepat be- 
regu putri, Kaltim meraih emas, 
diikuti DKI dan Riau. 

Di catur cepat perseorangan 
putra, pecatur Jatim, MI Ronny 
Gunawan, mengukir kejutan de- 
ngan meraih emas setelah me- 
ngumpulkan skor 75. Padahal, 
Ronny bukanlah unggulan. Ta 
mengungguli pesaing terdekat- 
nya, MN Sumaryono (DI Yog- 
yakarta), yang mengemas 6,5 po- 
in dan merebut perak, Deni Son- 
jaya (Jabar) dengan 6 poin ber- 
hak atas perunggu. 

Adapun tim DKI Jakarta me- 
nyapu bersih 2 medali emas catur 
kilat beregu, baik di putra maupun 
putri, Di bagian putri, DKI diper- 
kuat MIW Medina Warda Aulia, 
MIW Upi D Tamin, WCM Evi 
Lindiawati, dan MN Felicia Tren- 
seno. 

Sesungguhnya, Medina baru 
saja pulang dari Olimpiade Catur, 
Pelatih DKI, Eddy S, memastikan, 
Media dalam kondisi bugar. "Saya 
sudah periksa hasil pemeriksaan 
kebugarannya. Dia siap tanding. 
Untuk menjaga kebugarannya, 
asupan makanan tidak boleh ku- 
rang dan setiap pagi harus sering 
keluar hotel untuk mendapat cu- 
kup oksigen,” ujar Eddy. (ADP) 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


Tumbuhkan Kecintaan terhadap 
Sains Sejak Dini 


Salah satu kunci kemajuan sebuah bangsa adalah keunggulan di 
digapai dengan mudah. Selain membutuhkan 
orang-orang yang memiliki pengetahuan men 
menciptakan terobosan. Dengan kata lain, dibutuhkan orang-orang yang 


$ 
( KALBE 


TI | 


engingat beratnya tantangan 

yang dihadapi untuk 

pengembangan sains, 

dukungan dari berbagai 

pihak amat dibutuhkan. 
Beruntung, ada pihak-pihak yang menyadari 
pentingnya sains dan mau terlibat dalam 
pengembangannya, antara lain PT Kalbe 
Farma Tbk. 

Kalbe, demikian perusahaan yang 
berdiri sejak 1966 ini dikenal, merupakan 
salah satu perusahaan farmasi terbuka 
terbesar di Asia Tenggara. Kalbe memiliki 
empat divisi utama yang menangani 
portofolio merek yang andal dan beragam. 

“Sebagai perusahaan kesehatan atau 
health care, keberadaan Kalbe selama 
hampir 46 tahun ini tidak bisa dipisahkan 
dari kegiatan riset,” ujar dr Boenjamin 
Setiawan PhD, Founder PT Kalbe Farma 
Tbk. “Tanpa riset, tidak akan ada produk- 
produk yang inovatif. Tanpa adanya produk 
yang inovatif, akan sulit bagi perusahaan 
untuk dapat tumbuh dan bersaing, apalagi 
di pasaran global." 

Salah satu upaya untuk menumbuhkan 
dan mendorong kecintaan terhadap sains 


adalah dengan mengadakan kompetisi. 
Bekerja sama dengan Kementerian Riset 
dan Teknologi Republik Indonesia 
(Kemenristek RI), Kalbe mengadakan Ristek 
Kalbe Science Awards (RKSA) 2012, 
Kegiatan RKSA 2012 ini adalah yang ketiga 
kalinya diselenggarakan sejak tahun 2008. 
“Melalui kegiatan ini, Kalbe ingin 
meningkatkan serta mempromosikan 
penelitian dan peneliti muda yang ada di 
Indonesia," ujar Presiden Direktur PT Kalbe 
Farma Tbk Irawati Setiady. Sementara itu, 
Staf Ahli Menteri Negara Ristek Bidang 
Kesehatan dan Obat Prof dr Amin 
Soebandrio PdD SpMK mengatakan, Ristek 
Kalbe Science Awards 2012 merupakan 
salah satu bentuk kerja sama akademisi, 
pelaku bisnis, pemerintah, dan komunitas 
dalam meningkatkan iklim yang kondusif. 
Kegiatan RKSA 2012 bertujuan untuk 
memberikan apresiasi kepada peneliti 
Indonesia yang memiliki dedikasi dan telah 
bekerja keras dalam menghasilkan karya 
penelitian di bidang kesehatan. Tahun ini, 
kegiatan diikuti 176 partisipan yang 
mewakili 69 lembaga dari 16 provinsi. 
Jumlah ini terus mengalami kenaikan dari 


penyelenggaraan-penyelenggaraan 
sebelumnya, 

Berdasarkan penilaian juri yang terdiri 
dari beberapa tokoh ahli, ditetapkan tiga 
hasil karya penelitian terbaik untuk kategori 
Best Research Award. Selain itu, diberikan 
penghargaan Peneliti Muda Terbaik untuk 
kategori Young Scientist Award, Penyerahan 
penghargaan dilakukan di Jakarta, Jumat 
(7/9) lalu. 

Sementara itu, mengusung tema 
“Inovasi untuk Kehidupan Bangsa yang 
Lebih Baik”, Kalbe juga mengadakan 
kegiatan Kalbe Junior Scientist Award 
(KJSA) 2012. Kegiatan yang 
diselenggarakan untuk kedua kalinya sejak 
2011 ini ditujukan untuk menumbuhkan 
kecintaan anak-anak Indonesia kepada ilmu 
pengetahuan sejak dini, berpikir kritis 
terhadap ilmu pengetahuan, dan tergerak 
untuk mengembangkan keativitas dalam 
bentuk penciptaan sebuah karya ilmu 
pengetahuan. 

“Kalbe berkomitmen untuk 
menumbuhkan kecintaan anak-anak 
Indonesia terhadap ilmu pengetahuan sejak 
kecil melalui acara KJSA", ujar Irawati. 


upaya dan dana yang 


bidang sains Hanya saja, keunggulan sains tidak dapat 


FoTO.FoTo) DOK KALBE 


“Melihat antusiasme anak-anak dan para 
guru pada acara serupa tahun lalu, 
membuat kami terpanggil untuk 
menyelenggarakan acara ini kembali. 
Diharapkan di masa depan, anak-anak 
pecinta ilmu pengetahuan dan teknologi 
bisa memajukan dan mengangkat derajat 
bangsa dan negara kita menjadi bangsa 
yang besar dan sejajar dengan bangsa- 
bangsa maju lainnya di dunia." 

Dalam KJSA tahun ini, bidang ilmu 
pengetahuan yang dilombakan adalah 
bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA), dan Teknologi Terapan 
Sederhana. Kalbe Junior Scientist Award 
diikuti 446 karya sains yang dikirimkan 
oleh anak-anak tingkat Sekolah Dasar kelas 
IV—VI, dari 190 sekolah di 59 kota yang 
berasal dari 18 provinsi di seluruh 
Indonesia. 

Terkait hal itu, Kalbe menyelenggarakan 
kegiatan Kalbe Junior Science Fair (KJSF) 
yang kedua di Jakarta Convention Center, 
pada Sabtu dan Minggu (8-9/9). Animo 
masyarakat terhadap KJSF ternyata sangat 
besar, terlihat dari dua hari penyelenggaraan 
hadir lebih dari 30 ribu pengunjung. Lebih 


tidak sedikit, pengembangan sains membutuhkan 


dalam, minat, serta konsistensi untuk terus bereksplorasi dan 
memiliki kecintaan terhadap sains. 


dari 40 perusahaan mitra Kalbe 
berpartisipasi dalam acara ini, baik sebagai 
sponsor maupun peserta pameran yang 
menampilkan nilai-nilai sains kepada para 
pengunjung. Harapan Kalbe adalah semakin 
bertambah perusahaan yang peduli kepada 
sains yang ikut berpartisipasi dalam acara 
KJSF di tahun-tahun mendatang. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas 
segala dukungan yang telah kami terima 
dan menyambut gembira antusias 
masyarakat atas dilaksanakannya acara 
Kalbe Junior Science Fair ini," kata 
Widjanarko Loka Djaja, Ketua Umum KJSA 
yang juga Sales & Marketing Director PT 
Kalbe Farma Tbk. "Kami tidak menduga 
besarnya antusiasme masyarakat yang 
datang sehingga penjualan tiket untuk dua 
hari hampir habis pada hari pertama 
sehingga kami harus mencetak ulang pada 
malam harinya. Demikian pula pada hari 
kedua kami terpaksa harus membuat 
keputusan yang sulit untuk menghentikan 
penjualan tiket pada pertengahan hari 
sehubungan dengan kapasitas ruangan JCC 
yang tidak dapat menampung animo 
banyaknya pengunjung, serta pertimbangan 
akan kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan pengunjung, khususnya bagi 
anak-anak kecil yang hadir. Oleh karena itu, 
kami memohon maaf kepada para 
pengunjung yang tidak berkesempatan 
untuk mengunjugi dan menikmati rangkaian 
pameran dan acara yang disuguhkan dalam 
Kalbe Junior Science Fair 2012. Tentunya 
hal ini akan menjadi pertimbangan bagi 
panitia dalam menyelenggarakan acara 
serupa di tahun mendatang," 

Dari peserta KJSA, terpilih sembilan 
orang pemenang. Selain itu, terpilih 
pemenang favorit berdasarkan voting 
pengunjung KJSF. IIKLAN//ACAI 


umbangsih KALBE untuk Kembangkan Science Indonesia 


Melalui RKSA dan KJSA 2012 terpilih scientist terbaik Indonesia 


RISTEK-KALBE 
SCIENCE AWARDS 2012 


Inovasi untuk Kehidupan yang Lebih Baik 


Ristek-Kalbe Science Awards 
(RKSA) 


Diikuti oleh 176 peserta dari 69 institusi di 16 provinsi 


Tiga Hasil Karya Penelitian Terbaik, kategori Best Research Award: 


Multiple Markers for Fakultas Kedokteran 
Mk Mutajulu, | any Identeeation ot Univ, Gadjah Mada, 
siholdsi Nasopharyngeal Carcinoma Diy 
Constuction of Synthetyc Open 
Reading Frame Encoding. 
» | Deoviosoeite Human Interferan Alpha 20 for gta 
Rotnoningrum, Ph.D High Exprossion In Escherichia Sendun 
Coli and Characterization of its € 
Gene Product 
A 
Endothelial celi-derivad Fakultas Kedokteran 
endotholin-1 promotes cardiac | Universitas Indonesia 
3. | dr Bambangwidrantoto | #Osisindiabeteheartihrogh | - Pusatantung 
« stimulation of endothelial-to- Nasional Harapan 
mesenchymal transition Kita, Jakarta 
Peneliti Muda Terbaik, kategori Young Scientist Award: 
1 | Widodo, S,Si, M,SI, Ph.D Med Sc. Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Malang, 
L — — 


Terimakasih kepada: e Kementerian Riset dan Teknologi 
@ Kementerian Pendidikan Nasional 
atas dukungan terhadap RKSA dan KJSA 2012 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Indonesia, 
Pemenang KISA: 


| aemanayan 


Oharma Setyawan 
| Imaduddin Zanki 


Ingsonsia M Abelarda & Agnes Flonsta 
Mutiara 


— Jessica Nathatio 


Gueon Vioita 


Salman Aril & Faradita Rizga 


Syanandika Efendi & Solahudin Al Ayub 


Awaros Aulia Ananta Nur & Muh. Oktavian 


Ridho Herdiansyah & Nabila Putri Andani 


Kalbe Junior Scientist Award diikuti 446 karya sains yang 
dikirimkan oleh anak-anak tingkat Sekolah Dasar kelas IV-VI, dari 
190 sekolah di 59 kota yang berasal dari 18 provinsi di seluruh 


SDN 018 Tanah Grogot. Pasar, Kalimantan 
Timur 


SD Muhammadiyah 1, lomber, Jawa Timur 


| 01 Baabut Taubah Komang Pratama, Bekasi, 
Jawa Barat 


SO Marsudirini, DI Yogyakarta 
SD Santo Yusup, Bandung, Jawa Barat 
SD Pangudi Luhur N, Soto, Jawa Tengah 


SOIT Buahati Islamic School, DKI Jakarta 


SD Islam Al Ashar 29 BSB, Semarang, Juwa 
Tengah 


SDIT Al-Utsmaniyah, Bogor, Jawa Barat 


Jessica Nathalle adalah pemenang favorit berdasarkan hasil voting pengunjung KISF 
selama dua hari di 8 - 9 Septembor 2012. 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


TENIS 


DATA DA 


. (Jawa Barat) 4-6, 6-4, 3-6, 7-5 (3). 
PON RIAU 2012 JA Piala Davis, hasil sementara Tplay off”, Grup Dunia Denis Istomin Aa Evgeny Indonesi ina 2-1 
Perak (Esthi S-Jawa Tengah), Klasemen medali Semifinal Grup Dunia Italia-Cile 2-0 Korolev 6-3, 4-6, 6-2, 0-6, 6-3 Christopher Rungkat/Elbert Sie- 


A G E N D A 3, Yanthi Fuchianty Nicolas Almagro-John Isner 6-4, MOS KENA Farrukh Final Grup II Asia-Oceania 


Panahan hari kedua 
Divisi "Compound” Putra: 


1. Jawa Barat Argentina-Ceko 1-1 


Juan Martin Del Potro-Radek 


Fabio Fognini-Paul Capdeville 2- Jepang-Israel 1-2 
6, 6-2, 6-7 (6/8), 6-1, 6-2 Jonathan Erlich/Andy Ram (Isr)- 


Treat Huey/Ruben Gonzales 4-6, 
6:3, 7:6 (7/5), 6-2 


5 emas, 1 perak, 2 perunggu 


Emas (Kuswantoro-Jatim) Medali “Individual AA PTT Hoo TSS Stepanek 6-4, 6-4, Andreas Seppi-Guillermo “ Tatsuma Ito/Yuichi Sugita 5-7, 6- 
Road Race” Putri 1 emas, 3 perak, 2 perunggu Hormazabal 7-5, 6-1, 6-2 3, 6-3, 6-1 
L 1. Uyun Muzizah 3. Jawa Tengah 4-6, 126, 6-4, 6-4 Kazakhstan-Uzbekistan 21 ”—” Go Soeda-Dudi Seia 6-2, 6-4, 3-6, 
Jatim) (DKI Jakarta) 23 lemas, 1 perak, 1 perunggu — Spanyol-AS 2-0 Andrey Golubev/Yury Schukin- 6-4 
Compound” Puti 2, Santia Trikusuma David Ferrer-Sam @uerray Z- Denis Istomin/Farrukh Dustov Amir Weintraub (Isr)-Tatsuma Ito 


(DKI Jakarta) 


Emas (Dallie Thresya Dinda- 23337 “5Di Yogyakatai emas, L berak 2, 6-2,6-4 (UZB) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 6-3, 6-2, 6-4 


VARIA OLAHRAGA 


Manchester 
United 
Tempel 


Chelsea 


Lini Depan Arsenal Makin Tajam 


Hukuman Antonio Conte Ditambah 


FIFA memperpanjang hukuman skors atas pelatih Juventus 
Antonio Conte yang divonis terlibat dalam rekayasa hasil laga. 
Akhir tambahan masa hukuman itu bergantung pada tuntasnya 
penyelidikan yang tengah dilakukan FIFA atas dokumen tam- 
bahan yang disodorkan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). 
Skors atas Conte meliputi semua jenis pertandingan: domestik, 
internasional, persahabatan, dan laga resmi. Conte terpaksa 
absen melatih timnya melawan Chelsea dalam laga Liga Cham- 
pions pekan depan. Juventus berada satu grup dengan Chelsea, 
Shakhtar Donetsk, dan Nordsjaelland, Menurut FTFA, sanksi ini 
bisa berubah jika Conte memenangi sidang banding di peng- 
adilan arbitrase olahraga nasional di Italia, yang digelar Jumat 
pekan depan. Conte diskorsing sepuluh bulan oleh FIGC ka- 
rena diduga merekayasa pertandingan saat melatih tim Serie B, 
Siena, pada 2010-2011. Selama masa skors, tugas harian Conte 
dipegang Direktur Teknik Juventus Massimo Carrera. (AP/IVWV) 


Lima Negara Ikuti Surya Sumatera Bike Week 
MANCHESTER, SABTU — Manchester United 

melejit ke peringkat kedua Liga Primer menempel 
Chelsea setelah melibas Wigan Athletic, 4-0, di Old 


Peserta dari lima negara, yakni Thailand, Singapura, Mal 
Australia, dan Indonesia, dipastikan mengikuti Surya Sumatera 
Bike Week (SBW) yang berpusat di Kota Medan, 26-30 Sep- 


tember 2012, Ketua Panitia Pelaksana Surya SBW Faisal A 
Nasution di Medan, Kamis (20/9), mengatakan, 10.000 peserta 
bakal mengikuti kegiatan ini. Selain sepeda motor besar, Si 
SBW juga terbuka bagi sepeda motor berkapasi 

“Sudah 150 klub yang menyatakan bergabung,” kata Fz 
Selain touring di Sumut, sekitar 1000 peserta akan melakukan 
touring dari Lampung ke Medan melalui dua rute, yakni dari 
Lampung, Palembang, Jambi, melewati Pekanbaru kemudian 
ke Medan, dan dari Lampung, Palembang, Jambi, melintas di 
Sumbar, kemudian ke Medan. Peserta dari Sulawesi, Kali- 
mantan, Jawa, dan Bali telah menyatakan bergabung. Ketua 
Harley Davidson Club Indonesia (HIDCI) Sumut H Ijeck me- 
nambahkan, peserta asing tetap ikut meski tak bisa membawa 
kendaraan sendiri. (WSI) 


Ratusan Suporter Sydney FC Sambut Del Piero 


Ratusan suporter klub Liga Australia Sydney FC akan me- 
nyambut kedatangan bomber veteran Alessandro Del Piero di 
bandara internasional Sydney, Minggu (16/9) pagi. Mantan ujung 
tombak tim nasional Ttalia itu tidak diperpanjang kontraknya 
oleh Juventus dan direkrut oleh Sydney FC. Del Piero sudah 
melewati masa kejayaan, tetapi masih memiliki banyak peng- 
gemar di seluruh dunia, termasuk di Australia. Kedatangan 
pemain berusia 37 tahun itu menarik ratusan pendukung Sydney 
FC untuk datang ke bandara internasional Sydney menyambut 
pemilik kostum nomor 10 di Juventus itu. Del Piero dikontrak 
Sydney FC selama dua tahun. Ta akan melakukan konfere: 
pada Senin dan hari berikutnya akan mengikuti sesi la 
perdana. Pencetak 286 gol di semua kompetisi bersama Juventus 
ini diharapkan bisa menggenjot jumlah penonton yang me- 
nyaksikan langsung pertandingan di Stadion Sydney yang ber- 
kapasitas 45.000 tempat duduk. (AP/ANG) 


GETTY IMAGES/GIUSEPPE BELLINI 


Striker Italia Alessandro Del Piero dijadwalkan tiba di 
Sydney, Australia, Minggu (16/9), untuk bergabung klub Liga 
Australia, Sydney FC, yang mengontraknya dua tahun dengan 
nilai kontrak 4 juta dollar AS (Rp 38 miliar). 


Gita Wirjawan Siap Pimpin PBSI 


Gita Wirjawan mengaku siap memimpin Persatuan Bulu Tang- 
kis Seluruh Indonesia (PBSI) dan akan mengikuti proses pe- 
milihan Ketua Umum PBSI 2012-2016 pada musyawarah na- 
sional di Yogyakarta, 20-22 September. Dalam pemungutan 
suara nanti, Menteri Perdagangan itu akan bersaing dengan 
calon lainnya, Juara Dunia 1983, Icuk Sugiarto. "Sekarang pada 
era demokrasi, saya harus siap mengikuti segala proses demo- 
krasi dalam munas nanti,” kata Gita, sebagaimana disampaikan 
dalam siaran pers Humas PBSI. Kesiapan Gita itu disampaikan 
saat meresmikan asrama di Pelatnas Cipayung, Sabtu (15/9). 
Wisma putri yang baru itu berada di bagian belakang Kompleks 
Pelatnas Cipayung. Gedung ini akan digunakan untuk me- 
nampung pemain-pemain remaja. Pembangunan fasilitas baru 
itu berkaitan dengan rencana PB PBSI membentuk pelatnas 
usia 14-16 tahun. Setelah gedung untuk putri selesai, gedung 
serupa untuk pemain putra juga akan segera dibangun. (OTW) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Petenis ganda putra Indonesi 


Christopher Rungkat/Blbert Sie, meluapkan kegembiraan 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


mengalahkan petenis Filipina, Ruben Gonzales/Treat Conrad Huey, dalam babak final kompetisi tenis 


Piala Davis Grup TT Zona As 


Christo/Elbert menang 4-6, 6-3, 7-6, 6-2 


TENIS PIALA DAVIS 


ania di Stadion Tenis Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (5/9). 


Indonesia Perlu Satu Partai Lagi 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia kian percaya diri setelah 
unggul 2-1 atas Filipina di final 


ngan ganda 
Christopher 0” Rung- 
kat/Elbert Sie menumbangkan 
pasangan Filipina, Treat Conrad 
Huey/Ruben Gonzales, 4-6, 6-2, 
7-6 (5), 6-2, pada pertandingan 
hari kedua, Sabtu 5/9), di sta- 
dion tenis Senayan Jakarta. 
Sehari sebelumnya, Jumat, 
Christo yang kini di peringkat 
ke-292 dunia menumbangkan 
Francis Alcantara, 7-6 6-2, 
3-6, 6-0. Filipina membalas pada 
pertandingan kedua ketika Huey 
melumat Elbert, 6-4 6-2 6-3. 
Tekad kapten Indonesia, Bonit 
Wiryawan, untuk merebut poin di 
nomor ganda terwujud. Christo 
dan Elbert tampil prima dan kom- 
pak kendati sempat tertekan pada 
set pertama dan menurun pada 
set ketiga karena kelelahan. 
"Kami bermain baik, memang 
tekad kami sejak awal harus me- 
nang di ganda. Set pertama kami 
sulit menemukan ritme dan pas 
ketemu, kami sudah tertinggal 
jauh. Tapi secara keseluruhan ka- 
mi main kompak,” kata Christo. 


Penonton pada pertandingan 
hari kedua kemarin lebih riuh 
dibandingkan hari pertama, Se 
king ributnya, wasit di kursi ber- 
ulang-ulang — memperingatkan 
penonton untuk lebih menahan 
diri setelah kapten Filipina, 
Roland Peter Kraut, protes. Pe- 
nonton juga bersuara gaduh ke- 
tika bola masih bergulir. Wasit 
kembali memperingatkan, poin 
pemain Indonesia akan dipotong 
jika suara gaduh masih terdengar 
pada saat bola bergulir. 
Penampilan Huey, peringkat 
ganda ke-39 ATP kemarin men- 
jadi berbeda ketika berpasangan 
dengan Gonzales, peringkat gan- 
da ke-359. Huey, yang biasa ber- 
pasangan dengan petenis Inggri: 
Dominic Inglot, bahkan mer 
pai putaran kedua di Grand Slam 
AS Terbuka dua pekan lalu. 
Huey dengan mimik sedih 
mengatakan, Christo dan Elbert 
melawan dengan baik dan mem- 
buat timnya kewalahan. "Ya, saya 
memang biasa bermain ganda, 
tetapi Christo dan Elbert, selain 
bermain tunggal, juga ganda. Ka- 
mi mencoba melawan pada set 
ketiga hingga tie break, tetapi 
mereka lebih baik,” kata Huey. 


Filipina sebelumnya mema- 
sang Gonzales dan Jeson Pa- 
trombon untuk pertandingan 
ganda. Namun, Kraut mengganti 
Jeson dengan Huey setelah me- 
lihat penampilan Huey yang baik 
ketika melawan Elbert. Untuk 
pertandingan hari ketiga, Minggu 
ini, Huey kembali akan dipasang, 
kali ini melawan Christo. Adapun 
Alcantara menghadapi Elbert. 

Ketua Umum PP Pelti Martina 
Wijaya mengatakan, Christo ha- 
rus menang. "Bukan harapan, 
melainkan harus. Christo harus 
bisa. Kalau sudah menang tiga 
kan selesai,” katanya. Christo 
yang duduk di samping Martina, 
tertawa. "Saya kalau ditantang 
dan ditekan malah senang, Kalau 
biasa-biasa saja, justru tidak ber- 
semangat,” kata Christo, Peme- 
nang di final ini akan bertanding 
di Grup I pada Piala Davis 2013. 

Pada laga play off Grup 1 Zona 
Asia-Oceania, India melumat Se- 
landia Baru, 3-0, Pasangan India 
Vishnu Vardhan/Divij Sharan 
menekuk Michael Venus/Daniel 
King Turner. Untuk laga tunggal, 
Vardhan mengalahkan Jose Sta- 
tham dan Yuki Bhambri menak- 
lukkan Turner, (AFP/IVV) 


Trafford, Sabtu (5/9). Kemenangan ini sekaligus 
menjadi debut sempurna bagi bek sayap kiri United, 


Alexander Buttner, yang menyumbang satu gol. 


Empat gol United dicetak oleh 
gelandang veteran Paul Scholes, 
ujung tombak Javier Hernandez, 
Buttner, dan Nick Powell yang 
menggantikan Ryan Giggs, Pro- 
ses gol Buttner menjadi hiburan 
elas karena mantan pemain 
Vitesse Arnhem ini melewati em- 
pat pemain Wigan sebelum me- 
nundukkan kiper Ali al-Habsi da- 
ri sudut sangat sempit. 

Ali al-Habsi, yang menggagal- 
kan penalti Javier Hernandez pa- 
da menit ke-6, dipaksa empat kali 
memungut bola dari gawangnya 
di babak kedua. Di babak per- 
tama, Wigan tampil disiplin da- 
lam bertahan dan menutup per- 
gerakan gelandang United. Wi- 
n ingin mengulang sukses 
musim lalu saat menundukkan 
United, 1-0, di Stadion DW. 

Pelatih United Sir Alex Fer- 
guson melakukan perubahan di 
babak kedua dengan mendorong 
Buttner lebih agresif membantu 
ra pemain United 
ktor sayap perta- 

gan sebelum melayang- 
kan umpan ke tengah kotak pe- 
nalti, Perubahan strat i ber: 
buah empat gol di babak kedu 

Alex Ferguson menurunkan ti- 
ga pemain veteran, yaitu Rio Fer- 
dinand, Scholes, dan Giggs, yang 
berpengalaman melawan Wigan, 
Ketiga pemain ini memberikan 
ketenangan bermain bagi para 
pemain muda United saat meng- 
hadapi Wigan yang disiplin ber- 
tahan. 

"Tni momen besar bagi mereka 
dan semoga mereka diberkahi 
dengan kemenangan,” ujar Fer- 
guson menjelang laga. 

United kini melejit ke pering- 
kat kedua dengan sembilan poin, 
satu poin di bawah pemimpin 
klasemen Chelsea yang ditahan 
0-0 oleh @ueens Park Rangers. 
Arsenal di peringkat ketiga di 
susul Manchester City. Kedua 

a-sama mengantongi de- 


Arsenal solid 

Arsenal yang tersendat pada 
awal musim tampil semakin solid 
dengan kemenangan meyakin- 
kan, 6-1, atas Southampton. Pada 
babak pertama, "The Gunners” 
unggul 4-1. Dua gol lahir melalui 
gol bunuh diri pemain South- 
ampton, Jos Hooiveld dan 
Nathaniel Clyne, serta dua gol 


masing-masing dicetak oleh Lu- 
kas Podolski dan Gervinho. 
Southampton membalas gol 
menjelang turun minum melalui 
Daniel Fox. Di babak kedua, Ger- 
vinho dan Theo Walcott ma 
sing-masing mencetak satu gol, 
Kemenangan beruntun Arse- 
nal setelah menundukkan Liver- 
pool 2-0 di Anfield ini mem- 
buktikan optimisme Pelatih Ar- 
sene Wenger bahwa The Gun- 
ners akan segera menemukan rit- 
me permai dan mencetak ba- 
nyak gol. Dua laga di awal Arsenal 
musim ini berakhir tanpa gol 
sehingga memicu keraguan pada 
kemampuan penyerang Podolski 
dan Giroud — untuk 
mengganti Robin van Persie yang 
pindah ke Manchester United, 
Saat menjamu Southampton, 
Wenger menduetkan Mikel Ar- 
teta dan Santi Cazorla di lini 
tengah. Kedua gelandang ini 
menjadi motor permainan yang 
menyuplai umpan-umpan 'ma- 
tang ke barisan ujung tombak. 


City tertahan 


Di pertandingan lain, Stoke 
City menjadi lawan yang sangat 
tangguh bagi Manchester City. 
Juara bertahan Liga Primer sem- 
pat tertinggal pada menit ke-15 
melalui gol pemain serang jang- 
kung Peter Crouch. City mem- 
balas melalui sundulan kepala 
mantan pemain Benfica, Javi 
Garcia, memanfaatkan umpan 
Carlos Tevez pada menit ke-35. 
Pelatih City Roberto Mancini 
menurunkan Tevez dan Mario 
Balotelli di lini depan. Ini juga 
laga pertama bagi Garcia dan bek 
sayap Douglas Maicon yang di- 
beli dari Inter Milan. Mancini 
tidak menurunkan David Silva 
mulai awal pertandingan karena 
disiapkan untuk melawan Real 
Madrid di Santiago Bernabeu da- 
lam penyisihan grup Liga Cham- 
pions pada Rabu dini hari WTB, 
Hasil imbang ini melengkapi 
catatan City tidak pernah me- 
nang di Stadion Brittania dalam 
empat laga di Liga Primer. Stoke 
selalu tampil solid di kandang 
dan memaksa City berjuang ke- 
ras untuk berbagi angka. 
Norwich City masih mencari 
kemenangan pertama di Liga Pri- 
mer setelah ditahan imbang 0-0 
oleh West Ham United. 
(REUTERS/AFP/AP/ANG) 


ISLAMIC SOLIDARITY GAMES 


Riau Tetap Yakin Jadi Tuan Rumah 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Meski memiliki banyak hambat- 
an saat menjadi tuan rumah Pe- 
kan Olahraga Nasional 2012, Riau 
tetap berkeyakinan mampu men- 
jadi tuan rumah Islamic Soli- 
darity Games atau pekan olah- 
raga negara-negara Islam 2013. 
Keyakinan itu didasarkan, ca- 
bang yang dipertandingkan pada 
ISG tidak sebanyak PON. 

Selain itu, jumlah atlet yang 
bertanding di Islamic Solidarity 
Games (ISG) juga hanya berkisar 
2.500 orang atau sepertiga dari 
peserta PON. “Insya Allah, Riau 
mampu. Masih ada waktu hampir 
setahun untuk mempersiapkan 
diri. Presiden sudah membuat 
keputusan presiden penunjukan 


kepanitiaan nasional yang dipim- 
pin Ibu Rita Subowo dan ke- 
panitiaan daerah diketuai oleh 
Gubernur Riau. ISG adalah ajang 
pemerintah pusat. Riau mewakili 
pemerintah pusat,” ujar Guber- 
nur Riau Rusli Zainal di sela-sela 
kunjungan Sekretaris Umum Fe- 
derasi Olahraga Negara-Negara 
Islam (ISSF) Mohamed Shaleh 
Gazdar dan utusan beberapa ne- 
gara Islam di Pekanbaru, Sabtu 
(45/9). 

Rusli menuturkan, kekurang- 
an pada PON Riau 2012 akan 
dapat disempurnakan pada ISG 
yangjadwalnya berlangsung pada 
6-18 Juni 2013. 

Pada kesempatan sama, Gazdar 
menyimpulkan, Riau sudah siap 


menjadi tuan rumah. Hal itu dida- 
sarkan pada pengamatannya se- 
lama di Pekanbaru melihat arena 
pertandingan PON 2012. Meski 
begitu, Gazdar—yang asal Pakis- 
tan—mengakui, masih ada hal-hal 
kecil yang harus diperbaiki. 
”Kami melihat Riau bersiap 
dengan bagus. Kami sudah me- 
lihat semua arena. Kami me- 
meriksa kesiapan sarana dan pra- 
sarana olahraga, fasilitas trans- 
portasi, rumah sakit rujukan, dan 
keamanan. Kesiapan ini akan sa- 
ya sampaikan dalam sidang ISSF 
mendatang,” ujar Gazdar. 
Panitia Pusat ISG, Indra Kar- 
tasasmita, menambahkan, untuk 
sementara ISG akan menggelar 
17 cabang olahraga. Cabang itu 


| 


Insya Allah, Riau 
mampu. Masih ada 
waktu hampir setahun 
untuk mempersiapkan 
diri. 


adalah akuatik, senam, atletik, 
sepak bola, taekwondo, voli, ang- 
kat besi, karate, bulu tangkis, 
pencak silat, panahan, renang, 
panjat tebing, perahu naga, bela 
diri, serta dua cabang ekshibisi 


(salah satunya sepak takraw). 
"Cabang olahraganya lebih 
mengarah pada cabang olimpi- 
ade,” kata Indra yang menjadi 
Ketua Kontingen Indonesia pada 
ISG I di Arab Saudi tahun 2005. 
Pada ISG TI, penyelenggaraan 
pertandingan memiliki perbeda- 
an mencolok dibandingkan ajang 
internasional lainnya. Misalnya, 
arena renang putra dan putri 
dibedakan. Ofisial dan penonton 
laki-laki tidak diperkenankan 
melihat lomba renang putri. 
”Dalam anggaran dasar ISSF 
aturan seperti itu tidak ada. Pem- 
batasan hanya adat istiadat lokal. 
Di Indonesia, semua pertanding- 
an dapat kita laksanakan tanpa 
pembatasan,” ujar Indra. (SAH) 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


9 


info 


ernyataan di atas memang 
hanya sebuah lelucon. Namun, 
faktanya, kian hari banyak pria 
yang merawat diri, Apakah hal 
tersebut aneh? Tentu saja tidak. Sama 
dengan perempuan, pria juga ingin 
berpenampilan paripurna 
Atas dasar tersebut, kini berkembang 
berbagai istilah yang disematkan kepada 
para pria yang gemar merawat diri 
Setelah istilah metroseksual muncul, 
berkembang juga istilah uberseksual. 


Metroseksual 

Metroseksual adalah kata majemuk 
yang berasal dari paduan dua kata, yaitu 
metropolitan dan heteroseksual, Istilah ini 
muncul pertama kali pada tahun 1994 
yang dipelopori oleh seorang wartawan 
bernama Mark Simpson di harian The 
Independent, 

Dalam harian tersebut, Simpson 
menulis pengertian pria metroseksual yaitu 
pria lajang belia dengan pendapatan 
berlebih yang hidup dan bekerja di 
kawasan perkotaan. Pada dekade 1980- 
an, pria seperti ini hanya dapat ditemukan 
di dalam majalah fesyen dalam iklan 
televisi jeans atau bar kalangan tertentu 
Namun, pada dekade 1990-an, pria 
seperti ini ada di mana-mana dan gemar 
berbelanja, 

Istilah ini semakin populer dengan 
munculnya artikel Simpson yang lain 
“Meet the Metrosexual” (2002), yang 
mendaulat David Beckham sebagai model 
pria metroseksual. Dalam 
perkembangannya, konsep metroseksual 
mengarah kepada gaya hidup pria 
perkotaan modern yang berpenghasilan 
lebih dan sangat peduli kepada 
penampilan dan citra diri. 

Ciri pria metroseksual adalah menaruh 
perhatian lebih kepada penampilan. 
Mereka cenderung memiliki kepekaan 
mode, memilih pakaian berkualitas, atau 
bermerek, serta melakoni kebiasaan 
merawat diri atau kebiasaan-kebiasaan 


yang dulu lazim dikaitkan dengan 
perempuan, 


Uberseksual 

Lalu, bagaimana dengan istilah 
uberseksual? Istilah uberseksual berasal 
dari dua kata, yaitu uber yang artinya “di 
atas atau superior" dan sex yang artinya 
“gender”, Dalam buku Future of Men 
karya Ira Matathia, Maria Salzman, dan 
Ann O'Relly, disebutkan bahwa 
uberseksual merupakan salah satu konsep 
pria maskulin. 

Berbeda dengan pria metroseksual 
yang percaya diri jika penampilan raganya 
sempurna, pria uberseksual justru punya 
rasa percaya diri pria sejati dan 
mancarkan karisma. Tipe pria seperti 
memiliki beberapa ciri. 

Contohnya adalah meski tak suka ikut- 
ikutan tren, mereka tetap menjaga 
penampilannya, Mereka tak mengetahui 
daftar salon dengan perawatan kulit 
terbaik, tetapi tetap menjaga kebersihan 
wajahnya. Selain itu, mereka tak takut 
dibilang "banci" hanya karena suka 
memasak. 

Bagi mereka, kualitas seseorang tak 
bisa dinilai dari penampilan luarnya saja. 


mrioperkoran @ 


| Gaya Hidup T 


Menurut penelitian, 50 persen perempuan menyukai pria yang gemar merawat tubuh. I 
merawat tubuh tersebut disinyalir tak menyukai perempuan. 


AN aa 


Beberapa tokoh yang dianggap mewakili 
konsep pria uberseksual adalah George 
Clooney, Bono, hingga Obama, Bisa 
dikatakan, yang membuat mereka 
menonjol adalah kepeduliannya terhadap 
sesama dan kepercayaan diri yang tinggi 
meski secara fisik tak terlalu istimewa. 


Perbedaan 

Meskipun sama-sama memperhatikan 
kesehatan, secara singkat ada ciri yang 
membedakan pria uberseksual seperti 
dilansir laman Askmen, Rabu 
(16/2/2011). 

Ciri pertama pria uberseksual adalah 
memiliki gairah terhadap bisnis, politik, 
dan urusan global serta tak terlalu fokus 
dengan diri sendiri. Kedua, mereka sangat 
menghormati perempuan, tetapi lebih 
memilih bergabung dengan kelompok laki- 
laki untuk bergaul. Ketiga, sumber 
inspirasinya adalah pengalaman dirinya 
sendiri 

Keempat, prioritas yang dimiliki adalah 
memperhatikan dunia sekitarnya, jadi tak 
melulu masalah dirinya. Kelima, pria 
uberseksual cenderung lebih emosional 
Keenam, pria uberseksual rajin mencukur 
jenggot dan kumis setiap hari, Ketujuh, 


WIRA PRIHANTO 


mereka sangat menghargai kualitas dan 
integritas. 

Sementara itu, ciri pertama pria 
metroseksual adalah memiliki gairah 
tentang dirinya sendiri alias melakukan hal 
sesuai dengan keinginan dirinya. Kedua, 
bagi mereka, perempuan adalah teman 
terbaiknya, Ketiga, sumber inspirasinya 
mengikuti penata gaya agar bisa 
berpenampilan baik, 

Keempat, prioritasnya sangat 
memperhatikan asupan kalori yang masuk, 
Kelima, pria metroseksual tak gampang 
emosional, Keenam, mereka tak harus 
mencukur jenggot dan kumis setiap hari 
Ketujuh, mereka terobsesi dengan asupan 
makanan serta penampilan 


Kebersihan muka 

Menjadi pria metroseksual atau 
uberseksual memang kembali pada pilihan 
masing-masing. Namun, tipe pria ini 
ternyata memiliki kesamaan juga, Ya, 
mereka sama-sama suka menjaga 
kebersihan wajah. Bagi mereka, wajah 
memegang peran penting. Maklum, kesan 
pertama pada diri seseorang akan 
menentukan segalanya 

Tak heran jika kini semakin banyak 


| 


IUKA AMAZING 
AWAL MILIKI MOTOR AMAZING 


WWW.VASELINEMEN.COM 


bahwa 


(5 @vaselinemen 


j5. 


| Metroseksual atau Uberseksual? 


ronisnya, para pria yang suka 


pria yang mulai memperhatikan 
kebersihan wajah. Mereka sadar bahwa 
penampilan merupakan faktor utama 
untuk meraih kesuksesan tak hanya 
dalam karier, tetapi juga kehidupan 
sosial 

Apalagi kaum pria zaman sekarang 
sering “bertarung” di luar ruangan. 
Banyak di antara mereka yang bekerja 
di lapangan dan mengendarai sepeda 
motor yang membuat kulit wajah 
berminyak, kotor, dan kusam. 

Padahal, memiliki muka yang 
bersih, segar, dan cerah itu jadi hal 
wajib, mengingat banyak hal penting 
bisa terjadi kapan dan di mana saja, 
Misalnya, ketika di jalan tiba-tiba 
bertemu perempuan idaman atau klien 

penting. 

Namun, kulit wajah pria dan 
perempuan itu tak sama, Melihat hal 
tersebut, salah satu produsen produk 
perawatan kulit yaitu Vaseline memiliki 
produk pembersih wajah yaitu Vaseline 
Men Whitening Deep Clean Face Wash 
dan Vaseline Men Face Anti Spot 
Whitening Moisturizer yang akan 
mencegah dan melindungi wajah dari 
minyak berlebih selama 12 jam 

Bagaimana cara bekerja produk ini? 
Ada tiga hal yang diberikan oleh Vaseline 
Men kepada kulit. Pertama adalah vitamin 
B3 yang akan mencerahkan kulit. Kedua 
adalah targeted optics yang bekerja 
memberikan peningkatan perbaikan yang 
cepat pada permukaan kulit. Ketiga adalah 
tabir surya yang melindungi kulit dari sinar 
UV untuk mencegah kulit kusam dan 
rusak 

Sebagai bentuk apresiasi kepada pria- 
pria di Indonesia, Vaseline telah 
memberikan 10 sepeda motor Amazing 
Honda CBR 250 cc kepada 10 pria yang 
memiliki muka “amazing”, Penghargaan 
tersebut diberikan dalam acara Vaseline 
Men Fresh Face Amazing Ride. (INOJ 


EN 
WHITENING 


EKONOMI ADIDAYA 


Menata Multilateralisme 


Dalam bahasa Presiden 
Rusia Vladimir Putin 
kepada para penguasa 
Asia dalam pertemuan 
forum bisnis Kerja Sama 
Ekonomi Asia Pasifik 
atau APEC, lanskap 
ekonomi global sedang 
berubah. Bagi negara 
bekas adidaya di masa 
Perang Dingin ini, per- 
ubahan lanskap ekonomi 
dari kontinen Eropa 
menjadi penting dalam 
menjaga laju pertum- 
buhan ekonomi Rusia, 


Oleh RENE L 
"— PATTIRADJAWANE 


echadiran Rusia di kawas- 

an Asia memang menjadi 

sangat signifikan, paling 
tidak dalam dua hal. Pertama, 
dua pertiga wilayah Rusia ter- 
letak di Asia secara geostrategis. 
Kepentingannya pun harus 
kembali ke pola Perang Dingin 
ketika Uni Soviet menjadikan 
Asia Pasifik sebagai wilayah 
strategis kepentingan globalnya 
melalui penempatan kekuatan 
militer, termasuk di Teluk Cam 
Ranh, Vietnam. 

Kedua, perdagangan intra- 
APEC mencapai angka sekitar 
16 triliun dollar AS, yang dengan 
sendirinya memberi keuntungan 
bagi Rusia ketika mulai mem- 
pertimbangkan keuntungan 
ekonomi dan perdagangan, me- 
lalui kebijakan poros dengan 
menjadikan Vladivostok sebagai 
titik tolaknya. 

Selama ini, kerja sama eko- 
nomi dan perdagangan Rusia 
dengan Asia hanya seperempat 
dari total perdagangan luar ne- 
geri Rusia, lebih kecil daripada 
dengan Eropa yang mencapai 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


lebih dari se- 
paruh. 

Poros Vla- 
divostok 
menjadi pi- 
lihan strate- 
Gis ketika 
Rusia harus 
menggeser strategi 
ekonomi dan perdagang- 
annya ke Asia Pasifik di 
tengah krisis zona euro yang 
berkepanjangan. 


Rusia di Asia 


Menurut harian Finan- 
cial Times, pertumbuhan 
kerja sama ekonomi dan 
perdagangan Rusia dengan 
Asia meningkat signifikan. 
Perdagangan Rusia dan 
China, misalnya, mencapai 
80 miliar dollar AS tahun 
2011 dan diproyeksikan 
mencapai 200 miliar dollar 
AS tahun 2020. 

Jumlah ini lebih besar da- 
ripada perdagangan Rusia-Jer- 
man yang 50 miliar dollar AS 
atau Rusia-AS yang 34 miliar 
dollar AS, Perdagangan Ru- 
sia-Korea Selatan meningkat ti- 
ga kali lipat dalam lima tahun 
hingga 2010, mendekati 18 mi- 
liar dollar AS. Adapun dengan 
Jepang dalam periode yang 
sama mencapai 23 miliar dollar 
AS, dan akan terus meningkat 
karena Jepang membutuhkan 
minyak dan gas setelah bencana 
nuklir Fukushima. 

China sendiri menghadapi 
persoalan serius ketika laju per- 
tumbuhan ekonominya diperki- 
rakan hanya 76 persen tahun 
ini, sedikit di atas perkiraan ba- 
nyak pengamat ekonomi. Dalam 
pertemuan Dewan Negara RRC 
di Beijing pertengahan pekan 
ini, Perdana Menteri Wen Jia- 
bao mengumumkan beberapa 
langkah stabilisasi pertumbuhan 
perdagangan luar negeri China 
menghadapi kekacauan ekono- 
mi global akibat resesi berke- 
panjangan dan rontoknya sistem 
keuangan di AS dan Eropa. 

Langkah penguasa China 
menjelang regenerasi kekuasaan 
Partai Komunis China (PKO), 


MANDINING 


November, menjadi krusial ka- 
rena terancam banyak persoalan 
di dalam dan luar negeri, khu- 
susnya terkait tumpang tindih 
klaim kedaulatan di Laut China 
Timur dan Laut China Selatan. 
Stimulus yang ingin dilaku- 
kan China mencakup dukungan 
fiskal dan pajak bagi eksportir, 
optimasi struktur regional di da- 
lam negeri, termasuk perluasan 
struktur pasar di luar negeri, 


Tanpa multilateralisme 
Banyak perubahan strategis 
akan terjadi di Asia Pasifik. Tak 
hanya mencakup terbentuknya 
poros kekuatan ekonomi dan 
perdagangan, tetapi membawa 
kembali berbagai kekuatan be- 
kas adidaya era Perang Dingin 
ke dalam lingkaran multipolar 
yang sama sekali baru. 
Ketergantungan di era globa- 
lisasi meningkat drastis, tetapi 
kepentingan nasional negara- 
negara besar masih terus ber- 
benturan. Tumpang tindih pe- 
ngaruh di kawasan Asia Pasifik 


& 


memang menghadirkan 
pertanyaan tata dunia ba- 
ru apa yang ingin dibentuk 
dalam multipolaritas keku- 
atan negara-negara sekarang 
ini? Apakah multipolaritas ne- 
gara besar tanpa hegemoni ke- 
kuasaan bisa berlangsung tanpa 
multilateralisme? 

Kawasan ini harus berhadap- 
an dengan kembalinya adidaya 
lama berformat baru, seperti AS 
dan Rusia. Di sisi lain, ada ke- 
kuatan baru, seperti China dan 
India, yang membentuk diri 
tanpa proses hegemoni, masuk 
ke dalam lingkungan kepenting- 
an dan persaingan bersama. 

Banyak negara besar bisa saja 
melakukan kerja sama multila- 
teral di berbagai bidang. Namun, 
secara bersamaan, mereka juga 
bersaing menguasai pangsa pa- 
sar, memperebutkan sumber 
strategis bagi keamanan pangan 
dan energi, pengaruh politik, 
serta kemajuan teknologi. 

Pengepungan strategis dan 
persaingan maritim akan men- 
jadi ciri baru Asia Pasifik. Tanpa 
multilateralisme, bisa dipastikan 
kepentingan yang berbenturan 
akan menjadi ancaman serius 
stabilitas kawasan ini, 


cijing, Rabu (12/9) pagi. 

Langit biru bersih di atas 

kota. Sangat beda dengan 
sebelumnya yang selalu kelabu. 
Bahkan, Selasa malam hujan 
meski tidak deras. Pohon-pohon 
maple yang tumbuh subur di 
pinggir jalan dan taman kota sa- 
ngat bersih daunnya. Hijau ber- 
sih. Debu polusi yang menempel 
sudah disapu hujan. 

Acara penting hari itu adalah 
bertemu Wakil Menteri Luar 
Negeri China Fu Ying di Ke- 
menterian Luar Negeri. Fu Ying 
pernah menjadi Duta Besar Chi- 
na untuk Indonesia. Dalam per- 
jalanan ke kantor kemlu, ter- 
ingat pertemuan saya dengan 
Liang Liji dalam seminar sehari 
sebelumnya. Seminar bilateral 
yang diselenggarakan bersama 
Center for Strategic and Inter- 
national Studies (CSIS), Jakarta, 
dan Chinese People's Institute 
of Foreign Affairs (CPIFA), Bei- 
jing, itu mengangkat tema 
”Memperkokoh Kemitraan, 
Memperdalam Kerja Sama”. 

Pertemuan dengan Liang Liji 
mengesankan. Sangat sejalan 
dengan seminar yang bertujuan 
meningkatkan kesalingsepaham- 
an, dan pada gilirannya mem- 
pererat hubungan kedua negara. 
Itu sebabnya Jusuf Kalla, man- 
tan Wakil Presiden RI, salah sa- 
tu pembicara, mengingatkan, 
dalam menjalin hubungan, ke- 
dua negara harus saling meng- 
hormati dan percaya. 

Kerja sama juga harus saling 
menguntungkan, seimbang, 
yang akan meningkatkan kese- 
jahteraan dan kemakmuran rak- 
yat kedua negara. "Kerja sama 
harus didasarkan pada saling 
percaya, persahabatan, dan ke- 
yakinan bahwa hubungan itu 
tak hanya perlu, tetapi juga di- 
butuhkan,” ujar Jusuf Wanandi 
dari CSIS, pembicara lainnya. 

Apalagi, menurut Ketua 
CPIFA Yang Wenchang, "Tak 
ada perbenturan kepentingan 
secara fundamental di antara 
kita”, Karena itu, Wenchang 
mengatakan, pada saat dunia di- 
landa krisis ekonomi, saat ka- 
wasan Asia Pasifik memasuki 
tahap penting dan semakin di- 
namis, kedua negara harus sa- 


HUBUNGAN INDONESIA-CHINA 


Bertemu Liang Liji di Beijing 


ling percaya. 

Bagi Liang Liji, usaha me- 
ningkatkan kesalingsepahaman 
antara Indonesia dan China su- 
dah dilakukan sejak tahun 
1950-an. Lelaki kelahiran Ban- 
dung, Desember 1927, generasi 
ketiga dari keluarga imigran asal 
Kanton, China, itu boleh dibi- 
lang salah satu pelaku yang 
memperkenalkan Indonesia ke- 
pada masyarakat China. 


| 


Saya tetap 
menganggap Indonesia 
tanah tumpah darah 
saya. 

Liang Liji 


Selepas sekolah menengah 
atas, ia pergi ke China atas ke- 
mauannya sendiri, Berbekal se- 
lembar surat keterangan, karena 
belum memiliki paspor, ia pergi 
ke China untuk belajar kimia, 
sekaligus membantu negeri le- 
luhurnya membangun. Liang 
Liji termasuk gelombang perta- 
ma masyarakat keturunan Chi- 
na yang kembali ke tanah lelu- 
hur, Sejak saat itu, anak ketiga 
dari enam bersaudara itu tinggal 
di China. Saudaranya yang lain 
mengikuti jejaknya, kecuali sau- 
dara tertuanya tinggal di Indo- 
nesia, 

Ketika hubungan diplomatik 
kedua negara dimulai, ia dimin- 
ta pindah ke jurusan Bahasa In- 
donesia. Ketika itu, Pemerintah 
China membutuhkan banyak 
orang yang paham tentang In- 
donesia. Sejak saat itu, ia me- 
nekuni bahasa, sastra, dan bu- 
daya Indonesia. 

Hubungan Indonesia dan 
China pun semakin mesra. $e- 
makin banyak pejabat Indonesia 
datang ke China, juga sebalik- 
nya, Peran Liang pun semakin 
dibutuhkan. Ta pernah menjadi 
penerjemah Bung Karno, pre- 
siden pertama RI, saat datang 


ke China. Ta menjadi penerje- 
mah anggota rombongan China 
dalam Konferensi Asia Afrika di 
Bandung, 1955. 

Bahasa, sastra, dan budaya 
Indonesia menjadi bagian dari 
hidup anak Bandung yang di za- 
man revolusi Indonesia pernah 
menjadi sukarelawan palang 
merah, Ia juga mengajar sejarah 
hubungan Indonesia- China dan 
sastra Indonesia, Banyak buku 
tentang Indonesia ia tulis. Salah 
satunya Sejarah Kesusasteraan 
Indonesia yang terbit dalam ba- 
hasa Mandarin dan Indonesia. 
Karena kepakarannya, ia diun- 
dang memberi kuliah di Paris, 
London, serta sejumlah negara 
lain tentang Indonesia. 

Liang Liji ikut mempersiap- 
kan pemulihan hubungan diplo- 
masi Indonesia dan China ta- 
hun 1990 setelah terputus ka- 
rena peristiwa G3OS tahun 1965. 
Karena itu, Pemerintah Indone- 
sia, pada 17 Agustus 2006, 
memberikan anugerah "Price of 
Contribution” kepada profesor 
di Departemen Bahasa-bahasa 
Oriental Universitas Beijing 
serta Presiden Institut Studi- 
studi Indonesia dan Malaysia 
ini. Ta dianggap telah memberi 
sumbangan meningkatkan per- 
sahabatan dan kerja sama In- 
donesia dan China. 

"Meski sejak 1950 saya me- 
ninggalkan Indonesia dan men- 
jadi warga negara China, saya 
tetap menganggap Indonesia ta- 
nah tumpah darah saya. Indo- 
nesia adalah kampung halaman 
saya kedua,” katanya. Kata-kata 
itu masih saya ingat ketika ber- 
sama rombongan duduk di ru- 
angan di Kemlu China untuk 
bertemu Fu Ying. 

Liang Liji memang tak seter- 
kenal dan seberkuasa Fu Ying. 
Satu hal yang pasti, ia telah 
memperkenalkan budaya Indo- 
nesia kepada China, negeri yang 
menurut Yu Hua dalam buku- 
nya China in Ten Words men- 
jadikan uang sebagai panglima- 
nya, bukan lagi politik seperti di 
masa lalu. "Makanya, tidak ter- 
asa lagi aroma komui enya,” 
komentar seorang kawan, 

(TRIAS KUNCAHYONO, 
dari Beijing, China) 


Menjelajahi 
Surga Australia 
yang Memesona 


pa yang pertama kalinya terlintas dalam pikiran 
Anda ketika mendengar Australia? Kanguru. Koala. 
Domba. Opera House Sidney. Barangkali itulah 
jawaban Anda, Selain tujuan favorit untuk melan- 
jutkan studi, Australia memang kondang akan segudang 
obyek wisata menarik. Tak heran banyak orang Indonesia 
yang menyempatkan diri untuk mencicipi sejumput pesona 


wisata negara ini. 


Opera House Sidney, Tangalooma, dan Gold Coast 
adalah destinasi yang sudah pasti Anda kunjungi. Namun, 
ada pesona lain dari Australia yang perlu Anda jelajahi, 
Adelaide, misalnya. Di sana, Anda bisa mengunjungi Mount 
Lofty Summit untuk menikmati pemandangan Adelaide dari 
ketinggian. Atau, perkebunan stroberi dan anggur yang ber- 


lokasi di Lembah Barossa. 


Destinasi unik dari Adelaide yang patut Anda kunjungi 
adalah Whispering Wall, perkampungan Jerman tertua di 
Australia yaitu Hahndorf dan Angas Park yang terkenal akan 
buah-buahan kering. Sempatkan juga untuk mengunjungi 
Kangaroo Island. Anda bisa sekalian mengunjungi Seal Bay 
Conservation Park, Flinders Chase National Park, dan seb- 


againya. 


Di Tasmania, kunjungilah Gua Marakoopa di kaki bukit 
Western Tires untuk menyaksikan fenomena glow warm, 
yaitu sejenis cacing yang memiliki cahaya yang berpendar 
dalam gelap, Blow Hole adalah wisata lain yang perlu Anda 
kunjungi. Di sini, Anda bisa menyaksikan tebing curam yang 
mengeluarkan suara seperti gemuruh yang timbul akibat 


terjangan air. 


Jika Anda merupakan pencinta hewan, kunjungilah 
Phillip Island dan Port Stephens. Di Phillip Island, Anda bisa 
menyaksikan parade penguin di malam hari. Sementara itu, 
di Port Stephens, naikilah cruise untuk menyaksikan aksi 
keceriaan lumba-lumba di habitat aslinya. Selain destinasi 
yang telah disebutkan, masih ada wisata lainnya di Australia 
yang dijamin akan membuat Anda berdecak kagum. 

Jadi, selagi menempuh studi, bertandang ke rumah 
kerabat atau sekadar berwisata di Australia, jangan lupa 
sempatkan diri untuk mengunjungi beragam wisata seru dan 
menawan di Negeri Kanguru ini. Sebentuk pengalaman tak 
terlupa akan terukir dalam ingatan Anda. CIKLAN/MILJ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


WHERE A TRIP TO THE OPERA IS 
AS MAGICAL AS THE PERFORMANCE 


EXPLORE SPECTACUyAg SONY Ara 
Usy 


at 


Domestic routes only. “ Syoney fares are valid far travel on GF42/GF41 or 


au 
mei ATA Ya 


Karan, 


After Sydney, make even more of your time in Australia memorable by adding domestic 
(lights with the Gantas Walkabout Pass#. Go on. Start planning your trip at gantas.com 
and book your ticket, including the Gantas Walkabout Pass, with the Gontas Office 
or your local travel agent. 
Depart between 10 Sep - 30 Nov'2 or Oi Feb - 31 May"3. 

Sale ends 7 October 2012. Unless sold out prior. 


THERE'S NOTHING 
LIKE AUSTRALIA 


Terms and Conditions: A departure tax of IDR 150.000 per passenger is payable at Jakarta International Airport. Offers subject to availablity. Prices os correct 
August 2012 but may fluctuate if carrier charges, fees, taxes or currency change. This offer is travel on Gantas Airways services. " the Aantas Walkabout Pass 
Must be booked and issued with your Intemational ticket nrough the Gantas Office or your local travel agent. The Gontas Walkobout Pass is available on selected Australian 
1y. One Fight and date change permitted at an administrative charge of USD5O and service fees appY. 

Concellation tees apply. Offer may extended at Mantas' discretion. Other terms and conditions app. Aantas Airways Limited ABN 16 009 661 901. 


And the flight's just as special 
Jakarta-Sydney starting from US$648# retum economy 


Prices are inclusive toxes and carrier charges (excluding airport departure tax) 


RANTAS 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memukul tifa menandai puncak perayaan S: 
abtu (15/0). Acara menampilkan pentas seni, terjun payung, serta sailing pass kapal perang dan yacht. 


Pulau Morotai, Maluku Utara, 


KOMPAS/JAHANA PATRIA GUPTA 


| Morotai 2012, di Pelabuhan Juanga, Kabupaten 


SAIL MOROTAI 


Kekuatan Ekonomi Baru di Bibir Pasifik 


MOROTAI, KOMPAS — Pu- 
lau Morotai di Maluku Utara 
yang bersentuhan langsung de- 
ngan Samudra Pasifik dirancang 
menjadi kekuatan ekonomi baru 
di Indonesia. Penetapan Morotai 
sebagai kawasan ekonomi khusus 
adalah cara pemerintah untuk 
mewujudkannya. 

Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono mengatakan hal itu pa- 
da acara puncak Sail Morotai 
2012 di Morotai, Sabtu (15/9). 

"Pemerintah telah menetap- 
kan Morotai sebagai kawasan 
ekonomi khusus. Dalam 5-15 ta- 
hun mendatang, Morotai akan 
menjadi kawasan ekonomi yang 


Bal Tak Jati maupun 
udara, akan dikembangkan di 
Morotai,” ujarnya. 

Pemilihan Morotai karena po- 


sisi Morotai yang strategis, dekat 
dengan negara-negara di Asia Ti- 
mur atau Pasifik yang perekono- 
miannya terus tumbuh. Selain itu 
juga karena kekayaan perikanan 
perairan Morotai dan sekitarnya 
rah Perang Dunia IT di 
Morotai sehingga bisa memicu 


tumbuhnya pariwisat: 

Selain itu, Morotai dipilih un- 
tuk mengambil peluang terjadi- 
nya pergeseran geoekonomi dan 
geopolitik. "Kawasan Meditera- 
nia adalah masa lalu, Atlantik 
masa sekarang, dan masa depan 
berada di Pasi Kawasan Asia 
Pasifik akan menjadi episentrum 
sekaligus penopang perekonomi- 
an dunia,” lanjutnya. 

Menteri Koordinator Kesejah- 
teraan Rakyat Agung Laksono 
mengatakan, Sail Morotai meru- 
pakan cara pemerintah mendo- 
rong percepatan pembangunan 
di daerah kepulauan, terutama 
pulau terluar. 

Gubernur Maluku Utara Thaib 
Armaiyn berharap perhatian 
yang diberikan pemerintah pusat 
tidak berhenti setelah Sail Moro- 
tai, Menurut dia, banyak hal yang 
belum tuntas untuk mewujudkan 
Morotai sebagai kawasan ekono- 
mi khusus, seperti infrastruktur 
jalan, air, listrik, pelabuhan, dan 
bandara. 

Acara puncak Sail Morotai 
berlangsung selama sekitar tiga 
jam. Acara dibuka dengan pe- 
nampilan ratusan penari yang 


menampilkan soya-soya, tari tra- 
disional Maluku Utara, dan se- 
jumlah tarian daerah lainnya. Pa- 
kaian daerah dari sembilan kabu- 
paten/kota di Maluku Utara juga 
dipentaskan. 

Presiden juga meresmikan 
Rumah Pintar Burung Bidadari 
dan Museum Perang Dunia II, Di 
museum, barang-barang pening- 
galan pasukan Sekutu dan Je- 
pang saat Perang Dunia II di 
Morotai ditampilkan. 


Akses warga dibatasi 
Namun, acara itu disesalkan 
sejumlah warga setempat karena 
mereka tidak bisa melihatnya da- 
ri dekat. Mereka harus berada 
jauh dari lokasi acara puncak. 
Pandangan mereka terhalang 
oleh stan pameran. Padahal, me- 
reka sudah memadati lokasi di 
sekitar acara sejak pagi hari. 
Bahkan Muhlis Eso (82) bersa- 
ma enam rekanny 
mengumpulkan “ barang-barang 
peninggalan pasukan Sekutu dan 
Jepang pada Perang Dunia II 
dilarang masuk ke ar 
Padahal, temuannya mer 
peraga di museum. (APA) 


Dua Marinir AS Tewas 


Pangeran Harry Jadi Sasaran Utama 


KABUL, SABTU — Dua anggota Marinir Amerika 
Serikat tewas dalam serangan kelompok bersenjata 
di pangkalan militer Camp Bastion di Provinsi 
Helmand, selatan Afganistan, Sabtu (15/9). Pihak 
Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan 
itu, yang sebenarnya ditujukan kepada Pangeran 
Harry, cucu Ratu Inggris Elizabeth II. 


Beberapa pesawat dan ba- 
ngunan di kamp bersama itu ru- 
sak akibat serangan. Mayor 
Adam Wojack dari Pasukan Asis- 
tensi Keamanan Internasional 
(ISAF), koalisi pasukan NATO 
yang dipimpin AS di Afganistan, 
mengatakan, serangan terjadi d 
lam kegelapan malam, Jumat 
hingga Sabtu. 

Menurut Wojack, para penye- 
rang menemukan titik lemah 
pangkalan mi 
tat dan memiliki benteng di se 
kelilingnya tersebut. Setelah ber- 
hasil membobol tembok, milis 
membombardir kamp itu dengan 
roket, granat, dan senjata serbu 
ringan. 

Gabungan pasukan AS dan 
Inggris yang berada di kamp ter- 
sebut langsung membalas. Dua 
anggota Marinir AS tewas dalam 
baku tembak. Dari kubu penye- 
rang, 18 orang tewas dan 1 orang 
terluka. 

Kelompok Taliban langsung 
mengklaim serangan tersebut. 
Juru bicara Taliban, @ari Yousuf, 
mengatakan, serangan itu di 
kan untuk memperlihatkan ke- 


marahan Taliban atas beredarnya 
film yang mereka nilai menghina 
Nabi Muhammad SAW. 

Yousuf mengatakan, sasaran 
utama serangan itu adalah Pa- 
ngeran Harry yang pekan lalu 
kembali bertugas di Afganistan. 
Harry akan bertugas selama em- 
pat bulan dan menjalani latihan 
menerbangkan helikopter tem- 
pur Apach 

Juru bicara Kementerian Per- 
tahanan Inggris mengatakan, 
Harry memang berada di Bas- 
tion. Namun, dia menempati ba- 
ngunan sekitar 2 kilometer dari 
lokasi serangan. 

"Pangeran Harry baik-baik sa- 
ja” kata Martyn Crighton, juru 
bicara ISAF. 

Taliban mengancam akan 
terus memburu Pangeran Harry. 
Mereka berencana mengerahkan 
pasukan berani mati untuk men- 
culiknya. 

Camp Bastion adalah pangkal- 
an militer utama milik pasukan 
internasional di Afganistan. Mar- 
militer yang terletak di barat 
ibu kota Pro- 
vinsi Helmand, ini adalah pusat 


CAMP BATIN, 'AFGANISTAN 


GUNAWAN 


ik untuk operasi militer. Lo- 
inya terpencil di gurun, jauh 
dari keramaian. 

Markas dengan lebar 3 kilome- 
ter dan panjang 6 kilometer ini 
mampu menampung sekitar 
28.00 orang, Posisi Camp Bastion 
bersebelahan dengan Camp Lea- 
therneck milik AS dan Camp 
Shorabak milik Tentara Nasional 
Afganistan. 

Sehari sebelumnya terjadi le- 
dakan bom di Helmand yang 
menewaskan seorang tentara AS, 
Namun, Kementerian Pertahan- 
an Afganistan belum mengetahui 
siapa yang mengaku bertanggung 
jawab atas ledakan tersebut. Se- 
lain itu juga belum jelas, apakah 
ledakan tersebut terkait dengan 
serangan kelompok Taliban ter- 


hadap Camp Bastion. 
Korban berjatuhan 


Korban jiwa menyusul demon- 
strasi yang dipicu peredaran film 
kontroversial yang disutradarai 
Sam Bacile itu terus bertambah. 
Sebelumnya, Duta Besar AS un- 
tuk Libya Christoph: evens 
beserta tiga anggota staf Keduta- 
an Besar AS untuk Libya tewas 
ketika pengunjuk rasa menye- 
rang Konsulat AS di Benghari. 

Enam pengunjuk rasa menyu- 
sul tewas akibat serangkaian de- 
monstrasi di Mesir, Lebanon, Su- 
dan, dan Tunisia. Tragedi itu ter- 
jadi ketika pengunjuk rasa berha- 
dapan dengan polisi yang berupa- 
ya melindungi gedung Kedubes 
AS di negara tersebut. 


ben- 
trok dengan polisi di Sydney. Un- 
juk rasa serupa terjadi di Ni- 
geria. 

Menanggapi hal ini, Presiden 
AS Barack Obama menegaskan, 
pihaknya berupa 
an segera mereda. Dia berjanj 
melindungi setiap warganya yang 
berada di luar negeri. Obama juga 
meminta semua pihak mengupa- 
yakan perdamaian. 

Kerusuhan di berbagai belah- 
an dunia itu menjadi perhatian 
khusus Paus Benediktus XVI da- 
lam kunjungannya ke Lebanon 
untuk mempromosikan toleransi 
dan harmoni antara penganut 
Islam dan Kristen. 

(RKUTERS/AP/AFP/MHF/WAS) 


Lifter Kalbar Lampaui Rekor Asia Angkat Berat 


(Sambungan dari halaman 1) 


setelah dia tampil di kejuaraan 


resmi Asia atau dunia. Meski 
demikian, apa yang dicapai Eka 
itu sudah sangat bagus,” ungkap 


Chandra Wihardja, Ketua Bidang 
Angkat Berat PB PABBSI. 

Eka mengaku tidak pernah 
menargetkan bisa melampaui re- 
kor Asia di kelas MI itu. "Mung- 
kin karena ada tenaga lebih ka- 
rena latihannya juga intensif. 
Target saya sebenarnya hanya bi- 
sa meraih medali emas,” ujar- 
nya, 

Selain Eka, lifter Kalbar, Evi 
Erlinayani, yang juga masih ter- 
golong lifter yunior, melampaui 
rekor Asia kategori Women Open 
untuk deadlift di kelas 52 kg. Evi 
yang meraih emas pada PON 
2012 ini mengangkat beban 195 
kg, sedangkan rekor Asia adalah 
190 kg atas nama Chou Yi Ju 
(Taiwan) yang dibuat di Udaipur, 
India, Mei 2012. 

Sementara pada angkatan sgu- 
at, Evi mampu mengangkat be- 
ban seberat 205 kg pada ke- 
sempatan kedua, sementara re- 
kor Asia atas nama Chou Yi Ju 
adalah 175 kg. 


Tim Jawa dominan 

Hingga hari keenam PON Riau 
2012, kemarin, kontingen-kon- 
tingen dari Pulau Jawa tetap 
mendominasi perolehan medali. 
Posisi teratas ditempati DKI Ja- 
karta, Jawa Timur, dan Jawa Ba- 
rat. Hanya tuan rumah Riau, pro- 
vinsi luar Jawa, yang bisa me- 
nyelinap ke posisi empat besar, 
mengungguli Jawa Tengah. 

Dominasi tim Jawa melanjut- 
kan fenomena serupa pada PON- 
PON sebelumnya, di mana juara 
umum tak pernah lepas dari 
genggaman tim asal pulau ter- 
padat di Nusantara ini. Dari ca- 
tatan dua penyelenggaraan ter- 
akhir, DKT Jakarta menjadi juara 
umum PON 2004, Jawa Timur 
juara umum PON 2008, 

Di cabang renang, salah satu 
yang menyediakan banyak me- 
dali, Jabar sangat mendominasi. 
Mereka merebut 22 dari 32 me- 
dali emas yang diperlombakan. 
Tim Jateng merebut dua medali 
emas. Dua tim kuat Jawa, DKI 
Jakarta dan Jatim, di luar dugaan 
gagal mencuri satu emas pun. 

Dari luar Jawa, hanya empat 
tim Sumatera yang merebut 
emas, yakni Sumatera Barat, Su- 


matera Selatan, Sumatera Utara, 
dan Riau, Namun, tetap saja 
emas keempat tim itu direbut 
empat perenang pelatnas yang 
berlatih di Jakarta. Patricia Yo- 
sita merebut 3 emas bagi Sumbar, 
I Gede Siman Sudartawa me- 
rebut 2 emas bagi Riau, Indra 
Gunawan merebut 2 emas bagi 
Sumut, dan Akbar Nasution me- 
rebut 1 emas bagi Sumsel. 
”Jabar punya para perenang 
unggul karena mereka berlatih 
intensif setiap hari. Jika tidak 
berlatih di pelatnas, mereka ber- 
latih di klub sehingga prestas 
membaik,” kata Nizarudin, pe- 
latih tim Jabar. Hartadi Nurtjojo, 
pelatih tim nasional renang, me- 
ngatakan, keterbatasan fasilit: 
dan kontinuitas pelatihan mem- 
buat atlet-atlet luar Jawa tak bisa 
bersaing dengan atlet Jawa. 


Fenomena NTB di atletik 
Jatim juga menjadi yang pa- 
ling dominan di atletik. Namun, 
ada fenomena menarik karena 
Nusa Tenggara Barat menjadi tim 
dengan medali terbanyak kedua 
setelah Jatim. NTB mengungguli 
beberapa tim kuat asal Jawa, se- 
perti Jateng, Jabar, dan DKI Ja- 


karta, 

Mengenai resep keberhasilan, 
Pengprov PASI NTB sejak be- 
berapa tahun sebelum PON su- 
dah mengirim pelari unggulan- 
nya ke luar NTB supaya ditangani 
pelatih terbaik. Ada tiga daerah 
yang menjadi pusat pelatihan pe- 
lari NTB, yaitu Surabaya untuk 
nomor lari 100 m, 200 m, dan 
estafet 4 x 100 m putra: Jakarta 
(lari 400 m putra dan 400 m 
gawang putra): dan Pengalengan 
(lari 800 m dan 1.500 m putra). 
Mataram menjadi pusat pelatih- 
an untuk nomor 400 m gawang 
putra dan 100 m gawang putri. 

Ketua Pengprov PASI NTB Ar- 
syad Gani mengungkapkan, para 
pelari NTB yang berlatih di se- 
jumlah daerah adalah atlet pe- 
latnas. Materi atlet pelatnas itu 
membuat NTB berjaya di lin- 
tasan, Para pelari NTB rata-rata 
berusia muda, di bawah 23 tahun, 
tetapi sudah kenyang pengalam- 
an bertanding di tingkat inter- 
nasional, antara lain Sapwatur- 
rahman, Fadlin, dan Ridwan. 
Faktor pengalaman menyebab- 
kan mental pelari NTB unggul. 

(MKN/WAD/SAH/ 
OTW/ECA/ADP) 


OBITUARI 


Ketua Apindo Djimanto Telah Tiada 


JAKARTA, KOMPAS — Ketua 
siasi Pengusaha Indon 
Djimanto meninggal dunia di 
karta, Sabtu (45/9) pukul 03.40, 
karena sakit jantung. Almarhum 
meninggalkan istri, Sri Asiati, dan 
dua anak, Ryan Asianto dan Willy 
Asianto. Jenazah disemayamkan 
di rumah duka di Jalan Moham- 
mad Saidi Nomor 10, RT 04 RW 
06, Petukangan Selatan, Pesang- 
grahan, Jakarta Selatan, 

Ryan mengatakan, keluarga 
sempat membawa almarhum ke 
Rumah Sakit Aminah, Larangan, 
Kota Tangerang, Namun, Dji- 
manto tidak tertolong. Almar- 
hum dimakamkan di TPU Tanah 
Kusir, Jakarta. 

Ketua Umum Apindo Sofjan 
Wanandi, Ketua Apindo Anton J 
Supit, dan Direktur Eksekutif 
i Jasa Pertambangan In- 
sia Susanto Joseph turut 


melayat almarhum. Sofjan me- 
igih 


ngatakan, almarhum sangat 
membenahi tata kelola organ! 


dan berkeliling daerah untuk 
konsolidasi Apindo. 

"Itu sebabnya saya menunjuk 
beliau mewakili Apindo dalam 
Badan Pengarah ILO (Organisasi 
Buruh Internasional) di Geneva, 
Swiss. Beliau st 
pada bang: 


Djimanto lahir di Yogyakarta, 3 
Desember 1949, dan aktif dalam 
berbagai kegiatan nasi: 
Orde Baru. Sofjan menjel 
ketika menjabat Ketua Kc 
Aksi Mahasiswa Indonesia Jakar- 
ta, Djimanto mengirim 250 ma- 
hasiswa untuk mengikuti ke 
an kemasyarakatan di Irian Barat 
tahun 1969. 

Djimanto pernah menjadi ang- 
gota MPR dari Irian Jaya dan 
setelah pensiun aktif di dunia 
Almarhum pernah men- 
jabat Sekretaris Umum Dewan 
Pimpinan Nasional Apindo men- 
dampingi kepemimpinan periode 
pertama Sofjan Wanandi. 
Djimanto sangat aktif dalam 
perubahan AD/ART Apindo yang 
menempatkan buruh sebagai 
mitra pengusaha. Saya baru ber- 
temu almarhum dua hari lalu 
sebelum dia berangkat ke Yog- 
yakarta untuk konsolidasi de- 
ngan pengurus Apindo,” kata Sof- 
jan, (HAM) 


Korupsi Marak, 


(Sambungan dari halaman 1) 


Satu kesatuan 

Munas NU yang mengambil 
tema besar "Kembali ke Khitah 
Indonesia 1945” kali ini juga akan 
membahas peran NU dalam ke- 
hidupan berbangsa dan berne- 
gara. Hal ini juga didas 
hatinan NU akan kondisi bangsa 
yang sekarang ini karut-marut. 

Rois Am PBNU KH Ahmad 
Sahal Mahfudh dalam pembuka- 
an Munas NU mengatakan, ke- 
islaman dan keindonesiaan me- 
rupakan dua hal yang tidak ter- 
pisahkan satu sama lain. "Jika 
Indonesia dalam bahaya, NU juga 
ikut terancam, Sebaliknya, apa- 
bila Indonesia aman dan tente- 
ram, NU juga merasa aman dan 
tenteram,” ujarnya, 

Dalam perjalanan bangsa ini, 
kata Sahal Mahfudh, NU bersama 
dengan clemen bangsa yang lain 
turut aktif memperjuangkan ke- 
merdekaan, bahkan ikut meru- 
muskan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945, Dalam setiap 
peralihan periode pemerintahan, 
yi dari Orde Lama hingga 
Orde Baru, dan Orde Reformasi 
sekarang, NU juga mengambil 
langkah-langkah yang menentu- 
kan perjuangan bangsa. 


Tinjau Ulang Bayar Pajak 


”Dalam suasana reformasi, ke- 
hidupan bangsa semakin demo- 
kratis, Berbagai tindakan rep: 
semakin berkurang. Kebebasan 
berorganisasi, menyalurkan aspi- 
itik, serta mengembang- 
kan pendidikan dan dakwah se- 
makin dirasakan oleh rakyat," 
lanjutnya, 

"Akan tetapi, kita tidak boleh 
menutup mata terhadap kenya- 
an-kenyataan yang mempriha- 
tinkan sebagai akibat buruk yang 
tidak kita kehendaki dari refor- 
ata Sahal Mahfudh. 

Ia juga menyoroti amandemen 
UUD 1945 yang dilakukan ter- 
gesa-gesa dan kurang cermat se- 
hingga lahir aturan perundang- 
undangan yang merugikan r: 
yat, bangsa, dan negara. 

"Hal itu menjadi keprihatinan 
kami sehingga harus segera di- 
carikan cara pemecahannya, baik 
dalam bidang politik ketatanega- 
raan maupun dalam bidang eko- 
nomi dan kebudayaan,” ungkap 
Sahal Mahtudh. 


NU konsisten 

Dalam sidang pleno kedua, Se- 
kretaris Menteri Koordinator Po- 
litik, Hukum, dan Keamanan 
(Menko Polhukam) Letnan Jen- 
deral Langgeng Sulistyono, yang 


mewakili Menko Polhukam Djo- 
ko Suyanto, mengatakan, selama 
ini NU konsisten dengan empat 
pilar bangsa, yakni Pancasila, 
UUD 1945, Negara Kesatuan Re- 
publik Indonesia, dan Bhinneka 
Tunggal Ika. 

"NU menyokong Indones 
bagai bukan negara agama, tetapi 
memfasilitasi kegiatan keagama- 
an,” katanya. 
ono, yang pada kesem- 
patan itu membacakan pidato 
sambutan Menko Polhukam, me- 
ngatakan, demokrasi adalah cara 
dan mekanisme mempertahan- 


sebuah nil: 
mengedepankan kebebas: 
rasi, demokrasi di Indonesia kian 
mengakar dan meluas. 

"Akan tetapi, kelembagaan po- 
litik di Indonesia belum mengu- 
at. Demokrasi hanya dipahami 
sebagai cara, sementara komit- 
men kebangsaan menurun dan 
kepentingan politik mengeras se- 
hingga memicu konflik di dae- 
rah,” kata Sulistyono, 

Pemerintah, lanjutnya, ber- 
upaya memantapkan stabilitas 
politik, hukum, dan keamanan. 
"Pemerintah membutuhkan pe- 
ran NU," ujar Sulistyono. 

(REK/IAM/LOK) 


Bukan Sepedanya, tapi Sepedaannya 


(Sambungan dari halaman 1) 


selamat dari benturan,” kata Ali- 
ah Kaimoeddin (85). 

Aliah sudah membuktikan. 
Kepalanya tidak cedera meski 
pernah beberapa kali terbentur 
di aspal jalan raya. Pada ajang 
Kompas Bali Bike ini pun Aliah 
pernah terjatuh dan aman. 

Gaya hidup bersepeda, ber- 


gaya dengan sepeda, bagi Ketua 
Indonesia Bike to Work Rivo Pa- 
mudji bukan masalah. “Gaya hi- 
dup ini hanya sasaran perantara 
menuju sepeda sebagai kebutuh- 
an,” ujarnya. 

Dengan terciptanya gengsi 
bersepeda, kalangan kelas atas di 
kota besar akan tertarik berse- 
peda. Jika kondisi jalan memung- 
kinkan, mereka dengan sukarela 


akan meninggalkan kenyamanan 
mobil berpendingin ruangan, dan 
srt... srrr.. berolah dengkul 
meng-gowes sepeda. 

Jadi, sepeda atau sepedaan- 
nya? 

"Gengsi pada akhirnya diukur 
bukan melulu harga sepeda, me- 
lainkan kemampuan mereka ber- 
sepeda. Cycling is a new golf 
kata Rivo, 


KOM 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Bi 


Sadlu, Ferry Santos, Elok Dilah Messwati, Jalc 


Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tamy Trinugraho, Amir Sadikin, Et 
ng, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudi 
Wahyu Haryo P, Eny Printiyani, R. Benny Dwi Kbestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lu 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pudio 


Gyprlanus Anto Saptawal 


A 1 MEDAN: Aufrida Wi 
#rasetya, PONTIANAK Agustinus Handoki 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
11985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan | 


KANTOR REDAK: 
M3/SK/Menpen, 


DIREKTUR BISNIS: Hai 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mvnke belum terrnas 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 161 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No. 1413: 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jai 


Mulya 


ita Cahyaningrurn, DENPASAI 
isat War 


In Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


illus Caesar Alex 


Tony D. Widi 


2 


sai 


PN 10, 


k Bambang Sukartiono, Tauffk Miharda, 5 J. Osdat. Chris Pudfastuti, Pete 
P dana Mara Naringo, Hala Seong, Simon Sarah Abu Sada 
Gunawan Diredia, Kenedi Nurhan, Putu Fjar Arcana, Subur TIaNJON0, 
ai adiawa 
ti, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caralne Pattisina, Osa Tr 
rawat, Indira Permanasat 


pernbayaran di muka, Iklan Yukacita untuk dimua 


Ta Nora PE 012 


tavianus, 


gitta sworo Laksi 


5, Gatot Widakdo, Budi Suwarni 


2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


o Subagyo GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum/display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 147.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Rp 50.000//rmik mini (min 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 
mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Ji. Palrmerah Selatan 7 2 


U TUTUP 


Sri Fitrisia Martisasi, M. Si 
Julian Sihormbi 


461 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No 57 


At 
Aa Marina Kogng Hamutavan Post Et D 


wati, Agung Setvahadi 
tta Panda, LAMONGAN: 
Kewa Ama, MANADO: Jean 


ha Ratna ML, Jobinny T, Gunardi Sri Hartati Samad, Banu Ast 
Fandri Yuntarti, Ibrahirnsyah Rahman, Frans 


RTA 12016 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
/1965/L/A/2002 


Adi Prinantyo, Danu Ku 


akarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX. 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 11149 TELEPON (LANGSUNG: 281 
Bea Jalan Gn Mata Ko 2 RC. Jakata No, Ol2-30392 124 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO, 01) 01679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 909 DAN 54679599 ONLINE: ho 


Ely Re 


Sus Iwaty, Martel 
9, Ester Lince Naitupulu, M. Fajar Marta, 
Ihmad Artf Neji Trlana, Briita Marta Lukika, Harya Damardono, |iharn Koi, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Rormana Ninik, Ami 
ransiska, Priyombado, Haru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Aones Rita Su 

Vidijant, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Ag 
Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Sarnuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Kor BON. 
Klan Ka BANDA AGE! Mina Bahan PEKANBARU: at Pergoki BATAM: Kl plan Mods PADANG, Ta Alat JAMBI Tina Tarburan BANDARLAMPUNG, Alvan un Ha on BANJAMMASAN, Dar Woro PALANGKAHAYA, Du Baju MOV, BALADA LA on hat 


MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ir 
K, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Harai 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 021! 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08. 
17-18 PABX: 260 1234 DAN 26) 


PESAWAI 


Harto, Demitrius Wi 
Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUI 
Sucipto, 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 


9, Jimmy S. 
ulyadi, Tjahja 
nawan Setiadi, 
cal 5, Bin 

sy Berindra A, 


putra, Rusdi Arrral, A 
Nugraha, Maruli Tebing 


etyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathon, 


u Wialantora, Aryo Wisanggeni Genthong, C. 
Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 


UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


JAYAPURA: B, Josie Susilo Hardiante, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Af 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 bes) Rp 55:000/baris, 
.M, MINGGU 1200-1600 GAJAH 
239 FAK: 2601622 HI 


murkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


12 KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


FOTO PEKAN INI 


”Pacoa Jara”, Tidak Pernah Luntur 


Tanda Pacuan 


tahari menyengat de- 
JM teriknya saat ku- 
da-kuda yang dikenda- 


likan oleh joki-joki mungil 
berpacu melintasi arena p: 
yang kering dan berdebu s 
lapangan sepak bola. Tanpa pe- 
lana dan hanya menggunakan pe- 
nutup kepala yang tidak standar, 
para joki yang berumur rata-rata 
di bawah sepuluh tahun itu ber- 
lomba menjadi yang terdepan di 
arena pacuan kuda Lembah Kara, 
Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, 
Kabupaten — Dompu, — Nusa 
Tenggara Barat, Sabtu (8/9). 

Pacoa jara merupakan ist 
Dompu untuk pacuan kuda. 
sanya, pacoa jara digelar setiap 
tahun untuk menyambut hari be- 
sar, seperti hari kemerdekaan Re- 
publik Indor . Pesertan, 
lain berasal dari Dompu juga da- 
tang dari sejumlah daerah seperti 
Bima, Sumbawa, Taliwang, dan 
Lombok. 

Jumlah peserta tahun ini 511 
kuda yang terbagi dalam 12 kelas, 
mulai i kelas terendah "T! 
(tinggi kuda rata-rata 112 sen- 
timeter dan berumur di bawah 2 
tahun) hingga kelas tertinggi 'C' 
(kuda dewasa dengan tinggi 
ta-rata 1,30 sentimeter). Lomba 
ini berlangsung selama seminggu 
menggunakan sistem gugur di 
setiap kelasnya. 

Kuda pacuan adalah kuda i: 
mewa, Perawatannya pun 
sembarangan, Kuda dimandikan 
dengan air panas yang dicampur 
rempah-rempah. Selain itu, porsi 
makanan juga diperhatikan agar 
kuda dapat berlari kencang saat 
di lintasan. Karena balapan bei 
langsung seminggu, para pemilik 
kuda membangun tenda-tenda di 
sekitar arena pacuan, 

Pacoa jara di Dompu telah 
angsung turun-temurun. Di 
modern jara tetap bertahan 
dengan segala tradisinya. 

Teks dan Foto: 
Hendra A Setyawan 


Di Antara Debu 


bei 


Digendong 


A0 Yin | . Mampukah Cheetah 
VV | . Mengalahkan Juara Olimpiade? 
d an 


td » 


2 I d — 


- 


Samudra 
Atlantik 


Keberadaan cheetah 
Wilayah terdahulu 


Kepadatan rendah 
| Kepadatan tinggi 4 


Memberi Makan 


Samudra 
Hindia 


Cheetah Tg 7 


e Printer asal Jamaika, Usain Bolt, saatini masih — jam. 


memegang rekor "manusia tercepat di dunia" Sarah adalah satu di antara lima cheetah yang 

setelah memenangi lari 100 meter—untuk kedua dicatat waktunya dengan standar US Track & Field. 

kalinya—di Olimpiade 2012 di London. Bolt Cheetah adalah "mesin berlari”, dengan entakan 
menjadi perhatian dunia empat tahun lalu ketika ia langkahnya mirip kuda pacuan, Kuku-kukunya ibarat 
memenangi lari 100 meter di Olimpiade Beijing, Bolt spikes (sepatu khusus yang dipakai pelari) yang 
memegang rekor olimpiade dengan catatan waktu 9,63 — berfungsi sebagai daya penarik ketika berlari, 
detik dan rekor dunia dengan 9,58 detik. Cheetah termasuk hewan yang terancam punah 

Dewan Juri Di dunia binatang, rekor tercepat untuk lari 100 dan sekitar 12.000 ekor masih berkeliaran di alam 

meter dipegang oleh Sarah, cheetah berusia 11 tahun bebas. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan 
asal Kebun Binatang Cincinnati, Amerika Serikat, populasi cheetah sekitar seabad lalu. Kebun Binatang 
dengan catatan waktu 5,95 detik. Sewaktu berlari, Cincinnati dijuluki "Pusat Cheetah" karena program- 
Sarah mampu mencapai kecepatan 98 kilometer per programnya mengenai konservasi dan edukasi cheetah. 


Bill Pitzer- wmpitzerGinfoarta.com « Copyright O 2012 The New York Times Syndicate 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS | minGau, 10 SEPTEMBER 2012 H 


tehidupan 


| GAYA HIDUP 


MODAL DENGKUL, 


Harga sepeda boleh berbeda. 
Akan tetapi, jika orang tidak 
mempunyai "modal dengkul” 
(yang cukup kuat), percumalah 
sepeda mewah. Di jagat sepeda 
memang tidak ada kasta-kasta 
selain kasta dengkul. 


alaman 


Santap: Menyantap Nila sampai ke Asal Mula 


Sensasi kelezatan makanan tidak berhenti pada racikan 
bumbu. Hal yang lebih menentukan sebenarnya panorama 
cdi mana sebuah sajian disantap. Itulah kunci sukses Resto 
Apung Kedisan, yang mengapung di atas permukaan 
Danau Batur, Kintamani, Bangli, Bali »»HAL 


obi bersepeda 

menjalar ke 

beragam profe- 

si, Ada desainer, 

arsitek, agen 
asuransi, eksekutif perusaha- 
an minyak, wartawan, musisi, 
dan banyak lagi. Mereka me- 
nikmati laku bersepeda sesuai 
dengan profesi masing-ma- 
sing. 


Desainer batik Rachmani Endra- 
wati (SI) atau Endi, pemilik merek 
batik Nilakandi, Jakarta, misalnya, 
mulai menggema. peda sejak lima 
tahun lalu. Kini, merek Trekk 


dalam mobilnya. Ketika berkunjung 
ke perajin batik di Pekalongan, Jawa 
Tengah, sepeda itu tidak pernah ke- 
tinggalan. Dari Jakarta, ia membawa 
mobil. Dan, sesampai di Pekalongan, 
ia akan mengayuh sepeda dari kam- 
pung ke kampung. 

Sebelum mengikuti acara petua- 
langan bersepeda dalam Bali Bike 
2012, Endi memang sudah sering ber- 
sepeda di Bali. Maklum aa me- 
mang mempunyai rumah di Bali, se- 
lain di Jakarta. Ia pernah mencoba 
menggowes dari Candi Dasa ke Kin- 
tamani, pergi-pulang. Mengapa pilih 
sepeda? 

"Bersepeda juga cepat membakar 
lemak karena stabil geraknya, dan 
sehat,” kata Endi yang pernah men- 
j uktur aerobik itu. 

Selain aspek pembakaran lemak, 
Endi menyukai unsur rekreatif dalam 


TOTO POTO: KOMPAS /TOTOR WIJAYANTO 


Para siswa SD Inti, Sibedan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, memberi semangat kepada pesepeda Kompas Bali Bike 2012 saat melewati sekolah mereka, Sabtu (15/9). 


B 


Sehat dan 


ERSEPED 


Padahal, 
orang yang suka berolah 
mengatur makan,” ujar Endi bangga. 


Tidak takut kulit terbakar? 

"Ya, memang ada rasa takut item, 
Tapi, item juga bisa cantik, kok, he- 
he-he...!" 


Profesi dan filosofi bersepeda 


Penghobi bersepeda bisa menga- 
i fesi dan bahkan mencoba 
al bersepeda. Doddy Sa- 
arsitek a: Bandung, 
mengaku sebagai pencinta sepeda 
yang tidak terlalu fanatik. Kegiatan- 
nya bersepeda ia mulai lima tahun 
terakhir, semula karena terdorong ke- 
butuhan untuk berolahraga. Ling- 
kungan rumahnya di kawasan Ban- 
dung utara ia r n nyaman untuk 
dinikmati sambil berolahraga menga- 
yuh sepeda. "Usia menjelang 40 ta- 
hun, saya mulai mikir perlunya olah- 
raga,” tutur ayah dua anak ini. 

Belakangan, bersepeda juga amat 
membantunya melakukan pekerjaan 
rancangan desain lahan. Ta mencon- 
tohkan, ketika akan mendesain suatu 
lahan yang luas, menyusuri lahan itu 
dengan mobil akan mengurangi ke- 
cermatan penglihatannya atas lahan 
itu, Sebalil a disusuri dengan 
jalan kaki terlalu memakan waktu, 

"Akhirnya, saya ajak tim untuk sur- 
vei lokasi itu dengan bersepeda. Kami 
jadi lebih peka, misalnya tanahnya 
miring di sini atau ada pohon yang 
perlu diselamatkan di sana,” kata 


Doddy Samiaji (depan). 


ck, Jumat (14/9), mengecek kesiapan 


sepedanya di kawasan Kertalangu, Denpasar, 


Doddy mencontohkan. 
Krisdianto, Senior Agency Manager 


PruVison, yang bergerak di bidang 


i, menganalogikan bi 
ransi dengan sepeda. ”Setajam apa 
pun tanjakan, kalau berhenti akan 
jatuh. Kalau jalan terus, akan sampai 
meski pelan,” kata Krisdianto, 
Ditemui di kantornya di kawasan 
Jalan Thamrin, Krisdianto tampil rapi 
dengan jas hitam. Semua bawahannya 
memandang Krisdianto dengan hor- 
mat. "Saya leader di sini. Saya mesti 
bisa memotivasi mereka. Sepeda 
mampu menumbuhkan motivasi un- 
tuk menjadi pemenang atas diri sen- 
diri,” katanya dengan agak berfilosoti 


seputar sepeda. 

Segala hal tentang sepeda, bagi agen 
asuransi itu, pasti terkait dengan pro- 
fesi, Ketika menyusuri jalur off-road 
yang terjal dan kasar, ia mengaso- 
siasikannya dengan ujian menum- 
buhkan kemampuan untuk melawan 
diri sendiri. "Tiap menjumpai tan- 
jakan atau turunan tajam, saya me- 
macu diri untuk tidak menyerah dan 
harus sampai di tujuan,” 

Padahal, jika sudah sampai di lokasi 
yang ingin dituju, Krisdianto pa- 
ling-paling merayakannya dengan ha- 
nya memotret diri sendiri untuk ke- 
mudian disebar di jejaring sosial, Ba- 
ginya, semangat yang patah akan 


Peserta Kompas Bali Bike 2012 melalui Pura Desa Puseh di kawasan 
Kecamatan Rendang, Karangasem, Sabtu (15/9). 


menjadi kendala utama untuk men- 
capai tujuan. "Harus samy jadi 
pemenang atas diri saya sendiri,” ujar 
nya. 

Saking semangatnya, Krisdianto 
dan rekan-rekannya menggelar acara 
tumpengan pada pekan lalu. Acara 
tumpengan juga diisi doa bersama 
agar anggota tim selamat dan sehat. 
Sepeda yang akan dibawa ke Bali pun 
telah dikem jak jauh hari. 

Cinta mati pada sepeda juga di- 
rasakan David yang bekerja di bidang 
marketing. Pada awal menjalankan 
hobi bersepeda tahun 1990-an, David 
bisa tidak tidur tiap kali melihat mo- 
del sepeda keluaran terbaru dari ma- 


jalah luar negeri. 

Dari hobi berburu sepeda, David 
lantas berkenalan dengan para im- 
portir sepeda. Berbekal relasi dengan 
importir-importir itu, David memu- 
tuskan mendirikan toko sepeda. Toko 
sepedanya kini tak hanya menjadi 
tempat jual beli, tetapi juga ajang 
nongkrong pencinta sepeda. 

Di toko sepeda miliknya, D: 
lihat betapa sepeda bisa menjadi 
rana mempersatukan beragam o1 
dari beragam profesi. "Tidak ada kasta 
dalam bersepeda, yang ada hanya ka 
ta dengkul. Dengkul siapa yang ter- 
kuat mengayuh sepeda,” kata David. 

(WKM/DAY/XAR) 


TAK TERTARIK SEPEDA MAHAL 


Bersepeda sudah menjadi bagian gaya hidup sebagian masyarakat di kota, Fenomena 
tersebut tecermin dari hasil jajak pendapat "Kompas". Setidaknya 50,3 persen 
responden mengaku dalam keluarganya memiliki kebiasaan rutin bersepeda, baik untuk 
berolahraga, rekreasi/bersantai, maupun pergi ke kantor, 


Meski demikian, kesenangan bersepeda sebagai kegiatan rutin tidak serta-merta 
mendorong mereka untuk membeli sepeda mahal. Hanya sedikit (22,3 persen) yang 
tertarik membeli sepeda seharga Rp5 juta ke atas. Asal lancar dikayuh, membuat 


berkeringat, dan hati gembira cukup sudah. 


(UMI/LITUANG KOMPAS) 


t 3 


Menyenangkan 


ersepeda itu menyenang- 
B kan karena orang bergerak 
untuk menjelajahi 
Ada pula unsur s 
bisa membuat grup atau klub. Ini 
yang membuat olahraga sepeda 
tidak "murni" olahraga, tetapi j 
ajang rekre 
tetapi, bersepeda tetap sehat. 


Kk, benar, teratur, dan 
terukur. Bersepeda merupakan 
ah satu pilihan yang bagus un- 
tuk meningkatkan daya tahanjan- 
tung dan paru. 

Kelebihan bersepeda adalah bi- 
sa melatih keseimbangan dan 
memperkuat otot tungkai. Selain 
itu, pelaku bisa memperoleh daya 
tahan otot tubuh dan lengan atas 
yang diperlukan untuk menahan 
posisi duduk selama kaki menga- 
yuh. Olahraga sepeda juga jadi 
pi agi orang-orang yang 
mengalami cedera tungkai, mi- 
salnya cedera lutut. Biasanya juga 
jadi pilihan bagi mereka yang 


ada juga kekurangan bersepeda. 
Salah satunya, bersepeda terma- 
suk olahraga partial weight-bear- 
ing yang hanya menanggung se- 
bagian beban tubuh karena du- 
duk. Efek menguatkan tulang kaki 
untuk pencegahan osteoporos 
kurang dibandingkan dengan ja- 
lan. Untuk hasil yang optimal, 
perlu dilakukan segala bentuk 
olahraga yang membuat seluruh 
bagian tubuh bergerak. Bersepeda 
hanyalah salah satunya. 
Tumbelaka menyayangkan, ke- 
tika antusiasme warga untuk ber- 
sepeda meningkat, Jakarta justru 
kurang ramah bagi penggemar se- 
peda. Ruang yang memungkinkan 


Tidak tahu/ Tidak tahu/ olahraga hanya di perumahan 
tidakjawad—N » tidak jawab pinggiran Jakarta. Atau di tam- 
0,55 g vn 0,5" an-taman kota yang aman, karena 
Lb 120 Tertarik di sana banyak tumbuhan yang 
Bal 2234 bisa mengurangi polusi. Tapi, si- 
TH apa peduli? (IYA) 
19 N N 
/ KEBIAGPAN Sc hang 
LAHRAGM/SANTAL/-! KL 
| hp 
N Tidak 
tarik 
al 1723 ——ah 
77,21 


Metode Jalak Pendapat 

Jalak pendapat dilakukan pada 10-12 September di 12 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yooyakarta, 

Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Ponlianak, Wlakassar, dan Manado. Dengan "Sampling ertor'" 
sebesar 3,7 persen, jalak pendapat in tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh pendapat masyarakat. 


Peserta Kompas Bali Bike 2012 menyusuri pantai saat hampir finis ctape pertama di 
Candidasa, Karangasem, Jumat (14/9). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


14 KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


@ PERJALANAN 


Dari ketinggian Bale Kapal, kastil di tengah kolam Taman Soekasada Ujung, 
Karangasem, berlatar perbukitan. 


FOTO-FOTO: KOMPAS/PUTU FAJAR ARCANA 


Kolam, patung-patung, dan menara air yang dikendalikan dengan gravitasi di Taman Air Tirtagangga, Karangasem. Bale Kapal, bangunan di barat Taman Soekasada Ujung, Karangasem. 


DUA TAMAN SATU JANJI 


Sore hampir selesai. Kabut — Taman Air Tirtagangga adalah s2 membangun taman, tutur warga Ka- Dari bangunan bernama Bale Kapal,di warna Bali yang kental. Kuil Poseidon di Sounion, Yunani, 
dari Bukit Abang di utara dari dua taman air yang diw rangasem, Raka Kusuma, penduduk sebelah barat taman, kita bisa me- Di taman inilah, dahulu, Raja Ka- Kuil yang dibangun 440 SM itu me- 


ayahnya, raja terakhir Karangasem, — Ababi sudah memper 


kukan mataair nyaksikan suguhan” pemandangan m Anak Agung Anglurah Ke- miliki latar belakang laut, sebagai- 

menyusup sampai ke Anak Agung Anglurah Ketut K di sekitar mereka sebagai tempat pe- alam yang lua Bale Kapal kini arangasem, yang tak lain kakek mana Bale Kapal di Taman Soekasadz 
asem, Satunya lagi adalah Taman Soe-  nyucian di tersisa pilar-pilar tanpa atap, tetapi penari Bulantrisna Djelantik, beris- — Ujung, 

paviliun kecil di mana kami Keruda Ujung yang berlok Tirtatangga tak hanya berupa ko- — justru membuatnya menjadi begituek-  tirahat dan menerima tamu-tamu ke- Sutradara dan bintang film Lola 

bertemu. Mendiang Anak Tumbu, Kara lam ikan, kolam renang, serta pan- isamenyapu — hormatan kerajaan. Sampai sekarang, 'Amaria dalam sebuah lawatan ke 
gangga dibangun d curan air suci, Di sini juga terdap di kastil itu terdapat kursi tamu dan” Taman Soekasada Ujung dan Tirta- 

Agung Made Djelantik, sebagai tempat pe . beberapa air yang memancur da di selatan, Sesekali babat ikan-ikan ruang tidur raja sebagaimana aslinya gangga pernah berjanji akan datang 

pewaris Kerajaan Taman ini terletak di antara petak patung-patung serta menara (mirip terbang yang berloncatan di tengah — dahulu. Ia merasa berada dalam taman 


Karangasem: Ball persawahan dan kaki bukit dengan — bangunan pagoda) bertingkat 1 He- lautan. Bergeseragak keutara,kitabisa Dua taman air warisan Kerajaan i di sebuah pulau taman, 

gasem, Ball, aliran air yang deras. batnya, semua pancuran air di me- melihat Bale Gili, sebuah bangunan — Karangasem itu pernah luluh lantak ini berada di sebuah pulau taman, Bisa 

melewatkan masa-masa Tirtagangga dibangun tahun 1948, — nara-menara itu di rkan dengan bergaya Eropa, yang terletak di dilanda guncangan letusan Gunung dibayangkan keindahannya berting- 
jauh setelah Taman Soekasada Ujung ' menggunakan gaya gravitasi Tidak — tengah-tengah kolam. Seluruh gugusan Agung tahun 1963. Setelah itu, gempa — kat-tingkat:" kata Lola. 

akhir hidupnya di Taman mulai dibangun 1919 oleh ayah Dje- ada dorongan dari tenaga listrik.”Ka- bangunan, jembatan, dan kolam itu besar yang melanda Bali tahun 1976 Di kala senja, matahari di langit 


Tirtagangga, Desa Ababi, lantik. Air memang kemudian men- lau debit airnya , pancurannya tampak semakin indah dengan latar Ia, 


gi membuat bangunan-bangun- — barat menyepuh pilar-pilar Bale Kapal 


kira-kira 7 kilometer jadi ciri khas kedua taman ini, Kata pun surut Tetapi, kalau musim hujan,” Gunung Agung yang sayup-sayup di an di Taman Soekasada Ujung runtuh menjadi tiang-tiang keemasan. Tem- 
omete tirtagangga bahkan terang-terangan — dorongan mata airnya deras sehingga — kejauhan. bergelimpangan. Pemerintah Kabu-  pias warnanya menimpa air kolam, di 


di utara kota Amlapura. merupakan perpaduan dua penger- pancuran airnya pun memancur sam- le Gili bisa dicapai dari duaarah paten Karangasem baru bisa mere- mana ik ikan tiba-tiba ber- 
tian: tirta berarti uci' dan kata pai ke tingkat 11 itu," ungkap Re melewati jembatan yang melintang konstruksi Taman Soekasada Ujung ubah war mua keindahan itu 
gangga dipungut dari nama sungai awal Juli lalu, di Karangasem, dari selatan ke Bale Gili di- tahun 2001-2003 atas bantuan Bank seperti sesuatu yang diperhitungkan 

OLEH PUTU FAJAR ARCANA suci di India yang menjadi kiblat ritual 8 bangun dalam perpaduan arsitektur Bale Kapal di- oleh alam. Dan, di sini 

— Hindu, yakni Sungai Gangga. Tentu, Mata air Bali dan Eropa. Atap yang kuncup dan an berdiri tanpa atap, cuma pi- raja mempertimbangkan segal 


I- pertemuan terakhir bebe- bukan lantaran nama itu saja warga Semua aliran air di kolam Taman disangga tembok-tembok kokoh ber-  larspilar yang berdiri seolah menan- untuk kemakmuran rakyat. Jejal 


rapatahun lalu sebelum Djelantik  Ababi menganggap taman per la Ujung juga berasal dari ma- — warna putih lebih menyerupai sebuah — tang deras angin Samudra Indonesia. — jaknya menjadi warisan tak ternilai, di 
berpulang selamanya, Rabu, 5 dian ini se tempat penyucian di bawah kaki bukit setempat. kastil. Namun, ornamen ukiran dan Pilar-pilar serupa puing itu meng- mana kita bisa melacak keagungan 
September 2007, pada usia 88 tahun. diri. Jauh sebelum Raja Karangasem — Padahal, lokasi ini tak jauh dari laut. patung di sekitarnya memperlihatkan — ingatkan kita pada pilar-pilar kokoh 


——SSEREMONIANL— 


Prudential Indonesia Raih Indonesia's 
Most Favorite Women Brand 2012 


Perayaan 100 Tahun Dale Carnegie 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


I Women Brand 2012 dari Markplus Insight, untuk kategori 

' Iife insurance. Penghargaan ini diberikan kepada pelaku industri 

asuransi berdasarkan survei MarkPlus Insight. Survei ini dilakukan 

terhadap 2.150 responden perempuan di Jakart: 
ang, Medan, asar, Banjarm: 

| dan Palembang. Pengharg: oleh Dinda Kusumawardani, 

perwakilan dari Prudential Indonesia, di Jakarta pada 12 September 


alu. P/VTOJ 


rayakan 100 tahun Dale Carnegie pedoingaidun sekaligus 36 

tahun di Indon 
Indonesia menjadi rekan teruj 
industri dalam meningkatkan as sumber daya manusianya. Dale 
Carnegie Training berdedikasi untuk turut memajukan Indonesia, 
dengan tagline Dale Carnegie Training, yaitu Engaging Talents, 
hing Lives, Advancing Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat 
jakses di www.dalecarnegie.co.id. (#/VTOJ 


Gm uh tim Dale Carnegie Indonesia berada di Bali untuk me- 


iMyBags Indonesia presents 


AUTHENTIC BRANDED HANDBAGS SALE 


Bale Kapal UP TO “ 

berlatar 

Indonesia. aa 

Taman O OF F 

Soekasada 

Ujung GUCCI | PRADA | CELINE | FENDI 
BOTTEGA VENETTA | BALENCIAGA 
: NCHY | CHRISTIAN DIOR | YSL 
COACH | SALVATORE FERRAGAMO 


17-18 September 2012 


11.00 - 18.00 WIB 


an | Plaza Bapindo Lt. 8 Hall E 
4 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


15 


MOMENT 


@) HBURAN 


PADA MUSIK INDONESIA 


Lagu-lagu karya Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
ditampilkan pada konser 
Tembang Harmoni di Jakarta 
International Expo, Kemayoran, 
11-12 September. Seniman 
berharap perhelatan tersebut 
menjadi penegas keberpihakan 
pemerintah pada musik 
Indonesia. 


ari 18 lagu dalam konser Tem- 
Ibr Harmoni, sebanyak 12 
lagu merupakan karya Presi- 
den Yudhoyono (Dalam katalog kon- 
ser, nama penggubah ditulis dengan 
inisial SBY). Lagu SBY tersebut antara 
lain "Rinduku Padamu”, "Bersatu Ma- 
ju, ?Harmoni yang Indah”, dan "Ku 
Yakin Sampai di Sar Sedangkan 
lagu gubahan seniman lain adalah 
”Tanah Air” karya Ibu Sud, "Indonesia 
Je (Chaken M), "Bendera" (Eross 
Chandra), "Merah Putih” (Gombloh), 
dan "Badai Pasti Berlalu” (Eros Dja- 
rot/Yockie Suryo Prayogo). 
Perhelatan yang dihadiri Presiden 
Yudhoyono dan Ny Ani Yudhoyono itu 
terkesan meriah dan guyub. Setidak- 


dalam hal keterlibatan artis. Kon- 
melibatkan sebelas penggarap 


nsemen, yaitu Addie MS, Andi Ri- 
yanto, Singgih Sanjaya, Gita Wirjawan, 
Jimmy Manopo, Purwa Caraka, Indra 
Perkasa, Fariz RM, Yockie Suryo Pra- 


UM KEBERPIHAKAN 


Renny Djajoesman 
dan Andy /rif 
tampil dalam acara 
Tembang Harmoni di 
Jakarta International 


yogo, Iwan Hasan, dan Tohpati. 

Gita Wirjawan, Menteri Perdagang- 
tampil sebagai pianis da- 
tu dan Maju”. Musis 
lain yang tampil dalam kap: 
penampil adalah gita 
Ilana, Iwan Ha- 
mpai pemain 


an itu, juga 
lam lagu "Ber: 


Dikerahkan pula 20 penyanyi, mu- 
lai Afgan, Rio Febrian, Andy /rif, Ber- 
lian Hutauruk, Ebiet G Ade, Harvey 
Malaiholo, Rafika Duri, dan Cici Pa- 
ramida. Itu belum termasuk Twilite 
Orchestra dengan Addie MS sebagai 
berikut Twilite 
yang total berjumlah 245 personel. 
Dua konduktor lain yang terlib: 
lah Oni Krisnerwinto dan Dwiki Dhar- 


konduktor, 


mawan. 


Prihatin 


Prihatin: itulah pemicu penyeleng- 


Is Ireng 


itu kepri 
produser Tembang Harmoni, 
nya keprihatinan. Yang paling menco- 
lok adalah derasnya arus konser mu- 
sisi luar dan bagaimana orang-orang 
antre panjang. Kami seniman ingin 
berbuat sesuatu,” kata Renny dari 
Renny Djajoesman Enterprise, 
Jakarta memang sedang meriah 
oleh konser dalam waktu dekat i 
Tersebutlah antara lain konser Ch 
cago, Maroon 5, The Wanted, James 
Morrison, Color Me Badd, serta paket 
pergelaran boyband Korea pada 22 
September di Gelora Bung Karno, 
Jakarta, yang terdiri dari antara lain 


Chorus 


ada- 


BoA, TVXO, Super Junior, Girls' Ge- 
neration, dan Shinee. Konser boyband 
Korea di Jakarta selama ini selalu 
dipadati penonton remaja. 

Lewat Tembang Harmoni, Renny Ci 
dan kawan-kawan menunjukkan ke- 
mampuan seniman musik Indonesia. 
Menurut Renny, Presiden menyata- 
kan pergelaran semacam Tembang 
Harmoni tidak boleh diabaikan dan 
perlu dia berkala, Renny ber- 
harap pada masa-masa mendatang pe- 
merintah mendukung pergelaran mu- 
sik yang dimaksud untuk mempre- 
sentasikan kemampuan seniman In- 
donesia seperti yang dilakukan Tem- 
bang Harmoni, termasuk dalam hal 


Purwa. 


dukungan dana. "Tak ada kepentingan 
atau embel-embel apa pun,” kata 
Renny, 

Hal 


serupa ditandaskan 
Selama ini di 
mniman Indone 
di negeri send 
dana memadai, 


"Tujuan konser ini 
kan untuk menunjukkan, “Ini Iho 
musik Indonesia” Jadi, pemerintah 
perlu lebih bisa membiayai,” kata 


Franki 
ggung memberikan tes- 
timoni berharap Tembang Harmoni 
menjadi momentum kebangkitan mu- 
sik nasional di tengah panggung glo- 


Komponis 
muncul di pan, 


Purwa — musik Indonesia, 
kan Purwa, 
kesulitan tampil 


i tanpa dukungan 


ini,” kata Franki. 


lagu-lagu kary 
tersebut ditangkap 
macam tawaran, 


Raden yang 


tiwa musik di manz 


Franki, 
Keberpihakan 


residen dihar: 
kan Franki menjadi penanda komi 
men keberpihakan pemerintah pada 


"Ini momentum yang bagus, Dunia 
musik tak punya kekuatan politik dan 
ekonomi untuk bikin pentas sebesar 


den dan presentasi 
a SBY dalam pergelaran 
nki s 
a tangkap itu 
sebagai momentum untuk bikin peris 
ara orkestr: 
arranger, dan musisi ketemu,” kata mu 


pemerintah diha- 


Expo, Kemayoran, 
Jakarta, Si 
W/), 


KOMPAS IMAGIS/MUNDRI WINANTO 


rapkan untuk penyelenggaraan peri 
tiwa musik yang akan memberi nil 
strategi gi perkembangan mu 
Indonesia, termasuk dari aspek eko- 
nomi. Menurut Franki, Indonesia 
mempunyai musik, berikut seniman 
yang berbobot yang karyanya bisa 
dijual ke pasar internasional. Ta mem- 
beri contoh Indonesian Mi Expo 
(Imex) di Bali 201. Pada forum ter- 
but kekayaan musik Tanah Air bisa 
dijual ke pasar dun 

"Kita tak pur um pertunjukan 
or, yang isinya creme de Ia creme-nya 
Ik Indonesia, Saya melihat Tem- 
bang Harmoni cocok untuk itu,” kata 
Franki. (XAR) 


di 


bagai 


FILM 


Meramu Resep Cinta, Tanpa Anak 


achmat (Reza Rahadian) 
Ra Tata (Acha sa) 

sudah tujuh tahun meni- 
kah dan belum dikarunia anak. 
Mereka tetap mesra seperti pe- 
ngantin baru, Relasi kedua 
nya—hingga ke tempat tidur—d 
gambarkan dengan apik dan di- 
dukung dialog yang segar. Tak 
ketinggalan, selipan macam-ma- 
cam usaha untuk memperoleh 
anak, mulai dari porsi taoge yang 
harus disantap hingga posisi di 
ranjang, merepresentasikan mi- 
tos dan realitas pun bisa meng- 
gelikan. 

Pemilihan setting rumah de- 
ngan banyak dinding berkaca 
memberi keleluasaan gerak ka- 
mera untuk menampilkan ruang 
privat pasangan Rachmat dan Ta- 
ta dari sudut yang cukup ber- 
variasi. 

Akselerasi ketegangan terba- 
ngun setelah pasangan ini me- 
mutuskan mengikuti program 
bayi tabung atau fertilisasi in vit- 
ro dan ketahuan bahwa Rachmat 
mandul. Situasi lebih sulit karena 
di tengah ketegangan ini, mantan 
kekasih Rachmat, Sinta (Renata 
Kusmanto), kembali mendekat- 
inya. 

Sinta, seorang model kondang, 
dijerat kesepian setelah suami- 
nya dipaksa keluarga untuk men- 
ceraikan dia, Sinta menjadi sosok 
yang paling mudah memahami 
kegundahan Rachmat karena ia 
sendiri divonis tak mungkin pu- 
nya anak. 

Sampai seberapa jauh Rach- 
mat menyandarkan dirinya yang 
sedang goyah pada Sinta, kekasih 
lamanya itu? Apakah Tata yang 
didera kecewa akhirnya bersedia 
menggandeng Rachmat lagi un- 
tuk mempertahankan rumah 
tangga mereka? 

Lebih mendasar dari itu, film 
ini mencoba mengajak penonton 
mempertanyakan apa yang men- 
jadi tujuan dan penopang suatu 
pernikahan, apakah semata-mata 
kehadiran sang buah hati. Ide 
cerita yang diangkat dari novel 
karya Ninit Yunita ini menarik 
dan cukup substansial. 


Perlu riset 


Sayangnya, skenario Test Pack 
ini tidak didukung bahan ele- 


Reza Rahadian dan Acha Septriasa dalam film Test Pack, You're My Baby. 


TEST PACK, 
YOU'RE MY BABY 


& Sutradara: Monty Tiwa 

# Penulis: Adhitya Mulya, 
Ninit Yunita 

@ Pemeran: Reza Rahadian, 
Acha Septriasa, Renata 
Kusmanto, Meriam Bellina, 
Jaja Mihardja 

& Produksi: Starvision Plus 


diperiksa. 


menter, terutama tentang proses 
bayi tabung. Akibatnya, fakta me- 
dis yang digunakan sebagai mo- 
tor akselerasi ketegangan dalam 
cerita ini keliru. Padahal, film 
ini—meski ada selipan kome- 
di—lebih kuat dibangun sebagai 
drama, 

Diceritakan bahwa setelah 
proses bayi tabung pertama ga- 
gal, menjelang in vitro kedua ba- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


rulah dokter menyadari bahwa 

rma Rachmat belum pernah 
. Padahal, in vitro adalah 
ses inseminasi untuk mem- 
pertemukan sel telur dan sperma 
yang sama-sama telah diseleksi 
untuk memberi hasil terbaik. Di- 
seleksi, dengan kata lain tentu 


Fakta medis bukanlah fiksi. 
Namun, fiksi tanpa mempertim- 
bangkan pengetahuan dasar di- 
khawatirkan akan menjadi nga- 
wur Kekeliruan ini memenga- 
ruhi jalan cerita karena emosi 
Tata sudah dikuras selama proses 
in vitro yang tidak perlu ada bila 
kondisi sperma Rachmat sudah 
diketahui di tahap awal. 

Persoalan lainnya adalah in- 
konsistensi dalam membangun 
karakter, Rachmat adalah seo- 
rang psikolog konsultan perka- 
winan, Meski begitu, ketika per- 
tama kali diajak ke dokter setelah 


tujuh tahun menikah dan belum 
juga dikarunia anak, ia berujar, 
memeriksakan diri ke dokter ber- 
arti mengakui ketidaksuburan. 

Lebih parah lagi, begitu ber- 
hadapan dengan dokter, kege- 
lisahan Rachmat dideskripsikan 
dengan memain-mainkan senter 
dan mengetuk-ngetuk pena ke 
meja si dokter—seperti bocah 
bandel. Padahal, di bagian lain 
cerita, Reza Rahadian mampu 
menghidupkan karakter Rach- 
mat dengan deskripsi emosi yang 
kuat. 

Film drama ini seperti dipaksa 
jadi komedi tiap kali latar cerita 
beralih ke klinik, termasuk de- 
ngan menghadirkan perawat pria 
superkekar untuk mendampingi 
Rachmat tes sperma. Meramu 
komedi dalam drama tentu 
sah-sah saja selama tak meng- 
ganggu logika cerita dan bangun- 
an karakter. (DAY) 


FILM 


Tiga Menguak Hidup 


crnah kita sama-s ah. Terperang- 
pt di dingin m: rumus dalam 
lubang jalanan...” Lagu "Belum Ada Ju- 
dul" karya Iwan Fals itu mengiringi kisah persa- 
habatan tiga sekawan dalam film Mama Cake 
arahan sutradara Anggy Umbara. Iwan sengaja 
tak memberi lagu itu judul saking dalamnya 
pemaknaannya tentang persahabatan. 

Tiga sahabat itu adalah Rakha (diperankan 
Ananda Omesh), Willy (Boy William), dan Rio 
(Arie Dagienk:). Film Mama Cake menghadirkan 
persahabatan yang penuh konflik. Tokoh Rakha 
dengan rambut cat merah digambarkan sebagai 
anak muda yang memegang teguh nilai ke- 
timuran meski tak kunjung menyelesaikan ku- 
liah. Sahabatnya, Willy, suka mempermainkan 
cewek, sedangkan Rio selalu mendewakan kata 
cinta, 

Persahabatan mereka terkoyak dalam per- 
jalanan membeli brownies Mama Cake sebagai 
permintaan terakhir dari nenek Rakha yang 
sedang sakit keras. Perbedaan karakter, pemi- 
kiran, dan gaya hidup mereka melahirkan konflik 
dengan mengangkat isu tajam seputar agama 
hingga sosial. 

Ketika berdebat tentang nasionalisme hingga 
kualitas perfilman Tanah Air, mobil mereka me- 
nabrak seseorang, Sungguh aneh, benturan keras 
akibat tabrakan tak membuat si pria terluka. Pria 
itu lantas menjadi kunci beragam kej n tak 
terduga yang terjadi dalam perjalanan selama 36 
jam, 

Beragam kesialan menimpa Rakha yang akhir- 
nya terpaksa berulang kali harus kembali mem- 
beli brownies dari toko yang sama. Kesialan juga 
menimpa Willy yang sedang berburu gadis Ban- 
dung, sedangkan Rio mendapat pencerahan ke- 
tika tinggal di masjid di tepi hutan. 

Mengapa peristiwa demi peristiwa itu terjadi? 
Film ini memberi jawaban (baca: pesan) bahwa 
segala sesuatu di muka bumi terjadi karena alasan 
tertentu. 

Jika disimak, film ini menggunakan simbol-si- 
mbol seperti angka tertentu pada pelat mobil 
hingga buah tomat yang menyatukan kembali 
persahabatan. Kenapa brownies Mama Cake? 
Pertanyaan itu baru akan terjawab jika film ini 


disambung ke episode berikutnya. 


Cerminan hidup 

Film ini mencoba mendekatkan cerita dengan 
realitas kehidupan penonton. Sutradara film Ma- 
ma Cake, Anggy Umbara, menyebut karya tes 
sebut sebagai refl dari kehidupannya sendi: 
Tokoh Rakha menjadi seperti cerminannya. To- 
koh Willy dan Rio juga menjadi gambaran dua 
sahabat Anggy dalam kehidupan nyata. 

”Pengalamannya fi tetapi karakter to- 
koh-tokohnya nyata dari inspirasi kehidupan 
' kata Anggy yang menulis naskah Mama 
k 2004. 

Bagi Anggy, persahabatan harus memiliki 
dampak positif. Pergaulan yang baik diperca- 
yainya akan melahirkan kebiasaan yang baik pul: 
Guyonan khas anak muda seperti "Pamer Paha" 
ap Tanpa Harapan ditampilkan 
penyegar adegan. 


Penyegaran suguhan dihadirkan dengan gaya 
komik. Layar bioskop kerap dibagi menjadi dua 
atau tiga bagian yang mengingatkan pada pa- 
nel-panel dalam halaman komik. Dialog pemain 


lengkapi dengan grafik hingga ilustrasi gambar 

seperti ketika Rakha menjelaskan tentang teori 

evolusi Darwin. 
Falcon Picti 


engaja membawa Mama Cake 


suara dengan teknologi Dolby Digital, film Mama 
Cake langsung diputar untuk kalangan terbatas di 
Bangkok pada akhir Agustus lalu. 

Anggy masih belum puas dengan kualitas 
suara dan gambar yang dihasilkan sehingga pro- 
ses editing kembali diulang agar film tersebut 
benar-benar sempurna. "Aku ingin film ini men- 
jadi pembeda. Harus berkualitas,” ujar Anggy di 
Bangkok, 

Mayoritas pengambilan gambar dilakukan di 
Jakarta dan Bandung yang dianggap sebagai kota 
dengan invasi besar-besaran budaya dan pe- 
mikiran Barat. Produser HB Naveen berharap 
film Mama Cake tidak sekadar memberikan 
hiburan, tetapi juga memiliki pemaknaan sosial. 

(WKM) 


MAMA CAKE 


& Sutradara: Anggy Umbara 

inda Kanya Dewi, 
Kinaryosih, Nani Wijaya, Rudi 
Salam, Didi Petet 

& Produser: HB Naveen, 
Frederica 

#@ Produksi: Falcon Pictures 


TALCON PICTURES 


16 KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


SANTAP 


MENYANTAP NILA 


Sensasi kelezatan makanan tidak 
berhenti pada racikan bumbu. Hal 
yang lebih menentukan 
sebenarnya panorama di mana 
sebuah sajian disantap. Itulah 
kunci sukses Resto Apung 
Kedisan, yang mengapung di atas 
permukaan Danau Batur, 
Kintamani, Bangli, Bali. 


OLEH AYU SULISTYOWATI 


an keharuman ikan nila dan 
S gurami bakar atau goreng mere- 
bak tak hanya dari racikan rem- 
pah khas Bali, tetapi juga dari em- 
busan angin di tengah-tengah danau, 
Angin yang turun menyusur lereng 
Gunung Batur seolah bermuara pada 
piring-piring para wi s 
dang menikmati siang. Yum- 
my... seperti lengkap sajian menu ma- 
kan si ri: bumbu yang asin 
pedas ditambah cuaca sejuk dan pa- 
norama yang indah! Seperti suguhan 
Dewata, tiada tanding, 
Resto apung ini merupakan tempat 
makan satu-satunya di sekitar Danau 
Batur yang memiliki pilihan bale (se- 
jenis saung) yang mengapung. Ada 
yang lesehan atau ruangan meng- 
apung dengan duduk di kursi. 
Nelayan yang sedang bersampan 
menangkap ikan menambah lengkap 
ikan nila atau 
elalu 
kondisi segar karena langsung diambil 
dari kolam penampungan. "Kami ti- 
dak mau mengecewakan pengunjung 
dengan menyajikan ikan-ikan yang 
sudah dibekukan. Kami ini sudah 
identik dengan resto ikan segar, Ra- 
sanya juga beda..,” kata pemilik Resto 
Apung Kedisan, Wayan Rena War- 
dana (68). 
Wardana mengaku bersama i: 
nya, Nyoman Sudarmi (66), membuka 
resto ini karena memang hobi makan 
ikan. Lalu, keduanya prihatin dengan pelancong, Bahkan, tak sedikit dari “sambil menikmati keagungan Gu- lebih terasa rempah-rempahnya se- 
wisatawan yang kesulitan makan si- para pengunjung terpaksa harus ke- nung Batur dan Danau Batur. perti batang sereh, kunyit, lengkuas, 
ang di sekitar Batur. Padahal, lanji cewa karena tak sabar menunggu an- Ketika liburan hari raya Galungan jahe, hingga kencur, 
nya, ikan-ikan di Danau Batur trean untuk bisa makan nila masakan dan Kuningan, antrean pun panjang. J 
berpotensi menjadi daya tarik kuliner i Kekuatan 15 karyawan belum sang- 
kt dari melihat keramba gup menangani puluhan orang yang ijamin aman. Ha- 
Suami istri yangtengah menikmati — apung milik para nelayan dan tam- ingin bersantap. Belakangan, ta- nya saja, pengunjung yang tak kuat 
masa pensiun ini pun memutuskan — bak-tambak ayahnya, seorang teman mu-tamu dari China dan Eropa men- dengan hawa dingin harus membawa 
membuka restoran sekitar tahun menyarankan Wardana untuk me- jadi peminat baru. Selain untuk pe- jaket atau selendang karena bisa ke- 
2005. Saat itu, mereka belum berpikir 'ngembangkan usaha resto dengan — ngunjung, resto ini juga menyediakan  dingi 


POTO- FOTO) KOMPAS/AYU SULISTYOWATI 


Suasana Resto Apung Kedisan 


jian di resto 
ng sensitif 


untuk membuat resto apung di membuat ruangan resto mengapung. 


tengah Danau Batur, 


Resep istri 
Soal menu dan resep makanan asli 
Bali, keahilan Sudarmi tak perlu dira- 
gukan di dapur, Semua bumbu, lanjut 
Wardana, istrinya yang membuatnya, 
dari menu andalan nila goreng dan 
ai sayur kangkung plecing. 
an mereka makin berkem- 


Jembatan kayu yang juga mer 
menjadi penghubung restoran di atas 
tambak ke resto apung, 

a pikir kenapa tidak dicoba 
Memang memerlukan investa 


jan tantangan bagaimana ke- 
danau pasang tidak hanyut 
rusak,” ujar Wardana. 
Setelah resto apung sel 


penginapan bagi yang ingin bermalam Se 


atau ada acara pertemuan lebih dari 
10 orang, 

Menu nila goreng atau bakar dihar- 
gai Rp 70.000 per kilogram. Biasanya, 
satu kilogramnya mendapatkan tiga 
ekor, Namun, kalau ingin mencicipi 
goreng dan bakarnya, pengunjung bi- 
sa memesan kombinasinya dalam 
tu kilogram. 

Sambal matah, sebagaimana ser 


to apung ini bisa 
menghabiskan rata-rata lebih dari 50 

Pasokannya tentu 
tar da- 
, dia pernah 
a keram sendi 
mun, ia menyadari itu mematikan 
potensi nelayan setempat. Karena itu, 
ia berharap restonya bisa berdampak 
positif bagi masyarakat nelayan di 
sekitar Danau Batu 


gunjung se- si masakan Bali, tentu menjadi favori Jadi, kalau menyantap nila seba- 
mencapai jutaan rupiah. in berebut untuk bisa menikmati — pengunjung. Menu lain yang juga iknya sampai ke danau-danaunya agar 

Pada setiap musim liburan, res- hidangan di atasnya. Sensasi berbeda nyak diminati adalah nila dengan ' memperoleh kenikmatan yang me- 
toran yang mempekerjakan sekitar 15 — memang sangat terasa ketika makan- — bumbu nyat-nyat. Masakan ini mirip nyeluruh: makan lezat dan panorama 
karyawan ini kewalahan menangani an disantap di atas resto mengapung ikan pepes, hanya saja bumbunya yang indah. 


bang dengan omzet bulanan bisa 


Ikan Bakar dan Goreng Nila Resto Apung Kedisan 


Hidangan dari Ubi 
OLEH TUTI SOENARDI 


bi atau sweet potatoes ba- '“Schotel Ubi 
| nyak jenisnya dari warna Hg 

putih, kuning, dan ungu. Dauphinoise 
Ubi merupakan sumber pangan Untuk: 5 porsi 
yang mengandung karbohidrat 
tinggi dan merupakan sumber 
vitamin Cdan Eantioksidan, juga - 500 gr ubi diiris tipis 
mengandung (hiamin folate dan - 200 gr kembang kol dipotong 
pantothenic acid. kecil 

Dibanding kentang, ubi sama -100 gr 

kandungan kalorinya, tetapi lebih - 5 butir telur ayam 
tinggi kandungan vitaminnya. - 500 ml susu 
Umumnya masyarakat mengeta- - 50 gr keju parut 
hui ubi sebagai pangan kudapan, 1 bh kaldu blok ins 
tetapi di berbagai daerah dipakai m secukupnya 


EXPAND YOUR BUSINESS NETWORK 
THE 10th EDITION OF 


FRANCHISE 14 -16 


license Expo September 2012 
INDONESIA Assembly Hall 


Gg 4 karta Convention Center 
all about business opportunity 


ing giling ayam 


FOTO-FOTO: KOMPAS/RADITYA HELANUMI 


untuk makanan utama laiknya ecukupnya 
nasi. Cara membuat: Schotel Ubi Dauphinoise 
Asalnya ribuan tahun lalu dari 1. Campur jadi satu di mang- 


Peru dan Amerika Tengah, me- kok: telur ayam, susu cair, kaldu 

nyebar ke berbagai penjuru dunia instan, garam, merica, dan keju, ' mangkok pyrex, beri tumisan da-  - garam secukupnya 

seperti India bagian timur dan aduk rata, sisihkan. ging ayam, siram dengan c ecukupnya 

Filipinayang dikembangkan oleh 2. Tumis dengan margarin: ba- — puran susu telur keju hingga te- - 1 bh kaldu blok instan 

orang Spanyol. Dibawa pedagang ' wang bombai dan bawang putih rendam semua. - 200 tepung panir 

Portugis ke India, China, Melayu, hingga wangi, masukkan daging — 4. Panggang dalam oven sela- - 2 btr telur ayam 

termasuk Indonesia. ayam dan kembang kol, beri ga- ma lebih kurang 1jam atau hing-  - minyak untuk menggoreng 

Marilah kita memanfaatkan ram, merica, aduk rata, masak ga berwarna kuning kecoklatan, ' Cara Membuat: 

hasil pangan lokal menjadi va- sebentar angkat. angkat. Isi: panaskan margarin 

riasi pangan untuk memperkaya —— 3. Susun ubi yang sudah diiris — 5. Hidangkan. jan masukkan tepung teri- 
sukkan wortel, daging ayam, 


aneka hidangan kita. di loyang aluminium foil atau 
Kroket Ubi Isi 
ta seledri, beri garam, gula, me- 


Ragout rica, dan kaldu instan, aduk rata, 
Untuk: 25 buah angkat, sisihkan. 
1 buah: 114 kalori 2. Buat kulit: 
Bahan kulit: Rebus 100 ml air bersama 40 
- 100 ml air gr margarin sampai lumer, ma- 
- 40 gr margarin sukkan tepung terigu, aduk sam- 
- 60 gr tepung terigu pai tepung menggumpal angkat, Organized by : 
- 500 gr ubi putih dikukus di- masukkan ubi yang sudah di- 

haluskan haluskan beri garam merica dan (el 
- L bh kaldu blok instan kaldu instan, aduk rata bagi men- 
- Garam merica secukupnya jadi 25 bagian. 
Bahan isi ragout: 3. Ambil adonan kulit, isi de- 


m-  - meri 


#eliopCOACH 


gu, aduk rata, tuang susu sedikit 
ma- 


demi sedikit hingga habi 


(and many more ... 


FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT : 


Sendy - Project Manager 
ReedPanorama — (p) 62 838 9090 9190 (E) sendy.maihenda@reedpanorama.com 


ii 5 Eko - Project Coordinator 
(P) 62 857 1781 8144 (EF) eko.cahyo@reedpanorama.com 


- 30 gr margarin ngan adonan isi, bentuk bulat Supported by : 

- 30 gr tepung terigu lonjong lalu balur dengan tepung | Kuno, ae PM dika Di 

- 200 mi susu panir, celupkan ke kocokan telur, $ s -. Duni “xbkns & Kabah 
-100 gr wortel dipotong dadu — lalu dipanis kembali, lakukan Waralaba MAN SME catas- MRAN 


kecil, direbus, tiriskan 

- 100 gr daging ayam direbus, 
dipotong kecil 

- 2 sdm seledri cincang 

- 1 sdm gula pasir 


hingga habis semua. 

4. Goreng kroket dengan mi- 
nyak banyak dan panas hingga 
kuning kecoklatan, angkat. 

5. Hidangkan. 


kosa viBIzmema DO) mag: 


Kroket Ubi Isi Ragout 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


17 


KILASAN PERISTIWA 


KONTAK & KILASAN PERISTIWA 


BAKSO GRATIS 
TEPIS BAKSO 


TIKUS 


Para tukang bakso di 
Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan, 
sepekan terakhir dibuat 
gerah oleh isu bakso 
tikus. Mereka mengaku 
omzet dagangan 
merosot sampai 50 
persen, angka yang 
tidak kecil artinya bagi 
pedagang kecil seperti 
mereka. 


asanya isu pentol bakso 
B ikus akan mereda seiring 

waktu dan para tukang 
bakso kembali bisa berjualan 
secara "normal”. Namun, ka- 
rena tidak mau isu yang je- 
las-jelas merugikan itu berke- 
camuk terus sepanjang pekan 
dan bulan, puluhan tukang bak- 
s0 menempuh cara jitu untuk 
menepis isu. 

Pada Jumat (14/9) sekitar pu- 
kul 09.00, demikian dilaporkan 
kantor berita Antara, puluhan 
tukang bakso dan mi ayam ber- 
iringan membawa gerobak do- 
rong penuh dagangan menuju 
Mapolresta Banjarmasin, Jangan salah, mereka 
tidak sedang berunjuk rasa. Tetapi puluhan abang 
tukang bakso itu ingin membuktikan bahwa bakso 
mereka tidak terbuat dari daging tikus. 

Caranya, mereka memberikan seluruh bakso 
buatan mereka secara cuma-cuma alias gratis ke- 
pada para pol Saking banyaknya bakso yang 
digratiskan, ujung-ujungnya para tahanan setempat 
pun kebagian. Bahkan, belakangan warga yang 
kebetulan melintas di sekitar Mapolresta ikut-ikut- 
an menyerbu bakso gratis. 

Singkat kata, siang itu halaman Mapolresta Ban- 
jarmasin berubah jadi seperti bazar murah. Di situ 
diparkir gerobak Bakso Engot, Bakso Sabarno 1 & 2, 


Bakso Larasati, Bakso Pak Min, Bakso Pak Parman, 
Mie Ayam Bakso Sugeng, Bakso Cinta Rasa, Mie 
Ayam Sukarno, Mei Ayam Samino, Bakso Remaja, 
dan Bakso Gesa 

Bakso gratis itu, tutur Penasihat dan Pembina 
UKM Tunggal Rasa Kalsel Aftahuddin, sebagai satu 
cara untuk memulihkan citra bakso yang tercoreng 
oleh isu yang diembuskan orang-orang tak ber- 
tanggung jawab. 

”Isu itu tidak benar. Bakso dan mi ayam bakso itu 
sepenuhnya murni menggunakan daging sapi,” kata 
Aftahuddin, Jadi para abang tukang bakso ini 
memilih mengeluarkan modal sekalian daripada 
omzet terus-menerus merosot. (CAN) 


PERTEMUA 


Gadis Jawa, 41, 159/75, Islam, SLTA, 
karyawati swasta, sawo matang, sa- 
bar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, apa adanya, sehat jas- 
mani rohani, tidak judi/miras/narkoba, 
senang baca, serius, siap nikah, Be- 
kasi, 
Mencari jejaka/duda, min 42-50 th, 
istri meninggal, maks dua anak, 
165/seimbang, Islam, D-3/S-1/SLTA, 
kerja tetap/PNS/swasta/wiraswasta, 
sabar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, sehat jasmani rohani, ti- 
dak judi/miras, menerima apa adanya, 
serius, siap nikah. 

K-166/09/12 


Janda Tionghoa, 51, 167/57, Kristen, 
S-1, wiraswasta, putih, manis, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, apa 
adanya, sehat jasmani rohani, tidak 
merokok, senang wisata, musik, non- 
ton, serius, siap nikah, Jakarta, 
Mendambakan duda Tionghoa, 52-59 
th, istri meninggal, min 175/seimbang, 
Katolik/Kristen, S-1, wiraswasta, ma- 
pan, putih, tampan, menarik, baik, de- 
wasa, sabar, jujur, setia, tanggung ja- 
wab, penyayang, perhatian, pengerti- 
an, terbuka, humoris, romantis, sehat 
jasmani rohani, tidak materialistis, ti- 
dak merokok/judi/miras/narkoba/du- 
gem, menerima apa adanya, serius, 
siap nikah, Jakarta. 

K-167/09/12 


Gadis Banjarmasin, 40, 155/53, Islam, 
SLTA, karyawati PNS plus wiraswasta, 
agak pendiam, sabar, jujur, setia, tang- 
gung jawab, penyayang, perhatian, 
pengertian, terbuka, humoris, apa ada- 
nya, sehat jasmani rohani, senang ba- 
ca, olahraga, serius, siap nikah, Ban- 
jarmasin. 
Menginginkan jejaka/duda, min 41-45 
th, min 160/seimbang, Islam, SL- 
TA/D-3/S-1, karyawan PNS/swas- 
ta/wiraswasta, sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, terbuka, humoris, se- 
hat jasmani rohani, tidak judi/mi- 
ras/narkoba, menerima apa adanya, 
serius, siap nikah, Banjarbaru, 
K-168/09/12 


Gadis Tionghoa, 43, 160/43, Katolik, 
SLTP, sederhana, agak pendiam, sabar, 
jujur, setia, tanggung jawab, penya- 
yang, perhatian, pengertian, humoris, 
apa adanya, sehat jasmani rohani, se- 
rius, siap nikah, Tangerang. 


Mengharapkan jejaka Papua/Jayapura, 


N 


45-55 th, 160/55, Katolik, SLTA/S-1, 
wiraswasta, baik, sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, terbuka, humoris, apa 
adanya, sehat jasmani rohani, tidak 
judi/miras, menerima apa adanya, se- 
rius, siap nikah. 

K-169/09/12 


Jejaka Tionghoa 47, 168/65, Kristen, 
S-1, karyawan swasta, sabar, jujur, se- 
tia, tanggung jawab, penyayang, per- 
hatian, pengertian, terbuka, humoris, 
apa adanya, sehat jasmani rohani, ti- 
dak judi/miras/narkoba, senang baca, 
Olahraga, serius, siap nikah, Jakarta. 
Merindukan gadis Tionghoa, 25-33 th, 
min 160/seimbang, Kristen, min D-3, 
karyawati swasta/wiraswasta, sabar, 
jujur, setia, tanggung jawab, penya- 
yang, perhatian, pengertian, terbuka, 
humoris, sehat jasmani rohani, tidak 
judi/miras/narkoba, menerima apa 
adanya, serius, siap nikah. 
K-170/09/12 


Janda Jakarta, 48, satu anak, (15 th), 
157/48, Kristen, D-3, karyawati swas- 
ta, sabar, jujur, setia, tanggung jawab, 
penyayang, perhatian, pengertian, ter- 
buka, humoris, apa adanya, sehat jas- 
mani rohani, senang baca, wisata, mu- 
Sik, serius, siap nikah, Banten. 
Mencari duda/jejaka, maks 58 th, 
160/seimbang, Kristen/Katolik/Bud- 
ha, min SLTA, kerja tetap/pengusa- 
ha/wiraswasta, sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, terbuka, humoris, se- 
hat jasmani rohani, tidak judi/mi- 
ras/narkoba, menerima apa adanya, 
serius, siap nikah. 

K-171/09/12 


Gadis Jawa, 47, 160/45, Islam, D-3, 
wiraswasta, keibuan, baik, sabar, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
ris, apa adanya, sehat jasmani rohani, 
tidak merokok/judi/miras, senang 
olahraga, baca, nonton, musik, serius, 
siap nikah, Bogor, 

Mengharapkan jejaka/duda, Ja- 
wa/Sunda, 45-60 th, 165-170/seim- 
bang, Islam, D-3/S-1, kerja 
tetap/PNS/swasta/wiraswasta, man- 
diri, baik, sabar, jujur, setia, tanggung 
jawab, penyayang, perhatian, penger- 
tian, terbuka, humoris, sehat jasmani 
rohani, tidak judi/miras/narkoba, se- 
nang olahraga, baca, musik, menerima 
apa adanya, serius, siap nikah, Ja- 


bodetabek. 
K-172/09/12 


Gadis Jakarta, 48, 170/70, Kristen, SL- 
TA, karyawati swasta, sabar, jujur, se- 
tia, tanggung jawab, penyayang, per- 
hatian, pengertian, terbuka, humoris, 
apa adanya, sehat jasmani rohani, se- 
nang wisata, serius, siap nikah, Ja- 
karta, 
Mengidamkan duda, 60-75 th, 170 cm, 
Kristen, SLTA, pensiunan/wiraswasta, 
sabar, jujur, setia, tanggung jawab, pe- 
nyayang, perhatian, pengertian, terbu- 
ka, humoris, sehat jasmani rohani, ti- 
dak judi/miras/narkoba, menerima apa 
adanya, serius, siap nikah. 
K-173/09/12 


Gadis Sunda, 34, 155/50, Islam, D-3, 
karyawati swasta tetap, sederhana, 
manis, menarik, sabar, jujur, setia, ta- 
at, tanggung jawab, penyayang, per- 
hatian, pengertian, terbuka, humoris, 
sehat jasmani rohani, tidak materi- 
alistis, tidak merokok/ judi/miras, se- 
nang baca, olahraga, nonton, masak, 
menerima apa adanya, serius, siap ni- 
kah, Bekasi, 
Menantikan jejaka/duda, tanpa anak, 
35-45 th, 165/seimbang, Islam, 
D-3/S-1/5-2, kerja 
tetap/PNS/TNI-Polri/BUMN/guru/do- 
sen/paramedis/wiraswasta, sederha- 
na, Sabar, jujur, setia, taat, tanggung 
jawab, penyayang, perhatian, penger- 
tian, terbuka, humoris, sehat jasmani 
tohani, tidak merokok/judi/miras/nar- 
koba, menerima apa adanya, serius, 
siap nikah, Jabotabek. 

K-174/09/12 


Gadis Tionghoa, 33, 157/52, Katolik, 
S-1, karyawati swasta, pekerja keras, 
menarik, pintar sabar, jujur, setia, 
tanggung jawab, penyayang, perhati- 
an, pengertian, terbuka, romantis, apa 
adanya, sehat jasmani rohani, senang 
nonton, wisata, olahraga, serius, siap 
nikah, Jakarta, 
Mendambakan jejaka Tionghoa, 32-40 
th, min 160/seimbang Katolik, min 
S-l, kerja tetap/wiraswasta, pekerja 
keras, dewasa, sabar, jujur, setia, pe- 
riang, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
Tis, romantis, sehat jasmani rohani, 
tidak judi/miras/narkoba, menerima 
apa adanya, serius, siap nikah. 
K-175/09/12 


Gadis Tionghoa, 46, 155/45, Katolik, 
SLTA, wiraswasta, balk, sabar, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
ris, apa adanya, sehat jasmani rohani, 
senang musik, masak, wisata, nonton, 
serius, siap nikah, Tangerang. 


Menginginkan jejaka/duda Tionghoa, 
46-48 th, min 160/seimbang, Kato- 
lik/Kristen/Buddha, SLTA/S-1, kerja 
tetap/wiraswasta, baik, sabar, jujur, 
setia, tanggung jawab, penyayang, 
perhatian, pengertian, terbuka, humo- 
Tis, sehat jasmani rohani, tidak ju- 
di/miras/narkoba, menerima apa ada- 
nya, serius, siap nikah. 

K-176/09/12 


BAGI ANGGOTA 

4 Ditulis/ciketik dl atas kertas ola. 

@ Usia minimal Jelaka 27, gadis 25, 
duda/janda bebas. 

@ Data dir: status, suku, Usia, TB/BB, 
Kana pendidikan, profesi, sifat pribadi, 
hobi 


@ Lampirkan fotokopi KTP, fotokopi surat 
kematian/Cerai (untuk status 
duda/janda), 

6 Alamat Jelas lengkap dengan kode pos, 

@ Tulis data pria/wanita yang dikehendaki. 

6 Nomor telepon yang bisa hubungi, 
tanda tangan (sesuai KTP), tanpa biaya. 

@ Peminat dapat meminta foto dirinya 
dimuat di rubrik Ini, 

16 Data peserta ada ditangan redaksi. 


BAGI PEMINAT 


4 Bikin surat perkenalan yang langsung 
“ditujukan ke nomor peserta yang 
dlinginkan, 

4 Semua surat akan dikirim ke ybs. 

4 Dibalas/tidaknya tergantung dari ybs, 


KEPADA VTH: 

Sdr/t: K..v/./09 
PO BOX 4612 
JAKARTA 12046 


KUPON 
PERTEMUAN 


512 


Sebaiknya jangan 
memberi/meminjamkan 
sesuatu/uang/barang 


kepada pasangan Anda. 


Kecantikan 


Cantik ala 
Perempuan 
Indonesia 


media tampil beragam, tetapi masih saja 

kita menemukan gambaran dominan 
yang berpola dari peradaban sebelumnya. 
Selain diidentikkan dengan perannya di ranah 
domestik, perempuan kini dihadapkan pada 
“tuntutan sosial" yang tak tertulis akibat 
konstruksi media. 

Seorang sosiolog Indonesia pernah 
mengemukakan lima citra perempuan dalam 
iklan, salah satunya adalah citra pigura. Dalam 
citra ini, perempuan digambarkan sebagai 
makhluk yang diharapkan bisa memikat. Untuk 
itu, ia harus menampakkan ciri-ciri biologis. 
Rambut panjang, tinggi semampai, hidung 
mancung, kulit putih, dan badan langsing 
adalah definisi baru yang seolah-olah menjadi 
standardisasi kecantikan perempuan. 

Pembentukan stereotip yang terjadi di 
Tanah Air akibat terpaan media tak lepas dari 
pengaruh standardisasi kecantikan yang 
dibentuk oleh negara Barat. Wajar saja jika 
gambaran perempuan ideal yang diperlihatkan 
adalah model-model asing yang memiliki 
fisiologis berbeda dengan penduduk Indonesia. 
Alhasil, banyak perempuan yang terobsesi, 
mengejar penampilan ala model asing dengan 
berbagai cara demi membentuk tubuh “ideal”, 

Kondisi ini semakin digenapkan pada saat 
era digital yang mulai menyuguhkan sosok 
perempuan-perempuan modern melalui 
berbagai media, elektronik maupun online, 


Gasa tentang perempuan dalam 


Perspektif lain 

Menariknya, terdapat perspektif lain yang 
ternyata berlawanan dengan apa yang 
disuguhkan dalam televisi. Kecantikan diartikan 
secara berbeda menurut jejak pendapat yang 
dilakukan terhadap perempuan Indonesia. 

Hasil polling di Facebook Fan Page Natur-E 
Journey to Beauty yang diikuti lebih dari 
11.000 perempuan di Indonesia memapatkan, 
lebih dari 80 persen mendefinisikan “cantik” 
adalah cantik yang natural atau alami dari luar 
dan dalam. Jika dikemas dalam bentuk rasio, 
sebanyak 8 dari 10 perempuan Indonesia 
percaya bahwa cantik itu berawal dari kulit 
yang sehat alami. 

Definisi cantik yang alami luar dalam 
tampaknya juga bertentangan dengan konsepsi 
klasik pada peradaban Renaissance. Seperti 
yang dilansir dalam situs Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, rambut pirang dianggap 
melambangkan keindahan dan strata sosial 
ti terutama di kawasan Eropa Utara pada 
abad ke-15. Wajar saja jika pria maupun 
perempuan berusaha untuk mengubah rambut 
mereka menjadi pirang dengan menggunakan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pemutih, kunyit atau pewarna kulit bawang. 
Barangkali inilah yang menyebabkan 
munculnya pemeo beauty is pain. 


Cantik alami 

Untuk menampilkan cantik yang alami luar- 
dalam, mulailah dengan merawat kulit agar 
selalu sehat alami, Hal ini dikarenakan pesona 
kecantikan alami yang sesungguhnya hanya 
bisa terpancar dari kulit yang sehat. 

Tak hanya yang berkulit terang, perempuan 
berkulit gelap pun bisa tampil menarik. 
Kecantikan alami dapat diwujudkan dengan 
mengonsumsi Natur-E Skin Nutrient System 
untuk merawat kulit dari dalam dan luar kulit. 
Natur-E Skin Nutrient System terdiri atas 
Natur-E Soft Capsule, Natur-E Daily Face 
Cream, dan Natur-E Daily Nourishing Lotion. 

Natur-E Daily Face Cream dan Natur-E 
Daily Nourishing Lotion merupakan produk 
istimewa. Kandungannya diperkaya dengan 
butiran hijau vitamin E (E-beads) yang mudah 
meresap dan melembapkan kulit lebih lama. 
Produk ini mengandung minyak biji delirna 
(Pomegranate seed oil) guna menambah 
elastisitas dan produksi kolagen pada kulit. 
Dilengkapi pula UVA dan UVB protection untuk. 
melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. 
Dengan nutrisi yang cukup, kulit akan lebih 
sehat alami hingga nanti. 


Dekat di hati 

Dari waktu ke waktu, Natur-E mengajak 
para perempuan Indonesia untuk senantiasa 
menjaga kecantikan alami secara menyeluruh, 
yaitu dengan merawatnya dari dalam dan luar. 

Demi terus merangkul dan mencoba 
memahami setiap kebutuhan perempuan 
Indonesia untuk tampil dengan kulit sehat 
alami, Natur-E rutin menggelar kegiatan 
roadshow lebih dekat dengan konsumen. 
Kegiatan ini dilakukan melalui gelaran event di 
mal dan kampus. Selama roadshow digelar, 
pengunjung bisa menyaksikan beragam acara 
yang informatif dan menghibur seputar 
kecantikan dan kesehatan kulit. 

Untuk tetap dekat dengan konsumennya, 
Natur-E membuka forum untuk berbagi 
informasi menarik dan bermanfaat seputar 
kecantikan dan kesehatan kulit. Ikuti informasi 
terbaru melalui akun Twitter @ 
mybeautyjourney, Facebook Fan Page: Natur-E 
Journey to Beauty, dan situs web www. 
ahlinyakulit.com. Dengan demikian, bisa jadi 
perempuan Indonesia kini akan semakin sadar 
bahwa kunci utama yang bisa mempercantik 
diri luar-dalam adalah kesehatan tubuh. 
IIKLAN/GPWJ 


Sat Capoule 


Minum Natar sofcap 


setiap hari tank 


perawatan kulit dan dalarn 


Olmkan peda wejdh sebagai 
cakar bedak, pelembab alami 
pada wojah dan pertndungan 


terbodup UVAUNB. 


sebelurn melakukan okivtos 


sehan tari 


Buton hijou wtorun £ 
aa 


melembabkan kulit lebih long. 


18 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


KONSULTASI 


PSIKOLO 


PSIKOLOGI DAN 


| et Ns 
OLEH KRISTI POERWANDARI 


Dalam menegakkan 
keadilan, hukum 
sesungguhnya perlu 
bekerja sama sangat 
erat dengan psikologi. 
Sebagai manusia yang 
memiliki kepentingan, 
keterbatasan cara 
berpikir, dan 
latarbelakang khusus 
masing-masing, polisi, 
jaksa, dan hakim sangat 
mungkin dipengaruhi 
aspek 'psikis' dan 
bias-biasnya ketika 
memahami kasus 
hukum. 


ikap yang sangat simpatik 
Gam mengaburkan fakta 

tindak kriminal yang dil 
kukan seseorang, 'Petunjuk atas- 
an' dapat menghalangi kita ber- 
ap kritis. Kegagalan korban 
kekerasan menjelaskan dengan 
akurat apa yang terjadi padanya 
membuat penegak hukum me- 
nyangka ia berbohong. Analisis 
psikologi yang baik dan terper- 
caya dapat membantu memini- 
malkan bias persepsi penegak 
hukum, 


Berbeda tetapi saling 


menguatkan 
Meski perlu beker 

ngat ec: 

hukum 


t, psikologi klinis dan 
ng bekerja dengan ca- 


Dalam hukum orang mencari j 
jak fakta yang menjadi bukti po- 
sjadian hu- 
Misalnya: mana bukti bah- 
wa X dipukul? Bila X memang 
memar kepalanya, apakah itu 
memang karena dipukul oleh Y? 
Ataukah sebenarnya X dipukul 
oleh pihak lain? Bahkan siapa 
tahu X memukul dirinya sendiri 
agar dapat memperkarakan Y ke 
pengadilan? 

Dalam hukum, upaya pembuk- 
tian sering terpa mereduksi 
fenomena yang kompleks dengan 
mengacu pada bukti positif spe- 
sifik yang tunggal. Psikologi klinis 
bekerja dengan cara berbeda, ka- 
rena pengambilan kesimpulan- 
nya justru bertumpu pada upaya 


melihat secara kompre- 
hensif fakta sosial yang 
sering kali sangat kom- 
pleks dan tidak tung- 


gal. 
Misalnya: laporan se- 
orang mengenai pa- 


sangan hidupnya mela- 
kukan kekerasan psikis 
kepadanya —— dengan 
membawa anak-anak- 
nya pergi, dan me- 
nyebabkannya depr 
tidak saja ditelaah de- 
ngan mencari tahu apa- 
kah pasangannya me- 
mang pergi membawa 
anak-anak (fakta tung- 
gal) dan menyebabkan- 
nya “depresi” (sebagai 
implikasi — langsung). 
Tetapi dengan melihat 
keutuhan: mengapa pa- 
sangannya pergi? Apa 
yang terjadi sebelum- 
nya? Bagaimana pola 
hubungan suar ini? Apa 
yang terjadi ketika suami-istri 
berkonflik? Bagaimana orangtua 
mendisiplin anak? Bagaimana 
dengan suara dan kepentingan 
anak? Demikian seterusnya. De- 
ngan pemahaman komprehensif 
diketahui, ea h pelapor me- 
bata aketan 


inenjadi as ku kekei 
KS) bagi pihakepihak lai dalam 
keluargany 


Saling belajar 

Pekerja psikologi yang ber- 
praktik dilatih untuk berempati, 
berfokus pada klien, mampu 
menggali data secara non-direk- 
tif. Asumsinya adalah dalam 
membantu orang yang mengha- 
dapi masalah, kita percaya pada 
kekuatan klien itu sendiri, meng- 
gunakan pendekatan yang me- 
mungkinkan upaya fasilitasi pe- 
nguatan diri klien. Bisa dimeng- 
erti bahwa psikolog yang tidak 
pernah bekerja untuk kasu 
sus hukum, akan demikian n: 
mudah “ditipu' atau tertipu oleh 
orang yang dihadapinya. (Ter- 
sangka) — pelaku kriminal, 
koruptor, pembohong kelas 
hid tentu 


kali berbeda, 

Sementara itu penegak hukum 
dilatih untuk justru tidak de- 
mudah percaya, teru 
Is dan waspada untuk ter- 
hindar dari pembohongan dan 


sitif fakta yang ada. Asumsinya 
adalah, pelaku kejal 
akan menyembunyi 
annya dengan berbagai cara, 
Memprihatinkan ketika kecuri- 
gaan dan pendekatan yang sama 
dibawa — dalam — menghadapi 


yang praktik 
sangat trenyuh 


di polres me 
dan bercerita: 


pelapor y 
lami kekerasan seksual sudah sa- 
ngat tegang dan tertekan, masih 
disudutkan dengan sikap meren- 
dahkan dari penyidik dan per- 
tanyaan-pertanyaan kencang: 
"bukannya hubungan seks itu 
enak? ngapain berdua ma- 
lam-malam' ok sudah bebe- 
rapa kali baru lapor?" "bukannya 
kamu juga sudah tidak pera- 
wan?” 
Saya jadi ingat satu kasus ke- 
ksual yang membawa 
ses pembu- 
atan berita acara pemeriksaan 
sebagai psikolog. Ibu penyidik 
mengeluh sudah berulang-ulang 
bertemu dengan pelapor dan ti- 
dak memperoleh informasi me- 
ngenai fakta-fakta penting, se- 
mentara pelapor t 
dengan cukup lengkap saat per- 
temuan pertama dengan saya 
Persoalannya adalah pada pen- 


dekatan menggali data: sejauh 
mana kita menunjukkan kepe- 


dulian atau malah terkesan cu- 
riga dan tidak percaya pada 


korban, Saya jadi pa- 
ham juga betapa ba- 
nyaknya korban ke- 
jahatan, sering kali 
korban KDRT dan 
kekerasan — seksual, 
yang tidak bersedia 
melaporkan yang di- 
alaminya. — Ataupun 
sudah melapor tetapi 
kemudian hilang ti- 
dak bersedia untuk 
datang lagi, atau 
mencabut  Japoran- 
nya, 

Singkat kata, psi- 
kologi perlu banyak 
belajar mengenai il- 
mu hukum, dan pe- 
negak hukum perlu 
banyak belajar me- 
ngenai psikologi, un- 
tuk dapat bekerja 
sama memastikan pe- 
negakan keadilan me- 
lalui proses hukum. 


Yayasan Pulih 


Bersama beberapa teman, 10 
tahun lalu saya mendirikan Ya- 
yasan Pulih, untuk memastikan 
peran psikologi dalam prevensi 
dan intervensi kekerasan, pena- 
nganan trauma serta penguatan 


| bagi — masyar 
Lembaga melakukan k: 
konseling individual, keluarga, 


kelompok, juga bentuk-bentuk 
penguatan komunitas. 
Memahami pentingnya mem- 
perkuat peran psikologi dala 
mendukung perolehan keadil 
melalui proses hukum, Yayasan 
Pulih menyediakan 
meriksaan psikologis khusus un- 
tuk kepentingan proses hukum. 
Layanan hanya dapat diberi 
atas permintaan tertulis 
lembaga penegakan hukum dan 
bantuan hukum, dan Ya- 
yasan Pulih berhak mempelajari 
terlebih dahulu permintaan demi 
memastikan kesesuaian dengan 
visi-misi lembaga untuk meng- 
hapuskan kekerasan, dan untuk 
mematuhi Kode Etik Psikologi. 
Untuk informasi lebih lanjut, 
bagi yang memerlukan layanan 
ataupun ingin memberikan du- 
kungan dalam berbagai bentuk 
termasuk menjadi suk: 
dapat mengecek ke situs pu- 
lih.orid, mengirim e-mail ke in- 
fo@pulih.orid, atau menghubungi 
nomor telepon 021-78842580, 
faksimile 7823021, dan hotline 
021-98286398, 08881816860. 


I 
SI 


INV 


Risiko Finansial 


OLEH ELVYN G MASASSYA 


ernahkah Anda berpikir 
Pia dalam kegiatan se- 

hari-hari pasti diselimuti 
oleh berbagai 
apa yang Anda 


cara tentu saja. 
sederhana, ketika mengendarai 
mobil, Anda akan meny 
ra hati-hati, Namun, pertanyaan- 
nya, apakah Anda bisa memak: 
pengendara mobil lain menyetir 
hati-hati juga? Jelas tidak. Arti- 
nya, ketika Anda sudah hati-hati, 
orang lain belum tentu demikian 
sehingga Anda bisa saja menjadi 
korban dari ketidakhati-hatian 
pihak lain. 


s 


bisa terjadi 
tentu saja bukan sekadar karena 
Anda mengalami kece n di 
lan raya. Risiko finansial bisa 
ami dalam berbagai hal. Ke- 
Anda tidak sehat, lalu mem- 
butuhkan biaya pengobatan, ma- 
ka Anda juga mengalami risiko 
finansial. Atau yang kerap terjadi 
adalah risiko finansial, karena 
Anda tidak bekerja lagi, apakah 
karena memasuki usia pensiun 
dan atau berhenti bekerja dari 
perusahaan, maka Anda akan 
mengalami situasi kehilangan 
pendapatan. Itu berarti Anda 
mengalami risiko finansial. 

Dalam bentuk lain, ketika mi- 
salnya Anda atau kepala keluarga 
mengalami musibah, sakit dan 
atau bahkan meninggal dunia, 
j akan menimbulkan risiko 
i keluarga yang di- 
tinggalkan. Singkatnya, perjalan- 
an hidup manusia sejak lahir 
hingga wafat sarat dengan risiko 
finan: Nah, lalu bagaimana 
mengatasi risiko finansial terse- 
but? 


Alihkan risiko 

Salah satu cara meminimali- 
sasi risiko finansial karena pe- 
ristiwa sebagaimana diutarakan 
di atas adalah dengan mengalih- 
kan risiko tersebut kepada pihak 
lain. Inilah yang disebut dengan 
asuransi. Anda cukup membayar 


premi nsi, maka kemudian 
seluruh risiko yang melanda diri 
Anda akan diambil alih oleh lem- 
baga asuransi. 

Namun, hal-hal yang diutara- 
kan di atas adalah risiko finansial 
secara tradisional, Dalam pr: 
tiknya, banyak risiko finansial 
yang terjadi tanpa disadari oleh 
yang bersangkutan karena telah 
menjadi perilaku sehari-hari. Ri- 
siko finansial yang paling men- 
r dan banyak dialami orang 
adalah ketika pendapatan lebih 
kecil dibandingkan dengan pe- 
ngeluaran. Kemudian, ketika in- 
vestasi yang dilakukan merugi. 
Juga, ketika utang membubung 
tinggi dan sudah sangat sulit un- 
tuk membayarnya. Yang mem- 
bedakan apakah 0 finansial 
itu bersifat fatal, dalam arti bisa 
membangkrutkan, atau hanya 
berdampak pada cedera finansial, 
di mana para penderitanya tidak 
bisa melakukan pemupukan ke- 
kayaan, Coba kita cermati. 

Pertama, pendapatan yang tak 
pernah cukup. Inilah risiko fi- 
nansial yang paling banyak dide- 
rita orang. Tragisnya tak banyak 
juga yang menyadari. Ris ini 
bisa dibagi lagi menjadi beb: 
sebab, yakni orang-orang yz 
secara finansial memang meng- 
alami keterbatasan, termasuk 
orang-orang yang hidup dalam 
kategori miskin dam seteng 
miskin. Artinya, pendapatan riil 
mereka memang rendah sekali 
sehingga untuk membeli beras 
saja sulit. Namun, yang lebih ba- 
nyak adalah risiko finansial kare- 
na soal perilaku. Dan ini banyak 
dialami oleh masyarakat perko- 
an yang seolah-olah secara ka- 
satmata hidup berkecukupan. 
Mereka tampil layaknya orang 
berada. Namun, sebenarnya kon- 
disi finansial mereka berantakan 
karena pengeluaran lebih besar 
daripada pendapatan. Dan defisit 
tersebut ditutupi dengan utang 
kartu kredit atau jenis pinjaman 
lainnya. 

Bagaimana mengatasinya? So- 
lusinya bukanlah mengalihkan 
risiko tersebut kepada pihak lain, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


melainkan terapi perilaku finan- 
sial. Paling tidak mau menyadari 
akar masalahnya adalah di pe- 
rilaku konsumtif. Mengeluarkan 
uang untuk hal-hal yang tidak 
merupakan kebutuhan”, tetapi 
lebih didasari faktor lain, terma- 
suk gengsi, ingin gaya, ingin ma- 
suk lingkungan tertentu, 
dan lain s i 
m 
diatasi dengan menaikkan pen- 
dapatan. Sebab, kalaupun pen- 
dapatan meningkat, tetap saja 
pengeluaran akan lebih bt 
bih dari itu, kalangan yang masuk 
dalam kategori seperti itu ber- 
kecenderungan mencoba mena- 
ikkan pendapatan dengan segala 
cara, baik yang halal mau- 
pun tidak halal. Jadi, ali lagi, 
menaikkan pendapatan bukan- 
lah solusi final karena masalah 
utamanya ada di perilaku kon- 
sumtif dan perilaku lainnya. 


Terjebak utang 

Kedua, terjebak dalam utang 
sangat besar. Risiko finansial je- 
nis ini bisa terjadi karena banyak 
penyebab. Utang yang sebenar- 
nya dimaksudkan untuk kegiatan 
produktif pun bisa mengalami 
masalah, misalnya kondisi eko- 
nomi yang tiba-tiba tidak kon- 
dusif dan lain sebagainya. Na- 
mun, utang besar kerap kali ter- 
jadi karena ketidakpahaman soal 
utang dan sikap menggampang- 
kan atau perpaduan dari berbagai 
sebab. Sebagai contoh, ada orang 
yang awalnya berutang untuk 
membeli rumah, Ini sebenarnya 
tidak masalah. Namun, yang 
menjadi masalah adalah jumlah 
angsuran untuk membayar utang 
tersebut jauh lebih tinggi diban- 
dingkan dengan kemampuan fi- 
nansial yang bersangkutan. 
Akhirnya kerap menunggak, lalu 
tunggakan tersebut dikenai bu- 
nga, denda, dan kemudian men- 
jadi membengkak. Akhirnya, pi- 
hak yang berutang menjadi tidak 
sanggup lagi membayar. Rumah 
pun disita pihak bank. 

Lalu bagaimana 
Pahami kembali, 


solusinya? 
utang yang 


utang tentu saja 


wajar adalah jika pembayaran 
angsuran tidak melebihi 30 
en pendapatan sehingga 
ng 70 persen lagi bisa di- 
gunakan untuk — memenuhi 
kebutuhan hidup dan berinves- 


pei 


tasi, Namun, tidak jarang 
orang-orang berutang dalam 
' sehingga nilai ang- 


mencapai 70 per- 
tau bahkan le- 
bih. Jika situasinya begini, per- 
lah, hanya menunggu waktu 
but untuk bermasa- 
untuk menyelesi 
ah tersebut adalah dengan 
menurunkan kembali nilai ang- 
suran pembayaran utang dan se- 


ligus menggeser jangka waktu 
pembayaran menjadi lebih pan- 


lain, pihak yang ber- 
mesti mena- 
n pendapatan sehingga nan- 
secara persentase, nilai pe- 
untuk pembayaran 
bisa mencapai 30 persen 
saja atau paling tidak mengalami 
penurunan dibandingkan dengan 
saat ini. 

Lantas bagaimana menyiasati 
agar perjalanan hidup Anda bisa 
terhindar dari berbagai risiko ff 
? Sederhana saja. Untuk 
Iko yang bisa dialihkan 
ke pihak lain, maka segera alih- 
kan. Sebab, tidak ada satu orang 
pun di dunia ini yang kebal ter- 
hadap risiko. Namun, kalau risiko 
finansial tersebut lebih merupa- 
kan dampak dari perilaku yang 
tak mengindahkan kaidah-kai- 
dah pengelolaan keuangan yang 
normal, solusinya hanya dengan 
mengubah perilaku finansial itu 
sendiri. Terserah Anda, karena 


ngeluara an 
utan 


risiko finansial tersebut adalah 
pilihan. 


Pertanyaan untuk semua rubrik di 
halaman ini dapat diajukan kepada 
penulis melalui alamat kompas@ 
kompas.com atau 
kompas@@kompas.co.id 


Rencana Naik Haji 


OLEH DR SAMSURIDJAL DJAUZI 

Setelah menunggu sekian lama, saya beruntung tahun ini 
mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Umur saya 
sekarang 64. tahun dan suami 67 tahun. Kami berdua rasanya sehat 
saja. Saya penderita diabetes sejak tiga tahun ini, namun gula saya 
terkendali dengan pengaturan makan, olahraga pagi, dan minum 
tablet penurun gula darah. Menurut dokter, saya beruntung karena 
belum sampai ada komplikasi pada mata maupun ginjal. 

Saya memang ada penyakit jantung koroner, tetapi masih ringan 
belum perlu tindakan khusus seperti operasi ataupun pemasangan 
sten, Untuk penyakit jantung koroner, saya minum tiga macam 
obat. Pada kontrol dokter sebulan yang lalu, saya melaporkan 
bahwa akan naik haji dan dokter saya mengizinkan, tapi saya 
dinasihati agar jangan terlalu lelah dan minum obat secara 
teratur. 

Suami saya pernah dirawat karena stroke, untunglah kelemahan 
badan sebelah kiri yang pernah dialami suami saya, sekarang 
sudah pulih, Dia mampu melakukan aktivitas seperti biasa. Suami 
saya juga sudah lama menderita darah tinggi dan sekarang minum 
obat darah tinggi dua macam, Darah tingginya sekarang dalam 
batas normal, 

Saya mendengar cerita teman-teman yang pernah naik haji 
bahwa ibadah haji memerlukan kegiatan Jisik yang cukup berat, 
seperti tawaf (mengelilingi kakbah) dan sai (berjalan dan berlari 
dari Safwa ke Marwa). Belum lagi melempar jumrah. Saya agak 
kkhawatir juga dengan kemampuan Jisik saya yang sudah tua. 

Pendamping saya, sang suami, juga sudah berusia lanjut. 
Dapatkah dokter memberi nasihat, apa yang sebaiknya kami 
lakukan agar kesehatan kami tetap terjaga selama menunaikan 
ibadah haji? Terima kasih atas nasihat dokter: 


MdiJ 


obat-obat yang selama ini rutin 
dikonsumsi. Catatlah dengan ba- 
ik mama obat tersebut beserta 
cara pemakaiannya. Meskipun, 


percaya Anda dan 
S ami sudah mempersiapk: 
diri dengan baik agar iba- 
dah haji ini dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya. Kesem- pemerintah telah menyediakan 
sebut perlu dimanfa- obat-obat yang diperlukan, na- 
baiknya, namun ju- mun jika Anda dan suami ingin 
ga harus mempertimbangkan ke- — menyiapkan sendiri ada baiknya 
mampuan fisik dan keadaan ke- juga. 
sehatan. Anda tentu telah memahami 
dalam melaksanakan ibadah haji 
ada kegiatan yang merupakan ru- 
kun, wajib, dan sunah. Karena 
h pergi ha am rangka 
badah sehingga sebagian be- 
sar jemaah berusaha untuk me- 
Ta ibadah sunah sebaik: 
iknya, akibatnya beberapa jema- 
mungkin mengalami kelelah- 
an dan sakit sewaktu harus ber- 
kumpul melakukan rukun haji di 
rafah. Oleh karena itu, renca- 
makanlah kegiatan ibadah Anda 
dengan baik agar jangan sampai 
ibadah yang bersifat rukun dan 
wajib tidak mampu terlaksana, 


Penularan penyakit 
Pada pelaksanaan ibadah haji, 


haji In- 
lima 
Sebagian jemaah 
mempunyai penyakit dan keter- 
batasan fisik sehingga peme 
tah kita telah menyediakan la- 
yanan kesehatan untuk kelom- 
pok yang risiko kesehatannya 
tinggi ini, dengan cara mendapat 
pengawasan dan pemantau: 
yang ketat. Mereka yang tergo- 
long risil i ini sudah mulai 
dipa 
Jemaah haji juga akan mendapat 
pendamping tenaga ke: 

Sebaiknya, semua jemaah yang 
memiliki m: h kes 
jib mempunyai catatan pribadi 
tentang riwayat kesehatan serta 


puluh tahun. 


jutaan orang berkumpul di suatu 
tempat, karena itu akan timbul 
masalah-masalah kesehatan yang 
perlu diantisipasi. Masalah ke- 
sehatan pertama adalah penu- 
laran penyakit terutama penyakit 
yang menular melalui udara. Ja- 
ngan lupa melengkapi diri de- 
ngan vaksinasi, Yang diwajibkan 

aksinasi meningokokus 
untuk mencegah penyakit radang 
otak, namun ada baiknya juga 
dilakukan vaksinasi influenza 
dan pneumokokus. 

Masalah kesehatan yang juga 
tak kalah pentingnya adalah ke 
celakaan akibat berdes 
an, Anda tentu berdoa agar dapat 
menyentuh Hajar Aswad, namun 
jangan memaksakan diri, Begitu 
pula dalam menjalankan kegi- 
atan tawaf atau sa'i, lakukanlah 
sesuai dengan aturan ibadahnya, 
jika Anda merasa tidak kuat da- 
pat dilakukan dengan kursi roda. 
Kegiatan yang melampaui ke- 
mampuan fisik akan dapat me- 
nimbulkan kelelahan, sesak na- 


Peliharalah Anda 
selama di tanah su pkan 
agar diri Anda dalam keadaan 
prima untuk wukuf di Ar: 
karena berkumpul di Ara 
merupakan rukun haji, yang 
berarti apabila tidak dilaksana- 
kan maka ibadah haji tidak sah, 
Masalah kesehatan lain 
mungkin timbul adalah mi: 
yang berkaitan dengan makanan 
dan minuman, Jagalah keber 


hingga tidak timbul diare, Selain 
itu, udara untuk tahun ini juga 
belum mencapai pan 
nar, pada ud yang s 

tinggi sehingga perlu waspada 
terhadap masalah — kesehatan 
yang penting yaitu heat stroke, 
Walaupun Anda akan banyak 
beribadah, jagalah " tidur cu- 
kup dan beristirahat jika me- 
mang sudah lelah. 

Jika Ada masalah kesehatan 
yang tak dapat Anda atasi sendiri, 
berkonsultasilah dengan dokter 
rombongan Anda. Pemerintah 
juga menyediakan rumah sakit 
untuk perawatan sementara bagi 
jemaah, Bantuan kursi roda sam- 
mbula n diberikan bagi 
j akit. Semoga men- 
dapat haji mabrur, 


KOMPAS Jikatal 


SIAPA YANG TERPILIH? 
IKUTI HITUNG CEPAT 


KOMPAS 


PILKADA DKI JAKARTA 
20 SEPTEMBER 2012 


Nantikan di Iku' 


pdate-nya di 


KOMPAS KOMPAS.com 


Hasil hitung cepat dan analisisnya 


Saksikan di 


»# KOMPAS 


Siaran Langsung Proses Hitung Cepat 
KOMPAS dan Berita Terkini Kedua Kandidat 
Setiap Hari di Berita KOMPAS 


Ouick Count dan liputan khusus DKI 1 


Informasi terkini dapat didengar di 


“Menuju Jakarta yang Baru" 
laporan langsung dari lapangan 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


19 


Inspiring You 


“KARTINI 


MODERN YANG 
MEMBANGGAKAN 


KALAU SAJA RA KARTINI MASIH 
HIDUP, IA PASTI SANGAT BANGGA 
DAN PUAS DENGAN JERIH PAYAH 
YANG SELAMA INI DIPERJUANGKAN. 
BUKAN HANYA MAMPU 
MENYETARAKAN PENDIDIKAN 
KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA 
SECARA UMUM, PERJUANGAN 
KARTINI JUGA BERHASIL 
MENGANTAR “KARTINI” MASA KINI 
UNTUK BERKARYA DAN BERKIPRAH 
DALAM DUNIA PEMBANGUNAN. 


" (HC) Martha Tilaar contohnya. 
| “Kartini” modern ini bukan hanya piawai 
1 dalam mengembangkan bisnis, tetapi 
' juga mampu berkiprah dalam dunia 
rekayasa, Hal itu dibuktikan dengan 
raihan penghargaan Perekayasa Utama Kehormatan 
2012 dari Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT), 

Dilaksanakan sebagai agenda tahunan, tahun 
2012 ini Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) kembali memberikan penghargaan 
Perekayasa Utama Kehormatan. Kali ini 
penghargaan diraih oleh Dr (HC) Martha Tilaar, 
pengusaha perempuan yang menekuni bisnis 
kecantikan dan jamu 

Penghargaan yang diraih Dr (HC) Martha Tilaar 
ini tentu saja sangat membanggakan Martha Tilaar 
Group khususnya dan kaum perempuan Indonesia 
umumnya. Hal ini setidaknya membuktikan bahwa 
perempuan bisa berkarya dan berkontribusi pada 
pembangunan. Terlebih lagi Martha Tilaar adalah 
perempuan pertama dan satu-satunya yang meraih 
penghargaan Perekayasa Utama Kehormatan. 

Bagi Martha sendiri, penghargaan ir 
luar biasa, Terlebih lagi, baginya hal ini adalah local 
wisdom yang go global. “Penghargaan ini bukan 
untuk saya semata, tetapi untuk seluruh Martha 
Tilaar Group," ujar Martha bijak. 

Menurut Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar, 
Martha Tilaar adalah orang yang sangat gigih 
memperjuangkan obat-obat alami untuk menjadi 


produk yang bernilai ekonomi tinggi. 

Marzan menilai, penghargaan kepada 
Martha Tilaar dinilai tepat sebab aktivitas 
bisnis yang dilakukannya menunjukkan 
adanya kegiatan rekayasa. Bisnis ditopang 
oleh kegiatan eksplorasi, riset, dan 
rekayasa. "Beliau menyadari betul bahwa 
jantung industri kosmetik adalah riset dan 
pengembangan. Tanpa itu, produk kosmetik 
yang dihasilkan akan sulit untuk bersaing," 
papar Marzan 

Dr (HC) Martha Tilaar dipilih menjadi 
Perekayasa Utama Kehormatan BPPT tahun 2012 
Bidang Kesehatan melalui mekanisme penilaian 
dan pertimbangan yang sangat ketat oleh Majelis 
Perekayasa Nasional. Kiprah Dr (HC) Martha Tilaar 
dinilai telah mencerminkan esensi kegiatan seorang 
perekayasa, yakni Research (R), Development (D), 
Engineering (E), dan Operation (O) yang dibuktikan 
dengan berbagai prestasi, "Dengan pencapaian 
Martha Tilaar, beliau pantas menerima penghargaan 
ini," tutur Marzan mengamini. 
sidang terbuka pemberian penghargaan, 
ilaar juga menyampaikan orasi berjudul 
Kearifan Lokal yang Mendunia dalam Bidang 
Kesehatan dan Kosmetika Alami. Dalam orasi 
tersebut, Martha memaparkan pengalaman dalam 
mengelola bisnisnya 


Berawal dari jamu 

Berawal dari produk jamu yang diajarkan sang 
eyang, Dr (HC) Martha Tilaar telah 42 tahun melalui 
Martha Tilaar Group memasyarakatkan tumbuhan 
berbasis resep nenek moyang melalui jamu dan 
produk kecantikan, konsistensinya terus berjalan 
hingga kini dengan berbagai program perusahaan 
yang terus berjalan. 

Salah satu wujud nyatanya adalah kehadiran 
KaDO (Kampoeng Djamoe Organik) seluas 10 hektar 
di Kawasan Industri Cikarang yang menjadi "rumah" 
bagi lebih dari 600 spesies tanaman OKA (obat, 
kosmetik, dan aromatik) sekaligus paru-paru kota. 
KaDO juga menjadi lokasi pelatihan petani organik 
dari seluruh Indonesia, 

Martha Tilaar sadar betul bahwa inovasi dalam 
bidang kecantikan dan kesehatan memerlukan 
landasan riset dan pengembangan yang kuat. Oleh 
karena itu, didirikanlah Martha Tilaar Innovation 


Pia rowo 


Penganugeraha 


DOK MARTMA TILAAR 
Center 
(MTIC) di bawah PT Martina Berto Tbk—anak 
perusahaan Martha Tilaar Group yang memproduksi 
dan memasarkan sembilan merek produk 
kecantikan, seperti Sariayu, PAC, Caring Colours, 
Belia, Dewi Sri Spa, Biokos, Cempaka, Mirabella, 
dan Rudy Hadisuwarno Cosmetics. MTIC diperkuat 
dengan jajaran ilmuwan dan profesor yang dibekali 
pendidikan di Leiden University di Belanda. 

Tak hanya itu, Martha menulis dan menerbitkan 
berbagai buku di bidang kesehatan dan kecantikan, 
di antaranya Healthy Lifestyle with Jamu, The Bali 
SPA Book, Pioneers in Green Science, dan buku 
terbarunya di tahun 2012 berjudul The True Exotic 
Colors of Indonesia: Sejarah Perjalanan Trend 
Warna 1987-2012 

Kerja sama dengan Menristek juga digalang 
untuk menyelenggarakan penghargaan bagi 
ilmuwan dalam RISTEK-MTIC Award, Termasuk 
juga pelatihan jamu gendong untuk melestarikan 
dan memajukan budaya minum jamu di masyarakat 
yang telah berjalan sejak tahun 1990-an 

Tekadnya mengangkat kearifan lokal bangsa 
Indonesia menjadi mendunia, khususnya dalam 
bidang kesehatan dan kosmetika alami dipaparkan 
dengan jelas, Local Wisdom go Globa!! Ternyata 
tekad yang besar dan disertai dengan konsistensi 
yang tinggi dapat menghasilkan buah yang manis 
dan mengubah sebuah usaha kecil menjadi sebuah 
perusahaan nasional yang besar. 

Kini, di usianya yang memasuki 75 tahun, Dr 
(HC) Martha Tilaar hanya tinggal menuai benih yang 
telah ditebarkannya, Berbagai penghargaan datang 
silih berganti seolah tiada henti. Beliau hanya 
berpesan agar generasi muda terus melahirkan 
inovasi dan mempersembahkan sekuntum melati 
dalam untaian bunga demi mengharumkan nama 
bangsa. (AYAJ 


Penganugerahan Gelar 
okayasa Utama !! 


(Honorary Princ 


(Per 


Kepala BPPT, Dr. Marzan Azis Iskandar menyerahkan gelar PU 


DR. (H.C.) MARTHA TILAAR 
Perempuan Pertama Penerima Gelar 
Perekayasa Utama Kehormatan 2012 dari BPPT 


2012 kepada DR. (H.C.) MARTHA 


kado istimewa. Per 


Utama Martha Tilaar Group ini terpilih menerima gelar Perel 
Kehormatan (PUK) 2012 di Bidang Kesehatan dan Obat-Obatan 
setelah melalui pertimbangan yang sangat ketat oleh Majelis Perekayasa 


Nasional 


Panel para penerima 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dunia internasional (Local Wisdom Go Global) 
Tilaar Group kian berkembang dengan beberapa anak perusahaan 
PT. Martina Berto Tbk, PT. Cedefindo, PT. SAI Indonesia, PT 
Kreasiboga Primatama, PT. Cantika Puspa Pesona, PT. Martha 
Beauty Gallery dan Creative Style Advertising 


Bertepatan diusianya yang ke-75, DR. (H.C.) MARTHA TILAAR mendapat 
saha jamu dan kosmetik Pendiri sekaligus Komisaris 


asa L 


Penganugerahan ini bertepatan langsung dengan HUT BPPT 
(Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) ke-34 
Berawal dari sebuah home industry di tahun 1970, Martha Tilaar 


secara konsisten mengusung konsep berbasis budaya lokal ke 
Kini Martha 


lar PUK: Prof. Dr. Emil Salim (2007). Dr. (Hon) Ir, Ciputra (2008), Dr. (Hon) Rachmat Gobel (2004). 
Dr. (Ho). Ir Arifin Panigoro (2010). Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsasadinata (2011), DR. H.C.) MARTHA TILAAR (2012). 


TMAAN 


TILAAR 


Itama 


Naxional saat memasuki Auditorium BPPT 


ran di. 


taranya Sulasikin Murpratomo. 


DR. (H.C.) MARTHA TILAAR dan para Majelis Perekayasa 


Pemasangan plakat yang menandakan DR. (H.C.) MARTHA 
TILAAR resmi menjadi bagian dari keluarga BPPT 


Ir, Ciputra, Mien Uno. 


Prestasi: 
"7 Juni 2011: Menjadi 
Forum, The 71 Worla 1 
Kazakhstan. 
Agustus 2010: Mendirikan program magister pertama 


dalam bidang obat-obat: 
1 - an hi i 
Sengan Universitas Indonesia "Blu kerja sama 


Lena 2007: Diundang oleh Gubernur Hawaii 
ingie untuk menjadi pembicara panelis dalam 


Conference of Leadi 
Pale ing Women Entrepreneurs di Honolulu, 


pembicara pada Business Women 
slamic Economic Forum di Astana 


agai institusi 
Melakukan berbagai macam 


puan (empowering women) 
engangkat derajat, serta 


Mini Indonesia Indah, kelas 
Singapura, Taiwan, dan Honi 
Sari Spa and Training Cente 
sekitar 4.500 terapis kecantikan 


Juni 2012: Ganesa Widya Jasa Utama oleh ITB atas 


Prestasi dalam meng ah 
asli Indonesia, 'sembangkan kosmetik berbahan alami 


29 Juni 2012: PT Martin: 
: P a Berto Tbk mendi 
Pe enangaan Asia Responsible En prana 
untuk kategori Green Leadership, Haa 


Diangkat Sebagai salah sati 

1) 

sa Tpaci oleh Sekjen PBB Ban anita gagal 
anuari 2012: PT Martina Berto memperoleh 


Indonesia Susi 
24 Juni 2010, Uang Yudhoyono, 


“dianugerahi The Most Ac 
rs: KANAL dmir 
Ba et "tuk kategori Inovasi oleh ASEAN 


25 Agustus 2008: Dianu 
Women Entrej Oia ye TAN 22 
Lena ot The Year dari Asia Pacific 
#ptember 2006: memperoleh 
Masterpisce Award dari Nokia Sasa aa 
ja Traditional Cosmetic. Si 
: Menerima pengharg i ii 
Ma 'saan sebagai The Leadi 
re Dana of The World dari Star Group, “ 
ei 1993: memperoleh Sat 'a Le 
Ka Ptemtan Repubtik PAR 
Ga aa s3 Pa gelar Doctor Honoris 
u 1 'ashion | i 
University of Tucson, Arizona, Amora apa dat Word 


Pembangunan 


DR. (ILC:) MARTHA TILAAR menerima ucapan selamat didampingi 
oleh keluarga, Alex Tilaar dan Wulan Tilaar 


Junisa Ali Alates dan Sinta Nuriyah Wahid. 


1 il : AN 


MARTHA TILAAR 
GROUP 


20 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


memilukan dengan teriakan 

orang-orang kampung yang su- 
dah dibakar emosi. Entah dari mana 
datangnya, warga seisi desa tumpah 
ruah di jalanan sempit itu. Mereka 
berkumpul beramai-ramai. Membuat 
blokade dengan berdiri berderetan. Be- 
berapa datang tidak dengan tangan 
kosong. Ada yang membawa balok ka- 
yu, batu, bahkan senjata tajam. 

Di depan mereka, para penggotong 
jenazah yang hanya berjumlah enam 
orang, dan beberapa anggota keluarga 
pengiring di belakangnya hanya bisa 
berdiri kebingungan. Wajah-wajah me- 
reka mendadak pucat pasi. Bulir ge- 
rimis yang mengenai kepala mereka 
lalu menggelincir ke pipi seolah-olah 
membuat mereka semua terlihat me- 
nangis. 
Di antara wajah-wajah kuyu itu ter- 
selip satu wajah yang menatap dengan 
sorot tajam. Kilatan matanya menyi- 
ratkan marah luar biasa. Dialah, Sadru. 
Nama lengkapnya T Gusti Ngurah Sad- 
ru, Nama yang kemudian diperdebat- 
kan oleh seisi desa dan membuat se- 
luruh keluarganya dikucilkan, Nama 
yang membuat keluarganya dianggap 
melanggar adat dan tidak mendapat 
hak apa pun sebagai warga desa. Ter- 
asuk menguburkan jenazah ibunya, 
sti Ayu Sulatri. 

Satu per satu diamatinya wajah 
orang-orang di hadapannya yang kini 
berdiri layaknya musuh. Padahal me- 
reka semua teman-temannya dulu. Tak 
ada yang memandang dengan bersa- 
habat, apalagi menunjukkan rasa duka. 
Mulut-mulut mereka terus riuh 
agar akses jalan ditutup dan mayat yang 
sudah dibungkus dengan kain kafan di 
as page, alat penggotong itu, dipu- 
langkan saja. 

Kepala desa tidak bisa berkutik. Ka- 
lah dengan teriakan massa yang di- 
amuk amarah. Petugas kepolisian yang 
baru saja tiba juga tak bisa berbuat 
banyak. Mereka belum berhasil mem- 
bujuk perwakilan warga agar mau ber- 
negosiasi. Sementara hujan makin de- 
ras. Kain kafan pembungkus mayat 
Sulatri makin basah. Kaki-kaki para 
penggotong tak kuasa menahan letih 
yang begitu cepat datang dalam kondisi 
ketakutan seperti itu. 

”Apa yang harus kita lakukan se- 
karang? Aku takut,” bisik adik pe- 
rempuan Sadru sambil terisak. 

"Aku takut mereka akan menyerbu 
dengan ganas,” kata saudaranya yang 
laii 


Gm yang gerimis terasa makin 


"Lakukanlah sesuatu. Kau anak la- 
ki-laki satu-satunya. Kau saudara ter- 
tua. Ayah sedang berusaha bernegosiasi 
dengan tokoh desa, tapi kau juga mesti 
melakukan sesuatu.” 

Sadru masih bergeming. Otaknya di- 
paksa berputar dengan cepat. Tapi tak 
juga dia temukan cara untuk meme- 
cahkan masalah yang tengah dihadapi- 
nya. Apa yang mesti dilakukannya se- 
karang? Memohon dan berlutut di ha- 
dapan warga yang jelas-jelas bertindak 
semena-mena? Membawa jenazah ibu- 
nya kembali pulang? Tak mungkin! 
Pantang membawa kembali jenazah 
yang sudah dimandikan dan diberang- 
katkan melewati pekarangan rumah. 
Leteh, mendatangkan bencana. 

Sadru terdiam. Lama sekali. Dalam 
serbuan kaki-kaki gerimis yang makin 
keras, otaknya bertambah buntu. 


@ si 


MAYAT DI SIMPANG JALAN 


OLEH KOMANG ADNYANA 


”Cegat mereka! Cegat! Jangan diberi jalan!” 
"Tahan mereka! Tahan, Jenazah itu tak boleh dikuburkan!” 
"Mereka tak punya hak!" 
"Usir saja!” 

"Mereka melanggar adat. Bukan saudara lagi!” 
”Hentikan mereka!” 


... 


Sepintas tak ada yang salah dengan 
namanya. Sadru, khas nama pedesaan 
di kampungnya. Tapi tambahan nama 
Gusti Ngurah yang baru beberapa ta- 
hun terakhir disandangnya menjadi 
sumber masalah. Gusti adalah gelar 
kebangsawanan untuk para ksatria di 
Bali. Gelar ini diwariskan secara turun 
temurun, Derajat orang yang menyan- 
dangnya lebih tinggi daripada orang 
kebanyakan. 

Orang-orang dengan gelar gusti bi- 
a mendapat tempat Jebih tinggi di 
masyarakat. Lebih dihormati. Bahkan 
dalam percakapan sehari-hari misal- 
nya, rasa hormat dengan penyandang 
nama gusti sangat terlihat. Bicara de- 
ngan orang gusti mesti memakai ba- 
hasa halus, bukan bahasa kebanyakan. 
Sama seperti bicara dengan penyan- 
dang gelar Ida Bagus, Ida Ayu, Anak 
Agung atau Cokorda. 

Sadru sebenarnya tak membutuhkan 
semua itu. Ia dan keluarganya tak me- 
nuntut diperlakukan istimewa. Mes- 
kipun menyandang nama gusti, mereka 
bersikap layaknya warga biasa. Nama 
gusti yang disandangnya kembali be- 
berapa tahun ini hanya karena tun- 
tutan silsilah keluarganya. Setelah 
membuka-buka kembali catatan seja- 
rah lama yang tak diketahuinya. 

Mereka juga tidak menambahkan 
nama gusti itu dengan sembarangan. 
Ada proses bertanya ke sana kemari, 


Karya Made Djirna 


bahkan ke beberapa orang pintar, 
Mungkin terdengar tak masuk akal, 
tapi warga tentu tidak tahu ketika gelar 
itu tidak dipakai atau dihilangkan, me- 
reka menderita. Bencana demi bencana 
silih berganti. Sakit menyerang satu 


persatu anggota keluarganya. 
Hal inilah yang tak bisa dijelaskan 


secara nyata oleh Sadru dan keluar- 
ganya. Warga marah. Menganggap me- 
reka mengada-ada dan meninggikan 
diri sendiri. Perlahan-lahan, hukum tak 
tertulis bernama kasepekang, dikucil- 
kan, itu diberlakukan. Sadru dan ke- 
luarganya tak diterima dalam berbagai 
kegiatan adat. Semua warga dilarang 
bercakap-cakap dengan mereka, atau 
hanya sekadar bertegur sapa. Yang be- 
rani melanggar akan didenda. 

Bahkan upaya mediasi yang dila- 
kukan tokoh agama dan bupati ke kam- 
pung ini beberapa waktu lalu juga tidak 
membuahkan hasil. Desa tetap me- 
nolak Sadru, dan keluarganya meng- 
gunakan nama gu Memang bebe- 
rapa anggota keluarga terdekat Sadru 
seperti paman-pamannya dulu pernah 
memakai gelar Si di depannya, go- 
longan penduduk Bali mule, Bali asli, 
tapi bukan Gusti. Si berbeda dengan 
Gusti. 

Yang mereka tahu, Sadru adalah 1 
Wayan Sadru. Ayahnya I Nengah Lebur. 
Ibunya Ni Ketut Ayu Sulatri. Tiga adik 
perempuannya juga bernama biasa, 
Mereka sudra, orang kebanyakan. Bu- 


kan ksatria. Jika tetap tidak tunduk 
pada aturan, mereka harus siap-siap 
meninggalkan desa. Bila tetap kukuh 
tinggal, teror demi teror menghantui 
tiap s 

Terakhir kaca jendela rumah mereka 
pecah karena dilempari batu sebesar 
kepalan tangan oleh orang yang tak 
diketahui. Beberapa waktu sebelumnya 
atap rumah mereka terkena lemparan 
botol air mineral yang di dalamnya 
ternyata berisi bensin. Seperti biasa, 
Sadru dan keluarganya tak bisa berbuat 
banyak. Apalah artinya mereka yang 
hanya berjumlah beberapa orang me- 
lawan warga seisi desa. 

Dalam kecamuk konflik itu, bencana 
baru muncul. Kemarin ibunya mening- 
gal karena sakit asma yang sudah lama 
dideritanya. Sadru dan ayahnya sangat 
terpukul. Bukan karena teramat ke- 
hilangan, tapi membayangkan masalah 
baru yang akan dihadapinya. Sudah 
menjadi hukum tak tertulis bila war 
yang dikucilkan tak akan mendapatkan 
hak untuk menguburkan jenazah ang- 
gota keluarganya. Hari inilah hukuman 
itu menimpa Sadru. Kejam sekali! 


... 
"Pergi! Pergi!” 
”Jangan beri ampun. Usir! Usir” 
Teriakan warga kembali mengaget- 
kan Sadru. Tak ada jalan keluar lain. 
Darah Sadru ikut mendidih. Tak ada 
lagi yang dipertaruhkannya. Yang harus 


dia punya saat ini hanyalah keberanian. 
Ya, keberanian untuk sekalian menjadi 
sosok yang paling dibenci sekalipun, 
Toh apa bedanya? Daripada mengikuti 
kemauan warga yang seolah-olah mem- 
benarkan setiap tindakan massal me- 
reka? 

Menerobos kerumunan orang-orang 
itu sangat tidak mungkin. Tak ada yang 
menjamin mereka tidak akan berbuat 
nekat. Sudah bukan rahasia lagi bila 
banyak konflik massal berakhir dengan 
menyedihkan. Korban dihakimi ber- 
amai-ramai seperti seekor anjing. 

”Kembali! Kita kembali!” teriak Sad- 
ru dengan tiba-tiba kepada sauda- 
ra-saudaranya, 

Semua kaget. Para penggotong yang 
masih kerabatnya itu bertanya-tanya 
kebingungan. Warga yang dari tadi 
menghadang mereka dengan santai se- 
olah tanpa beban juga kaget. 

”Suruh ayah menghentikan pembi- 
an. Kita kembali pulang” pinta 
dru kepada adik perempuannya yang 
pertama. 

"Kau bercanda Sadru? Kau tak sung- 
guh-sungguh bukan?” adik perempu- 
annya memekik. 

”Aku sungguh-sungguh. Kalian pu- 
lang lebih dulu, suruh yang lain me- 
nyiapkan mobil” teriaknya kepada 
yang lain. 

"Kita kembali, cepat!” 

Hujan kian deras. Pakaian mereka 
sudah basah, Dengan bergegas, para 


penggotong membalik posisi mereka. 
Jenazah yang tadi berada di perte- 
ngahan jalan menuju kuburan desa kini 
berbalik ke arah rumah Sadru, Semua 
tak percaya dengan apa yang mereka 
lihat. Warga berteriak-teriak seolah 


”Pergi! Pergi!" 

”Kubur saja di rumahmu sekalian?” 

"Kubur di halaman biar tanahmu 
subur!” 

"Pengkhianat!" 

Mengubur di rumah? Tak mungkin! 
Mustahil Sadru bisa senekat itu. Tak 
mungkin dia mengikuti istri Wayan 
Tanggu yang menguburkan jenazah su- 
aminya di dalam kamar, Tak mungkin 
juga dia menjadikan rumahnya sebagai 
rumah makam, Semua dipenuhi tanya. 
Tak ada yang tahu apa yang ada di 
kepala Sadru, termasuk ayahnya sen- 
diri. Pandangan anak laki-laki satu-sa- 
tunya itu begitu lurus ke depan. Kini 
tak terlintas sedikit pun keraguan di 
wajahnya, 

Setiba di depan gerbang rumahnya, 
Sadru memberi isyarat memasukkan 
jenazah ibunya ke dalam mobil. Peng- 
gotong tak berani membantah. Mereka 
memasukkannya dengan hati-hati. Me- 
megangnya di setia Sadru sendiri 
yang menyetir mobil itu. Ayahnya me- 
nemani di samping. Saudara-saudara- 
nya yang lain akan menyusul dengan 
mobil lain. 

"Ke mana kita? Mau kau bawa ke 
mana jenazah ibumu?" ayahnya tak 
kuasa menahan tanya. 

"Tak ada pilihan lain. Ini satu-sa- 
tunya jalan.” 

"Apa kau gila? Bagaimana dengan 
kehidupan kita seterusnya? Sanksi itu 
akan berlanjut untuk anggota keluarga 
yang lain.” 

"Apa ayah mau tunduk dan mem- 
benarkan setiap tindakan mereka?" 

Ayahnya tak menjawab. Juga tak ada 
protes dari kerabatnya yang lain meski 
mereka semua diliputi ketakutan. Sad- 
ru terus menyetir dengan penuh ke- 
yakinan. Mobil melaju kencang, seperti 
mobil ambulans sungguhan yang mem- 
bawa pasien gawat darurat. 

Besok, mayat ibunya akan dibakar di 
krematorium di pusat kota. Dengan 
upacara lengkap layaknya upacara 
pengabenan biasa. Hanya tak akan ada 
riuh ramai suara pelayat seperti 
orang-orang meninggal lain di kam- 
pungnya. Yang datang hanya keluarga 
terdekatnya. Tak akan adi rakan 
massal wadah, menara tinggi penuh 
hiasan nan megah itu menuju kuburan 
desa, 

Pengkhianat? Tak tahu adat? Ka- 
takan Memang, membakar je- 
nazah di krematorium tidak lazim di 
sini, bahkan seperti sebuah kegagalan 
bermasyarakat, tapi Sadru dipaksa tak 
peduli. Untuk apa memelihara adat, 
kebiasaan, ketika manusia jus- 
tru kehilangan rasa kemanusiaannya? 
Apakah dia akan dikutuk leluhur, di- 
kutuk dewa-dewa hingga roh ibunya 
tak mendapat tempat di alam sana? 
Entahlah. Setidaknya leluhur tahu dia 
dikutuk karena ulah manusia lainnya. 

Mobil terus melaju. Melaju. Kre- 
matorium di pusat kota terasa begitu 
jauh. Sementara di kampungnya, 
mungkin orang-orang tengah mengu- 
tuknya beramai-ramai. Menyiapkan 
pembalasan lebih lanjut. 


dan seni grafis bukanlah satu hal 

yang baru dalam seni rupa. Lantas 
bagaimana dengan lukisan grafis? Pa- 
meran Tunggal Seni Grafis dan Seni 
Lukis, Sukamto, 19-30 September 2012, 
di Galeri Cipta 2, Taman Ismail Mar- 
zuki, menawarkan bentuk eksplorasi 
dan inovasi berupa lukisan grafis. 

Bagi Sukamto, sebidang multipleks 
bukan sekadar kayu olahan biasa, tetapi 
merupakan Kawah Candradimuka, 
tampak berbagai peristiwa, pengalam- 
an, dan proses kehidupan berbaur dan 
berhasil ditorehkan melalui cukilan di 
atas multipleks. Tidak seperti teknik 
seni grafis yang selama ini dikenal. 

Seorang seniman membuat dulu pe- 
lat master baik di atas lino, tembaga, 
maupun wood, setelah itu dicetak di 
atas kertas atau kanvas. Daya kre- 
ativitas Sukamto dalam mengeksplo- 
rasi menjadikan pelat master bukan 
hanya sebagai media, tetapi juga meng- 
ubahnya menjadi karya seni. Teknik 
menoreh di atas multipleks tidak ubah- 
nya melukis di atas kanvas, perbe- 
daannya terletak pada medium, alat 
cukil yang berperan sebagai kuas, se- 
hingga karya ini pun dapat disebut 
lukisan grafis. 

Kekuatan karakter dari lukisan gra- 
fis Sukamto dapat terlihat pada karya 


S ecara kasatmata, karya seni lukis 


Boyong Keraton ke Desa Solo, cukilan 
berwarna di atas board, 2012. Karya ini 
berangkat dari pengalaman Sukamto 
ketika kecil, ketika mendengar cerita 
tentang pemberontakan di Keraton 
Kartosura yang diwarnai dengan aksi 
pembakaran sehingga semua punggawa 
dan kerabat keraton harus boyong (ja- 
lan beriring-iringan) ke tempat yang 
aman. 

Peristiwa boyong digambarkan de- 
ngan sangat detail, suasana punggawa 
memikul tandu dengan iring-iringan 
kuda dan masyarakat yang membawa 
perlengkapan rumah tangga. Keterba- 
tasan teknik mencukil obyek di atas 
multipleks justru menjadi kekuatan 
tersendiri bagi karya ini, menciptakan 
karakter garis dan bentuk yang eks- 
presif, mengingatkan kita akan lukisan 
peninggalan sejarah di masa lalu. Itulah 
kekuatan Sukamto merekam kehidup- 
an masyarakat dan peristiwa sejarah 
dengan bentuk-bentuk yang cenderung 
naif, bercerita tetap sarat akan nilai 
simbolis. 


Simbolis 

Menoleh sejenak karya-karya seni 
grafis Sukamto pada tahun 1990-an, 
terdapat kekuatan torehan ben- 
tuk-bentuk figuratif yang sarat akan 
makna simbolis, khususnya budaya Ja- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PAMERAN SUKAMTO 


Eksplorasi Seni: Lukisan Grafis 


OLEH CITRA SMARA DEWI 


Karya Sukamto — BOYONG KRATON KE DESA SOLO 


wa, Maklum pria kelahiran Surakarta, 
Jawa Tengah, 13 Maret 1945, ini sejak 
kecil sangat dekat dengan kehidupan 
budaya Jawa sehingga memengaruh- 
inya dalam konsep berkarya, Misalnya, 
pada karya Abimanyu Rancab, lino cut, 
1991, menggambarkan ketika Abima- 
nyu dibunuh dengan ratusan anak pa- 


nah pada perang Baratayudha dalam 
cerita pewayangan. Sosok Abimanyu 
yang perkasa digambarkan dengan si- 
luet hitam terhujam ratusan anak pa- 
nah. Karya ini mendapat Penghargaan 
Utama pada kegiatan Triennale India 
VIII, Lalit Kala Akademi, 1994. 
Pameran ini merupakan perjalanan 


berkarya Sukamto sejak 1960 hingga 
2012, yang menampilkan lebih dari 125 
karya yang terdiri dari karya seni grafis, 
drawing, dan seni lukis. Karya seni lukis 
Sukamto memiliki perkembangan yang 
sangat signifikan sejak tahun 1960-an 
hingga 2012. Awalnya lebih menekan- 
kan kepada tema lukisan potret, pe- 
mandangan, dan kehidupan masyara- 
kat. Sejalan perjalanan waktu, tema 
lukisan Sukamto lebih substansial dan 
esensial sehingga yang tertangkap mata 
adalah permainan dan komposisi cle- 
men-elemen seni rupa seperti garis, 
bentuk, bidang, dan warna. 

Menurut Amir Sidharta, kritikus 
seni sekaligus kurator pameran Su- 
kamto, lukisan Sukamto merupakan 
ekspresi spontan dalam menanggapi 
apa yang dilihat kemudian muncul da- 
lam benaknya. Sementara karya grafis 
memiliki makna yang lebih mendalam. 
Karya seni grafis Sukamto merupakan 
perenungan yang mencerminkan pan- 
dangan tentang moralitas dan tradisi 
sehingga medium yang digunakan se- 
ring kali menentukan karakter karya. 

Dalam perkembangan seni grafis In- 
donesia, nama Sukamto tidak bisa di- 
pandang sebelah mata karena ia mem- 
punyai peran yang sangat penting bagi 
perkembangan seni rupa khususnya 
seni grafis di Tanah Air, baik dalam 


dunia pendidikan maupun dunia pro- 
fesional. 

Kini, memasuki usia senja, men- 
jelang 67 tahun, Sukamto masih tetap 
konsisten baik sebagai seniman ma- 
upun sebagai pendidik di Fakultas Seni 
Rupa (FSR), Institut Kesenian Jakarta 
(IKJ). Sukamto adalah seniman yang 
memiliki idealisme yang sangat tinggi, 
seperti yang diungkapkannya, "Saya tak 
pernah tergoda akan perkembangan 
seni instalasi dewasa ini karena kar- 
ya-karya tersebut merupakan cermin- 
an kehidupan sehari-hari dan feno- 
mena tersebut pernah saya lihat ketika 
mendapat kesempatan sebagai artist 
residence di Rotterdam, Belanda, tahun 
1976.” 

Itulah sosok Sukamto. Kesederhaan 
dan kebersahajaannya dalam menjalani 
hidup terpancar pada karya-karyanya. 
Siapa mengira bahwa di balik keter- 
batasan fisiknya saat ini—tidak jarang 
jemari tangannya bergetar ketika men- 
cukil—sosok Sukamto bersama senim- 
an Kaboel Suadi telah berjasa dalam 
meletakkan fondasi sejarah perkem- 
bangan seni grafis dan sebagai pendiri 
galeri seni grafis pertama di Indonesia 
pada tahun 1970-an di lingkungan 
Taman Ismail Marzuki. 

CITRA SMARA DEWI 
Praktisi Seni/Pengajar FSR IKJ 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


21 


PAMERAN KRIYA 


(KAN 


MEMBONGKAR PENGOTAKAN SENI 


Lewat tema ”reposisi”, kurator 
Asmudjo J Irianto dan Rizki A 
Zaelani menyulap Pameran Kriya 
Indonesia menjadi segempita 
pameran seni rupa kontemporer. 
Pameran yang diselenggarakan 
Galeri Nasional Indonesia bersama 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan pada 14-24 
September itu menyerupai 
”pameran seni rupa kontemporer” 
tanpa lukisan. 


OLEH ARYO WISANGGENI G 


nstalasi akuarium yang dibuat 
L Mulyana dari berbagai boneka ra- 
jut atau flanel berisi dakron dalam 
karya "Mogus World” (2012) sungguh 
mencuri hati para pengunjung, Ber- 
gerombol orang mengantre berfoto di 
taman yang dihadirkan bak Bikini 
Bottom ala dunia film kartun Sponge- 
Bob. Terumbu karang yang berwar- 
na-warni, cumi-cumi dan ikan-ikan 
kuning yang bergantungan di ruang 
berukuran sekitar 5 x 5 meter, juga 
gambar ikan berderet-deret di din- 
ding, benar-benar menjanjikan foto 
unik untuk diunggah ke dunia maya. 
”Mogus World” menjadi satu dari 
banyak kejutan yang dimunculkan 
kurasi Asmudjo J Irianto dan Rizki A 
Zaelani yang menghadirkan 75 e 
kriya di hall utama Galeri 
Indonesia. Bahkan, par: 
seperti Kurniawati Gautama, tak me- 
nyangka Pameran Kriya Indonesia 
hadir begitu lepas dari keharfiahan 


seni kriya sdalah karya kerajinan tan- 
pa bahan sintetis diterabas dengan 
hadirnya karya berbahan plastik dan 
styrofoam, seperti tampak dalam kar- 
ya Apri Susanto, “Beng pada Batu”, 

i "Dangerously Be- 


r karya telah 
ni rupa mo- 


berorientasi kepada 


dern, bahkan kontemporer, Asmudjo 
justru mempertahankan istilah "pa- 
meran kriya” demi keleluasaannya 
memilih karya, "Sebagai pameran kri- 
ya, kami bisa menghadirkan balai-ba- 
lai dan sofa rotan karya Arif Rivai dan 
Dhanista Dhyaksa. Kriya sebagai kar. 
n fungsional seperti itu tidak 
bisa dihadirkan dalam pameran seni 
rupa," ujar Asmudjo. 

Sejumlah karya kriya tradisional 
koleksi Galeri Nasional Indonesia dan 
Taman Budaya Papua dihadirkan ber- 
kelompok di sayap kanan ruang pa- 
mer, seperti menjadi pengingat ting- 
ginya seni kriya Nusantara tempo doe- 
loe, Koleksi wayang gedok (berbahan 
kulit kerbau) dan wayang klitik (ber- 
bahan papan kayu), juga topeng-to- 
peng yang sayangnya tidak diketahui 
tahun pembuatan dan nama pem- 
buatnya memperlihatkan kualitas ke- 
terampilan menggarap media karya 
yang mumpuni, 

Jauh sebelum industrialisasi meng- 
hasilkan produk-massa murah, 
segala peralatan hidup kita adalah 
hasil keterampilan mengolah bahan 
yang dikerjakan satu demi satu. Baik 
barang yang mem fungsi sebagai 
peralatan hidup keseharian maupun 
barang yang memiliki fungsi ritual 
dan seni yang digerakkan para bang- 
sawan dan para raja yang menjadi 
para pengkriya terbaik pada 


ia 
menunjukkan Tag kualitas 
kriya Nusantara pada masa lampau, 
Kualitas berkarya kriya klasik itu kini 
ng memudarnya fungsi 

arang ritual, juga pu- 


sawan dan para raja 
kata Rizki. 


dan murahnya produken 
dipakai dalam kehidupan keseharian 
kita, Teko teh berbahan kaca kerap 
lebih menarik hati ketimbang men- 
cari poci teh berbahan tanah 


Pengunjung menyaks 
60 peserta dari kalangan seniman tradisi, 


tian kriya sebagai kemahiran me- 
nangani mate 
ssal yang ahlian mengolah bahan, kriya me- 
mang melin 
sebagai 


"kerajinan tangan" den 
memainkan fungsi seni atau desain 


iat fungsional dalam ki 


n pameran " 


tertentu, Sebagai ke- 


batas pengertiannya 


a industri 


Sang Pemikir” 
, berupa “plesetan” patung ber: 
judul sama karya Auguste Rodin, mi 
alnya, mewujud dar 
buan batang paku yang te 
oleh ketekunan membangun dimensi 


patung setinggi 140 sentimeter, de- 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


nal Indonesia, Jakarta, Jumat (14/9). Ke 


atan pameran yang diikuti 


seniman kriya, dan para perancang busana tersebut berlangsung hingga 24 September. 


karya Timbul Ra- bar yang menggaruki tubuh dan wa- 
h, mengorek hidung, menutup te- 
nga, juga menutup mata. Adhi Nug- KD 

menghadirkan "Coconization”, angny ah seni rupa mo- 
jumlah karya kriya berbahan kelapa  dern dan seni rupa kontemporer In- 
yang terolah menjadi berbagai per-  donesia mengamini pola kategorisasi 
alatan dapur berdesain modern, na- seni yang menempatkan kriya sebagai 


seni rupa. Nyatanya, antara kri 


lu bertukar po 


mbungan ri- 
sun rapat 


kendati sens kuatan pameran kali initerletak ngan dua sayap di punggung 'sang mun juga botol air minum dan botol keterampilan mengolah materi se- 
terkenang, pada hadirnya bo pemikir yang terentang sejauh 150 dotsusu bayi yangjamak dibuat dari bagai sesuatu yang "bukan seni", 

dengan kemunculan kterduga sentimeter, plastik yang semakin mendominasi Konstruksi dikotomis antara seni dan 
Membongkar pengotakan seperti dalam karya instalasi, tablo, '” Evy Yonathan menyuguhkan kehidupan kita, kriya itu melengkapi deraan moder- 


Asmudjo dan Rizki menempatkan 
esuatu yang netral dan 
if dengan menekankan penger- 


ataupun patung tunggal yang mem- 
keterampilan tinggi 
penggarapnya mengolah materi k: 


perlihatkan 


”Tablo Anti Kibul” (2011), sembilan 
patung yang be 


dirkan wajah-w 


meran ini memang tidak seperti 
lazimnya pameran kriya, juga tidak 
hadir sebagaimana lazimnya pameran 


i yang membuat masyarakat kita 
asing terhadap karya 


ma-sama mengha- 
ajah menyeringai le- 


TARI 


Catatan "Matah Ati” di Mangkunegaran 


OLEH EDI SEDYAWATI 


entas tari kolosal ka 
Ps Atiah Soeryadja) 
pergelarkan di 

halaman Istana Mangkunegaran, 
Surakarta, Jawa Tengah, 8-10 
September 2012. Pilihan tempat 
rupany: 
pentas ini, yakni 
pada tokoh Raden M 
Mangkunagara T yang merupak- 
un penguasa pertama di Pura 
Mangkunegaran. Karya tari ini 
dipusatkan pada pertemuan Ra- 
aid dengan Matah Ati, 
annya dari desa Ma- 
tah yang bernama asli Rubiyah. 

Nama-nama penata seni yang 
perlu disebutkan dari balik per- 
gelaran ini, di samping Atilah 
sendiri yang bertindak sebagai 
penulis naskah, sutradara, dan 
perancang kostum, adalah Jay 
Subyakto yang mengerjakan 
struktur dan tata rupa pentas, 
Sonny Sumarsono dan Iwan Hu- 
tapea (tata cahaya), Taba San-  segmer 
chabachtiar (multimedia), dan  danterata: 
Blacius Subono (penata mu- 
sik/suara). Di samping itu ada 
Wahyu 
bertindak sebagai dalang dan pe- 


kiranya perlu mendapat peng- 
hargaan tersendiri 
businya menciptakan keunikan 
dan kedalaman rz 


nonton. 


dibuat miring landai dengan ba- 
gian belakang lebih tinggi, se- 
ntosa Prabowo yang — dangkan segmen tengah yang re- 
latif lebih s 
lantun tembang. Masing-masing seperti lantai waj 
bayangkan betap: 
as kontri- yang harus berolah-gerak di atas 
lantai miring itu perlu kontrol 
yang dapat gerak yang lebih kuat untuk 
tersampaikan kepada para pe- membuat gerak tarinya tetap 
”wajar” tidaktampak terkendala. dilihat 


dua segmen terbawah bahwa itu adalah ”) 
ngjuga palingluas, juri pro-Belanda 
pecut”. Hal ini bisa berbeda, dan 
bahkan bertolak belakang de- 
ngan konsep mengenai 'kedi, 
warok (Ponorogo) 
ndai oleh kema- 
hiran memainkan pecut, dan da- 
lam konteks itu para warok tidak 
pernah dikaitkan sebagai "ai 
Belanda”! Memang warok oleh 
golongan bangsawan Jawa dapat 
bagai dari golongan ”ke- 


mpit dibuat datar 
Dapat di- 
para penari 


Kejutan spektakel 


Setiap akhir babak ditutup de- 
ngan disorotkannya deretan lam- 
pu yang disusun pada bingkai 
persegi, dan disorotkan ke arah 
penonton, yang tentu saja bikin 
silau! Rasa yang tersirat dari situ 
adalah: keterpisahan antara pen- 
tas dan penonton, untuk selan- 
jutnya dihubungkan lagi dengan 
adegan berikutnya. 

Aspek nonalur lain yang 
membangun efek gempita adalah 
"ditembakkan”-nya sinar-sinar 
dan juga kembang api ke langit 
pada adegan-adegan tertentu. 
Namun, tidak jelas apakah 
efek-efek sinar yang gempita itu 
dimaksudkan untuk membangun 
situasi-situasi dramatik berkena- 
an dengan gejolak jiwa para to- 
koh cerita. Yang jelas yang dapat 
diterima penonton adalah ”ke- 
jutan spektakel”-nya, sesuatu 
yang mengguncang mata. 

Suatu keistimewaan lain dari 
tontonan ini adalah konstruksi 
lantai pentas garapan Jay 
Subyakto, yaitu pada arah de- 
pan-belakang dibagi menjadi tiga 


Tata lantai yang miring itu me- 
mungkinkan susunan penari 
yang banyak di arah depan-be- 
lakang pada adegan-adegan ter- 
tentu semua dapat tercapai oleh 
pandangan penonton. 


Gedung Kavaleri dan pecut 


Di latar belakang arena ton- 
tonan itu berdiri megah gedung 
”Kavaleri” peninggalan zaman 
kolonial Belanda. Dari segi tata 
ruang fisik itu bagus saja. Tapi 
pertanyaan bisa timbul: apakah 
itu dimaksudkan sebagai lam- 
bang kemegahan Mangkunegar- 
an yang berada di bawah ba- 
yang-bayang ”kemegahan kolo- 
nial” Belanda, atau semata-mata 
diambil makna fisiknya sebagai 
"tempat berlindungnya kekuasa- 
udah tentu di dalam suatu 
karya seni dapat saja diciptakan 
ambiguitas puitis secara seng: 
Tentang hal ini para penata kary 
tidak memberikan penjelasan. 
Satu lagi aspek simbolis yang 
dapat dikomentari adalah adegan 
dua pria memainkan pecut de- 
ngan meledak-ledakkannya. Bu- 
ku acara memberikan penjelasan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


las bawah” yang barangkali juga 
oleh pihak tertentu dianggap 
”kurang beradab”, tetapi kiranya 
tidak perlu dikaitkan ra 
simbolis dengan "kekuasaan ko- 
lonia?”. 

Suatu keunggulan pergelaran 
Matah Ati ini adalah garapannya 
ke dalam kelompok-kelompok 
penari dalam jumlah besar atau- 
pun kecil, Perempuan-perempu- 
an bercaping merujuk ke wa- 
nita-wanita desa dari mana Ru- 
biyah berasal. Asosiasi ke ling- 
kungan desa diberi tekanan de- 
ngan dilantunkannya lagu-lagu 
”dolanan”, dan juga ujar salah 
seorang perempuan desa berca- 
ping itu yang berkata tentang 
"hendak menggadaikan anak (pe- 
rempuan)-nya”, Pada saat lain 
muncul kelompok penari wanita 
berkostum bambangan (karakter 
putra halus) merujuk kepada pa- 
sukan prajurit putri yang dibang- 
gakan oleh Mangkunegaran. 

Satu lagi perangkat simbolis 
yang efektif dalam pergelaran ini 
adalah situasi "kasmaran” antara 
Raden Mas Said dan Matah Ati 
yang disiratkan dengan ditam- 


KOMPAS/FENGANATA INDRA NIATMONO 


Sendratari "Matah Ati" dipentaskan di Pamedan Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/9). 


pilkannya di tengah pentas se- 
buah layar wayang kulit dengan 
memperagakan adegan Batara 
Kama dan Batari Ratih sedang 
bercinta. 


Landasan kesenian Jawa 


Keseluruhan sajian Matah Ati 
ini jelas bertolak dari landasan 
kesenian Jawa, yang digunakan 
dalam garapan musik, tari, ma- 
upun konvensi teatrikal seperti 
pada wayang kulit, tetapi juga 
dibubuhi oleh kiat-kiat "pemba- 
ruan? yang terasa ”bebas”, khu- 
susnya dalam garapan tata ruang 
dan tata-kelompok dari para pe- 
nyaji. Kelompok-kelompok pe- 
nari dalam jumlah banyak dapat 
masuk ke pentas dari berbagai 
arah: depan, belakang, dan sam- 
ping. Mereka pun dibedakan de- 
ngan tata kostum masing-ma- 
sing, dan garapan visual itu ber- 
hasil menambah efek dramatis 
dari keseluruhan alurnya. 

Adapun kesan ”kolosal” dari 
keseluruhan tontonan itu diso- 
dorkan oleh lahan pentas yang 


ngan penjenjangan arena gerak 
para pemain, serta permainan 
sorot lampu yang menembus la- 
ngit, beserta kelap-kelip Kota So- 
lo yang sedikit muncul di celah 
latar belakang Atilah Soerya- 
djaya yang memimpin gagasan 
dan pelaksanaan pertunjukan ini 
telah menunjukkan kemampuan 
artistik dan pengelolaannya! 
EDI SEDYAWATI 
Guru Besar Ilmu Kebudayaan, 
Fakultas Ilmu Pengetahuan 
Budaya, Universitas Indonesia 


bj . L U T A N 2 day action-learning on training Design, 
AH SLEMAN 2 day action-learning on training Delivery, 
$ 1/2 day of Real Delivery Audit 


CERTIFIED 


TRAINING DESIGNER laa 
DELIVERY PROFESSIONAL (TD2P) 


DOUBLE CERTIFICATION 


» Agenda A- Training Design (Oct 11-12, 2012) 
» Agenda 8 - Training Delivery (Oct 18-19, 2012 
» Agenda C - Delivery Audit 

(To be set for individual participant) 


hhone: 021-4515718 | sms: 0821 


GEDUNG KESENIAN JAKARTA, 
3LAGUSTUS 2 SEPTEMBER 2072 


31 Agustus & | September 
Tari Padnegwara “Suropati 
) (Karya Retno Maruti & Sentot S) 
Into undangan: 021: 67796099. 00110505330 


4& 5 September 
Teater Garasi & Arcana Foundation 
“Gandamayu" 
Feat. Ine Febriyanti. Ayu Laksmi 
ket: Rp 150.000,- Mp 1001000: & Rp 75.0001- & tp 501000: (balkon) 


76 8 September 
Kreativitat Dance Indonesia 
(Menampitkan Karya Farida Oetoyo 
Gerard Mosterd, Yudistira Syuman) 


15 September 
Kompiang Raka & Saraswati 
Tari Dan Musik Bali Dalam Potret Pesta Desa 


19 September 
Konser Duo 
Violinist Rodolto Bonucci & 
Pianist Corrado Greco (Italia) 
(Supported By Istituto Italiano Di Cultura Jakarta) 


21 September 
Kelompok Sandiwara Sunda Miss Tjitjih 
Lutung Kasarung 


22 September 
Wayang Orang Say a Budaya Indonesia 
Sang Julandoro' Sutradara Mudjo Setiyo 
Info undangart 21 - 7985376, 0816703469 


23 September 
Aisha - Iravati Sudiarso Piano Duo 


29 September 
Catharina W. Leimena & Friends 
Verdi's Opera 
IL TROVATORE" in concert 


| INFORMASI | GEDUNG KESENIAN JAKARTA : M2) MOROYSAA A2, FAX O21) 3810024 
WEBSITE Wetrate. www. gedungkesoria os | E-MAIL : 9x@pasite.netd 


ID @ouncrusosan uananta (3 @Codung Kenerian — C) gedunghereniurjakartabioppot.com #8 gedungkaverian. 


22 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


Gs 
PUISI ISWADI PRATAMA 


Gunduk Kurban 


aku pati pohon jati yang padu L 
tak lunak namun belum batu makin putih engkau kini 
coklat yang hampir gelap pisau yang pernah berjaya 
terkucil di kebun ini mencipta liang luka di tubuhku 


Lanskap 


di rumpun perdu 
mimpi sebutir batu 
warna jernih pagi 
datang kepada tepi 
tak berkata, 
tercerap cuaca 


aku hampir dihapus humus 
lalu dikemas para rangas 
diberi rongga dan ruas 


kukira telah padam hasratmu 
setelah punah darah 
setelah belulang belaka padaku 


betapa bersinarnya engkau ketika itu 
betapa terbujurnya aku 


tapi entah mengapa 
rerayap itu pergi 

ke bawah pohon turi 
engkau tangkas mengupas 
fasih mengemas 

nyeri hingga ke ulu hati 


di bentang laut malam lalu aku kosong 
bulan berenang 


cahaya keperakan sesekali semut putih dan ular datang 


kegelapan pecah cuma numpang bermalam memang pernah aku cemas 
empasan gelombang atau mampir dalam perjalanan rasa sakit tak mau tuntas 
sayap-sayap api tapi tak sekali gentar aku 


engkau kelembak pada sangar hasratmu 
dulu bermukim di sini 


ketika masih kepompong 


lalu biru kembali 
seperti pagi. terhadap meling-runcingmu 
sungguh, tak kutundukkan mataku 
tapi seperti anai-anai 

engkau pergi setelah lengkap sayap 
dan aku abai 


berilah aku jeda sebentar 
hendak kuterangkan kulitku 
akan kupejalkan daging-dagingku 
agar lebih mujur nasibmu 


ANNIVERSARY EXPRESSIONS 


Karya Samy Zimah — BOLA MATA 
120 X 120 CM ACRYLIC ON CANVAS 2012 


aku telanjur mengasihimu duhai kupu-kupu 
sebab kukira engkau selongsong semata 
rupanya selubung itu hanya selimut PN 
bagi kepakmu yang sedang beringsut Kami tahu, 

ini bukan pertarungan 
melainkan pembantaian 


Jalan Setapak 


engkau jalan setapak di pinggiran tanjungkarang 
meliuk di pinggang bukit, lempang di landai pantai 
rumpang-lusuh di kampung kumuh 


kepak yang seperti sepasang layar 
membawa perahu menjauh 


Hermes dari bocah di tepi telaga itu 


-Inggit 


Kami hanya akan menetapkan suatu ukuran 
tentang seberapa keji sebuah tikaman 


di minggu pagi, 
seberapa perih sayatan 


orang-orang, sebagian kecil orang di kota ini 
merayakan akhir pekan, melintasimu sambil menduga-duga 


tetapi lelaki kecil itu tahu 
biduk akan kembali 

dan ia menunggu ia akan terseok seperti dulu 
bersimbah luka melulu 


tapi ia akan sembuh dan kembali dipersiapkan 


Apakah yang telah memautkan kita selain kata 
Seperti darah ketika luka mengungkapnya 
mengoyak tabir tubuh: celah bagi seberkas cahaya 
Huruf demi huruf disepuh. 

api pemanggangan dinyalakan 


seberapa dekat ujungmu pada tanjung 
seberapa hampir tubirmu pada pasir 
seberapa hirap harapmu pada lanskap 


dan aku tak mengerti 
bagaimana menanti 

sayapmu indah di atas sana 
meski waktumu singkat belaka 


Kami datang untuk selalu memastikan 
tapi bagi para peronce perih masing-masing makin matang 
engkau tak lain rima di runcing lidah 

syair yang gampang menggerung getir 


Bagi penyair, setiap kata prahara belaka 
pengembara jalang menjelajah 

lebih jauh dan lebih hancur 

sebab hanya dalam wujud remuk redamnya 
menjadi patut diucapkan 


tak ada nektar padaku 8 
selain bau getah kayu jangan gegabah menduganya 

dan busuk perdu ia tak belajar sabar semata 

tak cuma mahir bertahan atas luka 
ia makin waspada dan tak terkira 


umpama buku, sampul mereka kuning belaka 
terlalu ricuh pada sandi sebab takut terduga 
bila luka, merah mereka meriah rona dan lihatlah, 

pemilik kebun ini tengah merambah tanah 
ia sangat berhasrat pada setiap gunduk 


ingin seluruh permukaan tampak rata 


setelah berulang kali kurajang ia 
tak kudengar lagi raung regang 
atau sekadar sedu 

hanya hening menggema 


maka datang lagi aku ketika mereka lelah-jemu Bandar Lampung, April 2012 
di hari-hari sibuk, di terik tarikh 


mengetam kerak ngilu di sekujurmu 


demi buah buah 
engkau jalan setapak yang mengantarku demi bunga bunga 
ke hutan di pinggiran tanjungkarang 
hutan yang belum pernah mereka temukan 


kukira ia akan tak tersentuh kini 
meski aku telah sehalus cahaya 


dan engkau memang cemerlang di sana 
Iswadi Pratama lahir di Tanjungkarang, 
Lampung, 8 April 1971, Buku puisinya ber- 
tajuk Gema Secuil Batu (2007). Juli 2011 


1 Agustus 2012 Juli 2011 


BUKU 


Warna Teosofi Pendiri Bangsa 


OLEH DAVID REEVE 


erakan Teosofi, sejak 1880 
(Gasa akhir 1920-an, 

merupakan bagian pen- 
ting kehidupan intelektual dan 
| di Eropa, Amerika, Aus- 
tralia, dan Asia, terutama di ne- 
gara-negara kolonial, Adalah 
menarik, Gerakan Teosofi di In- 
donesia memainkan peran pen- 
ting dalam pembentukan na- 
sionalisme dan elite modern- 
nya, 

Sayang, topik menarik ini 
belum terjamah secara men- 
dalam dengan cakupan luas 
yang menyinggung banyak 
tokoh dan organisasinya. Pa- 
dahal, mereka tidak dapat 
disangsikan, penting dan sa- 
ngat berharga. Dinantikan 
sekali, munculnya kajian 
baru dengan lebih banyak 
ruang, organisasi, dan 
ide-ide periode 1910-an, 
1920-an, dan 1930-an. Dari 
sini tentu akan terlihat 
perspektif baru dalam 
perkembangan nasiona- 
lisme Indonesia pada tiga 
dekade awal abad ke-20. 

Buku ini, meski dari 
skripsi, merupakan awal 
dari proses membuka 
dan memperkaya dimensi atas penge- 
tahuan periode penting itu. Jangan 
kaget jika mendapati di dalam ling- 
karan orang nasionalis yang tergolong 
sekuler, begitu banyak yang memiliki 
hubungan dengan Gerakan Teosofi. 
Ayah dari Soekarno, gurunya di Ban- 
dung, dan Sanoesi Pane adalah seorang 
teosofis, sedangkan Dr Radjiman We- 
dyodiningrat merupakan tokoh penting 
dalam organisasi ini. Penulis buku ini, 
Iskandar, pun menambahkan sejumlah 
nama dalam daftarnya yang cukup pan- 


jang 
Atmosfer intelektual 


Walau Gerakan Teosofi bukan orga- 
nisasi yang dominan pada masanya, 
tetapi merupakan bagian dari kehidup- 
an intelektual, semacam ”udara” atau 
"atmosfer", Di luar organisasi itu ada 
pengaruh-pengaruh dan prestise dari 
orang yang dianggap berpikiran sama. 
Semisal, Vivekanda dan Rabindranath 
Tagore yang melakukan tur ke Jawa 
dan Bali pada 1927. Gerakan Teosofi 
juga berhubungan dengan dunia pendi- 
dik progresif, seperti Montessori, Dal- 
ton, Steiner, dan sekali lagi, Tagore. 

Gerakan Teosofi berhasil sampai 
1920-an karena mempunyai kekuatan 
yang patut diperhitungkan, yaitu me- 
nawarkan prospek bagi penggunaan ke- 
bijakan Timur untuk mengatasi proses 
dehumanisasi kehidupan modern Ba- 
rat. Mereka memiliki konsep persauda- 
raan manusia universal tanpa diskrimi- 


inden 
peka peran da Maha 


Se an wan 
Gerakan 
Tip 
ea ep 
Tt 


Akarnya sangat $ 
lin jung Opok 


nasi berdasarkan ras, kepercayaan, je- 
nis kelamin, kasta, dan warna kulit. 
Konsep tersebut masih sangat penting 
hingga dewasa ini. Gerakan Teosofi 
juga memperlihatkan penghargaannya 
akan pengetahuan tersembunyi dan 
mistis (okultisme). Dalam praktiknya 
berhubungan erat dengan Buddhisme 
serta Hinduisme di India dan Sri 
Lanka. Teosofi menawarkan medium 
pertemuan antara Barat dan Timur, 
antara modern dan tradisional, dalam 


nial, organisasi ini menyediakan wadah 
pertemuan penting antara bumiputra 
dan Eropa. Menjadi kebanggaan bahwa 
ada sekelompok orang Eropa yang me- 
lihat tradisi lokal tidak saja bagus dan 
bernilai, tetapi juga superior atau lebih 
tinggi, walaupun mereka sangat pa- 
ternalistik dalam cara memperlihatkan 
antusiasme terhadap tradisi lokal. Per- 
kumpulan Teosofi juga telah mem- 
berikan tempat bagi orang Eropa yang 
memiliki komitmen tinggi terhadap 
politik etis. Lewat diskusi mengenai 
tokoh Dirk van Hinloopen Labberton, 
yang disebut "kiai santri” dalam ling- 
karan Boedi Oetomo, Iskandar mem- 
perlihatkan hasil kerja Gerakan Teosofi 
yang begitu penting dalam memajukan 
masyarakat Hindia. 

Iskandar berargumen bahwa banyak 
di antara mereka yang merupakan ba- 
gian dari masyarakat transisional. Me- 
reka memiliki kecenderungan untuk 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


& Judul: Teosofi, 
Nasionalisme & Elite 
Modern Indonesia 

& Penulis: Iskandar P 
Nugraha 

# Penerbit: Komunitas 
Bambu 

& Cetakan: 2011 

“@ Tebal: 

xxx # 210 halaman 

@ ISBN: 

978-602-4902-00-1 


DATA 
BUKU 


bergerak melewati masyarakatnya, 
yang kadang kala terlalu kuat nasiona- 
lismenya. Ia memperlihatkan sejumlah 
petikan penting mengenai Abu Ha- 
nifah, Haji Agus Salim, dan Achmad 
Subardjo, tokoh pergerakan yang pada 
akhirnya bermuara pada tradisi in- 
telektual yang berbeda. Dalam buku ini 
juga disitir pendapat Taufik Abdullah 
mengenai pengaruh teosofi terhadap 
kaum modern muda dalam alam Mi- 
nangkabau. 


Inspirasi nasionalisme 

Kaitan antara Gerakan Teosofi dan 
Indonesia dalam kurun waktu yang 
demikian panjang dimulai ketika Ma- 
dame Blavatsky dilaporkan mengun- 
jungi Jawa pada 1860-an. Iskandar 
menggambarkan bagaimana usaha ke- 
lompok ini menarik simpati Islam ter- 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


hadap organisasi seperti Moeslim 
Bond—walaupun tidak dapat ber- 
kembang, Juga, bagaimana reaksi 
kritis terhadap gerakan ini, baik 
dari pihak Kristen maupun Is- 
lam. 

Kalangan teosofis ini mela- 
kukan aktivitas luar biasa, ter- 
masuk dalam jaringan organi- 
sasi wanita dan sekolah. Diper- 

lihatkan bagaimana cara or- 
ganisasi ini mengangkat nilai 
budaya asli lewat seni, wa- 
yang, bahasa Jawa dan Me- 
layu, serta penggunaan kon- 

sep kawula gusti. 

Iskandar menganalisis 
latar belakang anggota, 
termasuk ras, jenis kela- 
min, dan pekerjaan. Di- 
perlihatkan bahwa jum- 
lah kelompok bumiput- 
ra relatif kecil diban- 
dingkan dengan yang 
berkecimpung dalam 
gerakan — nasionalis, 
tetapi mereka adalah 
bagian dari elite Jawa 
intelektual dan to- 
koh penting. Cukup 

mengejutkan, 
temuan Iskandar 
mengenai data jenis kelamin anggota. 

Dalam Gerakan Teosofi internasio- 
nal, peran pimpinan wanita sangat do- 
minan, seperti tampak pada HP Bla- 
vatsky, penggantinya yang sukses Dr 
Annie Besant, dan Anna Tingley (di 
Amerika). Namun, ini bukanlah kasus 
di Hindia, Seperti ditunjukkan Iskan- 
dar, organisasi ini didomii oleh ka- 
um pria, yang mencapai hampir 74 
persen dari keseluruhan anggota. De- 
ngan demikian, sifat paternalistiknya 
lebih kentara. 

Masih menjadi pertanyaan—sebagai- 
mana dilontarkan Iskandar—mengenai 
betapa banyaknya tokoh dalam BPU- 
PKI pada tahun 1945 yang memiliki 
hubungan erat dengan organisasi ini. 
Sebagaimana diketahui, di dalamnya 
termasuk Soekarno, Ki Hadjar Dewan- 
tara, Dr Radjiman, dan malah Dr Su- 
pomo yang begitu berperan dalam pa- 
ham negara integralistik. 

Hal itu bukanlah bermaksud menga- 
takan bahwa UUD 1945 telah secara 
langsung dipengaruhi oleh paham teo- 
sofi. Namun, organisasi ini beserta 
ide-idenya telah memberikan kontri- 
busi versi yang lebih romantis menge- 
nai nasionalisme, di mana budaya dan 
kepercayaan lokal—sebagaimana yang 
dipahami oleh kalangan intelektu- 
al—telah menjadi sumber inspirasi un- 
tuk pembentukan negara. Ini telah di- 
mulai sejak 1930-an. 

DAVID REEVE 
Sejarawan dan Pengajar di UNSW, 
Australia 


0000 BUKU BARU 


MTV Sentuh Budaya Lokal 


& Judul: Countering MTV Influence in Indonesia 
and Malaysia 

#& Penulis: Kalinga Seneviratne 

# Penerbit: ISEAS Publishing, 2012 

& Tebal « 278 halaman 

& ISBN: 978-981-4345-23-1 


DOUNYERING 
MEWINFLUENGE 
IN INDONESIA AND 
MALAYSIA 


MTV (Music Television) bukan hanya kanal televisi 
yang mendistribusikan musik, melainkan juga gaya hi- 
dup anak muda yang memiliki pengaruh seantero du- 
nia, Keberhasilannya di Asia diperoleh dengan mem- 
bangun bersama musik lokal. 

Bagaimana MTV-—terutama aspek presentasi dan po- 
la pertunjukan—dapat diformulasikan sedemikian rupa 
tanpa menghilangkan selera budaya lokal? Bagaimana 
pula aspek-aspek MTV menciptakan identitas kultural baru yang berakar pada 
budaya tradisional? Lalu, dengan cara apa MTV memasuki dan memengaruhi 
industri musik dan televisi lokal di Indonesia dan Malaysia? 

MTV, musik Indonesia, musik Malaysia, dan musik Islami saling berinteraksi 
dalam bentuk budaya modern. Dengan memoles dan menginterpretasikan kem- 
bali untuk mencapai relevansi dan konsumsi lokal, MTV berhasil menyuguhkan 
tayangan yang oleh pemirsa kalangan muda dilihat sebagai bentuk identitas 
"modern" mereka. Produk budaya ini muncul sebagai respons atas proses 
globalisasi dalam bentuk "serangan” MTV terhadap kultur dan identitas musik 
anak muda di Indonesia dan Malaysia. 

Identitas dan lanskap kultural, baik Indonesia maupun Malaysia, berperan 
penting dalam membangun identitas tersebut. Tentu saja dengan rujukan khu- 
sus pada peran politik, budaya, dan media. Kajian mengenai musik dan Islam 
menjadi pilihan. Sorotan diarahkan pada popularitas genre musik dangdut dan 
nasyid. Karena itu, dilakukan studi lapangan terhadap penyanyi dangdut Inul 
Daratista dari Indonesia, kelompok musik nasyid Raihan dari Malaysia, dan 
bintang musik pop Siti Nurhaliza juga dari Malaysia. 


(TSD/LITBANG KOMPAS) 


Gairah Islam di Rusia Kontemporer 


& Judul Buku: Geliat Islam di Rusia: Catatan Diplomat 
Indonesia 

# Penulis: M Aji Surya dan Frassminggi Karnasa 

& Penerbit: Penerbit Buku Kompas, 2012 

@ Tebal: xvi # 288 halaman 

# ISBN: 978-979-709-658-8 


Islam 
Rusia 


Saat ini diperkirakan 18 persen dari total penduduk 
atau 25 juta warga Rusia memeluk agama Islam. Se- 
jarah mencatat Islam masuk ke Rusia jauh sebelum 
Islam hadir di Indonesia, saat leluhur kita masih meng- 
anut animisme. Dalam buku kumpulan catatan harian 
mantan diplomat ini disajikan perkembangan Islam 
sejak Rusia pada masa kontemporer hingga kini. Di- 
perkirakan Islam pertama kali hadir di Rusia saat kedatangan para sahabat Nabi 
Muhammad ke kota Derbent, Dagestan, pada abad ke-7, Islam kemudian diakui 
secara resmi oleh negara Volga Bulgar (kini Tatarstan) pada 922, atau 66 tahun 
lebih awal dari adopsi agama Ortodoks sebagai agama mayoritas di Rusia. Walau 
Ortodoksi yang mengatur Islam ditentang keras kaum Muslim, mereka tetap 
melaksanakan agamanya dengan bernaung dalam dua kelompok besar, ma- 
sing-masing di bawah pimpinan Ravil Gainutdin yang menekankan ajaran Al 
Ouran dan hadis, serta Talgat Tadjudin yang berorientasi pada gabungan antara 
Islam dan Ortodoks yang disebut Krypto Ortodoksi. Uniknya, meski keduanya 
berbeda dalam akidah, mereka justru menolak dakwah kaum Wahabi yang 
dianggap jadi ancaman bagi kerukunan beragama di Rusia. 

Pasca-runtuhnya rezim Bolshevik yang anti-agama pada 1991, umat Islam 
Rusia bangkit lagi setelah hampir tiga perempat abad di bawah tekanan. 
Kebangkitan umat Islam di Rusia terlihat dari tingginya animo menunaikan haji 
dan umrah, minat mempelajari Al Guran, serta peningkatan jumlah jemaah dan 
masjid. Pada 2008, lebih dari 32.000 Muslim Rusia menunaikan haji. Di- 
perkirakan sebanyak 7000 masjid berdiri di seluruh Rusia, sementara ketika 
komunis tumbang hanya ada 100 masjid. Moskwa, dengan sekitar 2,5 juta 
Muslim, menjadikannya sebagai kota dengan penduduk Muslim terbesar di 
Eropa. (TGH/LITBANG KOMPAS) 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


UDAR-RA 


Tak Perlu Makam 


OLEH JEAN COUTEAU 


iga minggu yang lalu, saya berbicara di dalam kolom ini 
tentang rasionalitas, yang kala itu saya katakan tengah 

l meluas di dalam pemerintahan sekarang, bahkan hingga ke 
dalam cara mengelola ” memori” Peristiwa 1965-1966. 

Mungkin karena dibutakan oleh optimisme, saya tidak men- 
duga bahwa rasionalitas dapat pula mengambil bentuk absurd”. 
Puncak tertinggi rasionalitas absurd saya dengar baru-baru ini di 
dalam suatu diskusi tentang krisis di Sampang, Madura. Menurut 
salah satu hadirin, seorang tokoh masyarakat, untuk mengatasi 
masalah konflik di Sampang, jalan terbaik ialah bila para pengikut 
aliran Syiah yang konon sesat ini beralih menjadi Sunni. 

Hore! Saya tidak tahu pasti apakah tokoh itu sudah bergelar 
Phd alias Pantang Hadir Dungu, tetapi logika pernyata: 
memang tak terbantahkan. Apalagi, pemahamannya mempunyai 
sejarah yang panjang—seribu tahun lebih: tak sedikit bulla-bulla 
para Paus dan fatwa para ulama zaman dahulu menganjurkan 
penyelesaian yang sama: "pindah nlah aj 
dam bagi kau terbukalah pintu surga”, Takediragukan bahwa 
produk budaya dari sikap ini adalah cemerlang: terbukti pada 
indahnya Makam Saladin di Damaskus dan Makam Richard 
Lionheart di Fontevraud, Perancis. Tetapi di luar ranah budaya, 
hasilnya tak seindah itu, dilihat dari jenazah dalam jumlah tak 
terhitung banyaknya yang kala itu dibiarkan membusuk tanpa 
makam megah di segala pelosok Tanah Suci. Bahkan, bila 
arwah-arwah para pejuang Perang Salib dai a dipanggil dari 
ketinggian surga mereka dan diajak berbicara, saya berani 
bertaruh bahwa, makam atau tidak, mereka semua akan me- 
ngecam kedunguan mereka sendiri yang membuat mereka telah 
bersedia menjadi pahlawan yang konon ”suci” itu. 


... 


Kita memang mestinya belaja 
terhadap segala seruan penuh semangat ”baik” atau "alim” yang 
a tak terduga dapat berakibat buruk bagi orang banyak. 
Sejatinya, di dalam setiap kelompok religius atau ideologis, 
formalisme tafsiran berpotensi menciptakan sekat-sekat an- 
tarkelompok yang, bila tidak dikelola dengan baik, dapat ber- 
muara pada konflik. Bahkan, itu pun dapat tel paling 
ekuler pun seperti 
Perancis, di m 
alih-alih men 
penengah 


menjadi & 
ologi kaku yang 
cenderung me-li- 
yan-kan para peng- 
anut agama, ter- 
utama Islam, yang 
anggota mana kini 
dikenakan — pela- 
rangan memakai hijab di ruang publik. Dari sarana proteksi, 
sekularisme disulap menjadi ajang dan sarana d 

Kalau di Indonesia, selain berbahaya, formalisme tafsiran 
sesungguhnya bertentangan dengan asas kultural dari sebagian 
akat Indonesia. ”Ngono yo ngono, ngona-ngono ning 
ono ojo ngono,” (Begitu ya begitu, begita-begitu, tapi mbok ya 
jangan begitu), kata ungkapan Jawa yang terkenal. Tetapi, perihal 
non-formalisme dan tolerans ya lebih suka mengacu pada 
tanggapan seorang penari Bali beberapa puluh tahun yang lalu di 
Desa Keram 'Anda adalah seorang Kristen?” ka a kala itu, 
"Tetapi bukankah kita semua sama? Bukankah kita semua 
pengikut agama Melihat kebingungan saya, dia menerusi 
”Air membersihkan, dan pada air itu secara simbolis kami di Bali 
asosiasikan nama Wisnu, mar asi protektif dari Hyang Widhi 
(Tuhan). Di dalam cerita Mahabharata, Wisnu konon menjelma 
menjadi Krisna. Ya Krisna! Perhatikan nama itu: Kris-na, bu- 
kankah itu mirip dengan Kris-tus. Jadi bukankah kita semua 
beragama air. Agama pembersihan.” Saya tertegun mende- 
ngarnya. Apalagi dia meneruskan dengan senyuman yang lebar: 
"Demikian pula saudara kita yang Islam, mereka pun be 
air, kita semua sejatinya menjadikan agama sebagai sarana 
pembersihan," Saya diam. Terhar 

Sudah jelas bahwa baik dari sudut pe 
sudut teologis, teman saya di atas adalah ”salah”, Tetapi dari sudut 
sikap, dan spi $ yang sebenarnya, saya tidak ragu: dia pasti 
benar: daripada menekankan perbedaan antara keyakinan: 
yakinan, yang ditekankannya adalah persamaan, Dan bila tidak 
ditemukan persamaan itu, diciptakan persamaan yang imajiner. 
Indah, kan? 


MANDINING 


ngetahuan maupun dari 


Indonesia seperti itu pant 
pun ini bukan tanpa kendal 
anah intelektual, pengua 
itu menimbulkan, di dalam 
t-sekat identiter, yang mana pada 
gilirannya cenderung bermuara pada formalisme ortodoksi, yang 
dapat berakhir, pada ujungnya, bila kita tidak waswas, dengan 
pembangunan makam-makam agung seperti di Damaskus dan 
Fontevraud. Kita inginkan hal itu? 


Modernis: 
kategori, 
ranah sosial, pengi 


REDAK 


1 YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi 


KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, berikut nomor telepon 
yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-su- 
rat yang diterima. 


ang di Loket Bank Mandiri Habis 

Saya tidak habis berpikir, mengapa layanan Bank Mand 
sebagai salah satu bank badan usaha milik negara terbesa 
dengan begitu banyak penghargaan dan mempunyai reputasi 
yang baik, ternyata sangat mengecewakan, 

Pada Senin, 30 Juli 2012, i mengantre di loket Bank 
Mandiri Cabang Kemang Pratama, Bekasi. Setelah lebih dari 30 
menit mengantre, petugas loket (eller) mengatakan bahwa uang 
habis. 

Hal tersebut disampaikan tanpa ada rasa bersalah. Bisa 
dibayangkan betapa kecewa para nasabah yang sudah antre, 
membutuhkan uang, dan mau mengambil uang milik sendiri yang 
dititipkan di Bank Mandiri, tetapi mendapatkan pelayanan 
mengecewakan, 


HANES HENDRI 
Kemang Pratama 8 Blok H5 Nomor 8, 
Bekasi, Jawa Barat 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: 
Wall Pemimpin Umum 

Pemimpin Radaksi/Penanggung Jawab: 
Wakil Pemimpin Redaksi: 

Redaktur Senior: 

Radaktur Pelaksana: James L 

.WaKG Redaktur Pelaksana: Mohammad Baki Bambang Sigap Suman 

Sekretaris Redaksi: 


Ninuk Mardiara Pambudy 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(@ 5ERSONA 


TUGAS KEMANUSIAAN 
RADHAR PANCA DAHANA 


Manusia adalah fenomena ajaib. 
Jika keajaiban itu dieksplorasi 
maksimal, akan tercipta apa 

yang dikategori sebagai mukjizat. 
Namun, meski semua manusia 
memiliki potensi sama, hanya 
sedikit yang menyadarinya. 
Sebagian besar lainnya menyerah 
di sandaran ”nasib”. 


OLEH MARIA HARTININGSIH & 
NINUK MARDIANA PAMBUDY 


atu dari sangat sedikit orang yang 
Ga adari potensi dan keajaiban 

itu adalah budayawan Radhar Pan- 
ca Dahana (47). Dengan 20 penyakit 
permanen stadium akut yang muncul 
setelah cuci darah tiga kali seminggu, 11 
ahun terakhir, Radhar terus berkarya. Ta 
bahkan sangat produktif di puncak-pun- 
kitannya, 


1 20 penyakit 
itu, gejalanya keluar” ujar Radhar, Se- 
luruh bagian tubuh diganggu oleh ke- 
hadiran penyakit ikutan itu, termasuk 
panca indranya, "Kalau si 
bagian keluar. 
metabolisme 
1g berbeda. Jadi, saya tak bisa 
an diri saya tidak aktif 
metabolismenya pun aka 
Radhar ditemui li mna 
di wi 
depan berukuran 4 meter x 5 meter itu 
dirimbuni pohon mangga yang buahnya 
rapat bergelantung, 
batu, rambutan, nangka, 
daun, seperti palem. Rumah itulah tem- 
pat pulang yang paling nyaman setelah 
kunjungan yang makin sering ke rumah 
sakit. 


Optimal, maksimal 

Meski tak jarang berangkat cuci dare 
tanpa uang, ia selalu punya pel 
untuk tetap hidup, Entah dari mana 
selalu ad: 
"Alhamdulillah, sel: 
terus terjadi,” katanya. 

Barangkali begitulah hukum Semesta 
berlaku, Di kalangan teman, bahkan yang 
bukan teman sekalipun, Radhar dikenal 
pemurah. "Kalau di tabungan masih ada 
uang lebih yang bisa saya gunakan, itu 
berarti melebihi cukup. 

Tak hanya CRF (kegagalan ginjal kro- 
nis) dan ARF (kegagalan ginjal akut) 
beserta semua penyakit ikutannya, se- 


Meniti Buih 


ikap memberontak kental mewar- 
Gu hidup Radhar. Ia sempat di- 

kenal sebagai sastrawan pembe- 
rontak melalui puisi dan esai-esainya, 
Memang kemudian selalu ada koreksi 
dan refleksi. Akan tetapi, sikap teguh 
pada pendirian, sebelum ia menemukan 
kebenaran baru, tampaknya sudah ter- 
tanam dalam DNA-nya. 

Menjelang usia 20 tahun, ia mengaku 
belum puas kalau secara intelektual be- 
lum mengalahkan para tokoh yang lebih 
tua, seperti WS Rendra, Teguh Karya, 
Riantiarno, Putu Wijaya, dan Arifin C 
Noor. 

Di depan forum, Teguh Karya bahkan 
pernah mengatakan, "Kita lihat 10 tahun 
lagi, yang namanya Reza itu jadi apa. 
Tidak jadi apa-apa... 

Sebagai wartawan, Radhar memakai 
nama Reza Morta Vileni. “Dia marah 
karena saya kritik dia. Saya ketawa sam- 
bil bilang, "Anda ini cuma tua di rambut 
saja?” 

Sikap itu, bisa dipastikan, muncul dari 


perti tumor, hepatitis, 
si melumpuhkannya. Ta mengaku, 
ya lolos berkali-kali (dari 


menyetir. 
Tabrakan itu membuatnya terjepit 
setir mobil sampai harus “dilepas 
dengan gergaji listrik. Akan tetapi 
selamat, hanya luka kecil di dahi karena 
ituk kemudi. Mobilnya hancu 
Begitu seringnya berada di garis 
menj 
Seperti dikatakannya 
suatu hal yang pasti dan natural, berarti 
biasa, sebagaimana napas, buang air, 
penyakit, juga hidup itu sendiri 
Ia melanjutkan, "Saya setuju dengan 
banyak pendapat, dari Plato hingga para 
nabi, bahkan para tokoh pagan, bahwa 
kematian adalah episode, halte di mana 
kita bersiap untuk perjalanan berikut 
alam realitas yang berbeda. Setidaknya 
ia (kematian) menjadi penanda bagi 
selesainya tugas-tugas keduniaan, pe- 
luang di mana manusia bisa meraih 
kenyataan lebih tinggi. Sungguh merugi 
jika kita merusak, bahkan menutup, pe- 
luang yang tersedia dalam kematian.” 
Setiap hari, Radhar berlatih untuk 
“mudik”, bukan dalam arti spasial, juga 
geografis, tetapi ke dalam diri, baik se- 
cara primordial, tradisi, maupun religius, 
untuk menemukan yang paling hakiki di 
dalam diri. 
Bagaimana Anda melihat hidup Anda 
2 tahun terakhir ini? 
ama orang itu hidup, ada bagian 
ntu yang masih mempertahankan 


garis 


itu manus 
itu merupakan 


karena sakit bi 


dahi hidup? Enggal 
dipelajari. Oleh sebab itu, saya menolak 


eutanasia, Lihat $ 
seperti sayur-mayur, t 
dup t Nilai fungsin 


mpatan, 
aakan berbuat, mengoptimalisasi ke- 
manusiaan saya, karena tugas manusia 
dari Sang Pencipta cuma itu. Dengan 
diberi hidup, berarti a masih di- 
percaya menjalani tugas sebagai 
manusia. Ini mis a., bahwa saya 
diberi berkah begini, seminim apa pun, 
bisa dioptimalisasi untuk menjalankan 
suatu tugas kemanusiaan. 

Buat hidup sebagai manusia 
adalah bagaimana kita mengoptimum- 
kan semua berkah. Kesalahan manusia 
adalah ketika tidak memaksimumkan 
dan menciptakan keseimbangan, tepat- 
nya integrasi tiga kekuatan besar yang 


pengalaman otentiknya. Pada usia 13 
tahun, anak kelima dari delapan 
bersaudara itu nekat minggat karena 
tidak tahan perlakuan ayahnya yang 
sangat keras. Dulu ia berdarah-darah, 
tetapi kini ia kenang dengan tawa ber- 
derai. "Di pintu rumah, saya berteriak, 
"Tidak ada demokrasi di negeri ini. 
Ha-ha-ha.. lucu ya.” 

Meski begitu, ada kebanggaan yang ia 
simpan tentang & 
murid Ki Hadjar Dewantara dan murid 
ideologi Tan Malaka. Ia keras luar biasa. 
Pernah saya mampir ke kantornya, min- 
ta selembar kertas, malah tangan saya 
dipukul. "Punya negara, katanya. Bapak 
saya tidak pernah korupsi. Selama 50 
tahun hidup dengan istri yang terus 
ngomel karena gaji tak pernah cukup 
untuk hidup sebulan, dia cuek saja 
ngurusi kebun.” 


Menggelandang 


Sejak keluar dari rumah itu, ia hidup 
menggelandang dan menghidupi dirinya 


masing-masing punya adatnya sendi 
metabolisme sendir 
£ a sendiri. 

'Tiga kekuat: 
mental-spiritual, dan intelekti 
menggunakan yang ketiga saja. Padah: 
itu yang paling lemah. Kita melatih yang 
mental-spiritual dengan berbagai ritual. 
Tapi, kita paling zalim terhadap tubuh, 
Makan-minum enggak jelas, merokok, 
gaya hidup macam-macam, Melatih f 
paling di /itness center, tanpa kesadar 
tubuh. 

Dalam tradisi kanuragan di pegu: 
ron-peguron, yang diajarkan bukan h 
nya keseimbangan, melainkan integra: 
bagaimana menciptakan harmoni an! 
tubuh, pikiran, dan jiwa, Begitu sampai 
i yang naman, 
Manunggaling Kawula-Gusti, kita me- 
tu dengan alam dan kekuatan di luar 
diri kita. Itu kekuatan misterius yang 


an 


RADHAR PANCA 


DAHANA 


€ Lahir: Jakarta, 26 Maret 1965 

# Pendidikan: Jurusan Sosiologi, FI- 
SIP, Universitas Indonesia (S-1), 
De I'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) Paris, 
Perancis (DEA) 

# Kegiatan: Memulai debut sebagai 
sastrawan sejak usia 10 tahun, 
lewat cerpennya, "Tamu Tak Di- 
Undang”, di harian "Kompas", Ke- 
mudian menapaki karier jurnalis- 
tik sebagai redaktur tamu ma- 
jalah "Kawanku” (1977), pernah 
menjadi reporter lepas di seju 
lah media, wartawan, dan pemim- 
pin redaksi, budayawan dengan 
berbagai kegiatan 

# Penghargaan: Satu dari lima se- 
niman muda masa depan Asia 
versi NHK (1996), Paramadina 
Award (2005): Duta Terbaik Pu- 
saka Bangsa, Duta Lingkungan 
Hidup sejak tahun 2004 Medali 
Prix de Ia Francophonie dari 15 
negara berbahasa Perancis (2007) 

# Karya: Menjadi Manusia Indonesia 
(esai, 2002), Lalu Batu (kumpulan 
puisi, 2003), Jejak Posmodernis- 
me (2004), Inilah Kita: Mozaik 
Manusia Indonesia (Esai, 2006), 
Dalam Sebotol Coklat Cair (esai 
sastra, 2007), Metamorfosa 
Kosong (kumpulan drama, 2007), 
Republik Reptil dan Drama-drama 
Lainnya (2010), Lalu Aku (2011) 


dengan menulis. Ia sudah menjadi war- 
tawan lepas di harian Kompas pada 
belasan, dan bekerja di majalah remaja 
terkemuka pada zaman itu. SMA di- 
selesaikan berpindah-pindah karena ia 
menentang kebenaran mutlak para 
guru. 

Perjalanan hidupnya seperti meniti 
buih, Ia menyelesaikan seluruh mata 
kuliah di Jurusan Sosiologi, FISIP, UT 
hanya dalam 2,5 tahun, tetapi mem- 
biarkan skripsinya tertunda sampai tu- 
juh tahun karena mencari biaya untuk 
kelompok teaternya. Ia tak peduli ijazah, 
bahkan menolak menyelesaikan studi 
doktornya di Perancis meski ditahan 
kuat-kuat oleh pejabat pemberi bea- 


at latihan teater, disiplin ra- 
ganya luar biasa. Ta latihan sit up 100 kali 
sehari, melakukan pa hong, sejenis tek- 
nik pukulan dalam Bangau Putih, se- 
banyak 1500-3000 kali tiap pagi, bisa 
15.000 kali dalam situasi khusus. 

Ia mempraktikkan cara makan ala 


KOMPAS/WAWAN II PRABOWO 


melahirkan mistisisme, 


Integrasi 


Menurut Radhar, intelektual adalah 
kesadaran ar yang dipilih, ter- 
format menjadi logic atau logos. Logc 
menjadi rasionalisme, Setiap kebu 
aan punya logos-nya, 

"Peradaban sekarang dikuasai bentuk 
logos yang rasionalisme materialistik 
dan menciptakan benturan luar bi 
dengan sesuatu yang sangat primordial 
dalam diri kita. 

Dalam kaitan itulah, ia menaruh res: 
pek tinggi kepada RMP Sosrokartono, 
kakak RA Kartini. "Dia pribadi yang luar 
ya kira ia pel. paling genial. 
Soekarno, Tan Malaka, kalah genius, 
papar Radhar 

RMP Sosrokartono adalah orang In- 
donesia pertama yang lulus summa cum 
laude di Leiden, T ang poliglot, 
mengua aa asing dan 10 ba- 
hasa lokal, pernah menjadi wartawan 
beberapa surat kabar dan majalah di 
Eropa, sebelum menjadi perwakilan The 
New York Herald di Vienna. 

Gajinya besar dan memungkinkan ia 
hidup mewah di Eropa, tetapi tak pernah 
diambil. Ia terlibat dalam upaya meng- 
hentikan Perang Duni ai pener- 
jemah tunggal sekutu, ia adalah pe- 
nerjemah perundingan rahasia di kereta, 
antara dua pihak yang bertikai. Ia per- 
nah menjadi kepala penerjemah untuk 
semua bahasa yang digunakan di Liga 
Bangsi 

Setelah menyeruput kopinya, Radhar 
melanjutkan, "Tapi, ia merasa gagal, | 
kembali dan melakoni hidup seba 
penyembuh dengan cara Kejawen. Dua 
profesor Eropa menemukan dia sedang 
menggosok keris dan batu cincin di 
dapur, di sebuah rumah di Bandung. 
Saya kira dia ingin memadukan dua 
kekuatan peradaban, Jawa dengan ke- 
kuatan peradaban intelektual Eropa.” 

Radhar meyakini, kedua peradaban 
itu bisa dipadukan dengan menginte- 
grasikan kekuatan-kekuatan terbaik ma- 
sing-masing peradaban, yakni peradab- 
an maritim dan kontinental, Keduanya 
berbeda si iametral, dan terus ber- 
tempur adab budaya dan ideo- 
logis. aban maritim ditandai saling 
aga kepercayaan antarbandar, dan 
dewa di pantai adalah perempuan. Se- 
mentara peradaban kontinental, ma- 
choistik, ditandai domina 

"Istilah saya dulu, osmosa budaya, 
mendapatkan persenyawaan kimiawi di 
antara keduanya. Cuma kita belum pu- 
nya jembatan. Ya, mula-mula jembatan, 
lalu integra besar saya 
adalah menjadi jembatan. 


Zen, makan dari mangkuk kecil dari 
kayu. Tak makan kalau tak lapar, ber- 
henti makan sebelum kenyang. Saat mu- 
da ia mengikuti pola hidup Winston 
Churehill dan Ibnu Saud yang hanya 
tidur empat jam sehari. Ta tidak minum 
alkohol, tetapi merokok sejak remaja. 
Rokok dan kopi adalah menu harian- 
nya. 

Anaknya, Cahaya Prima, yang banyak 
mewarisi sikap dan kecerdasannya, lahir 
di Perancis tahun 1999, Gejala penya- 
kitnya semakin terasa s a belajar 
bahasa Perancis di Besangon, sekitar 450 
kilometer timur Paris, tahun 1997. 
mun, simtom sakit kepala hebat itu 
diabaikan. 

Kerusakan ginjalnya terdeteksi sete- 
lah parah, empat tahun kemudian, 
Sempat berontak dan marah, tetapi lalu 
berdamai dengan seluruh kesakitan ke- 
tika ia mampu tidak memusatkan per- 
hatian pada rasa sakit: dengan membaca 
tubuhnya. Suatu lampah hidup. Begi- 
tulah.... (MH/NMP) 


24 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


LETING TITIS WIGAT 


DITANYA PEMBELI 


eda negara, beda pula karak- 
ter konsumen produk mode 
yang harus dihadapi peran- 
cang busana Kleting Titis 
Wigati (31). Saat menjadi 
peserta pameran Designer Week 
yang digelar mal Isetan di Singapura, 
7-26 September, Kleting mendapat 
beragam pertanyaan. 


Satu kali, saat menunggui stan mi- 
liknya dengan label KLE, Kleting di- 
tanya tentang bahan-bahan yang dipa- 
kai. Pada saat lain, konsumen meng- 
ajukan pertanyaan tentang padanan 
yang cocok dengan baju yang akan 
dibeli, Ada pula yang bertanya cara 
mencuci dan menyetrikanya. 

”Pertanyaannya sangat beragam. Sa- 
tu-satunya yang tidak ditanyakan adalah 
harga, Mereka akan beli dengan harga 
berapa pun asal kualitasnya baik,” ujar 
desainer yang belajar mode di Esmod 
Jakarta dan Instituto Marangoni, Milan, 
Italia, ini. 

Kleting bersama dua rekan dari In- 
donesia, Raiky Pasya (pemilik label 
Hunting Fields) dan Sari Seputra 
(Major Minor), mendapat tempat yang 
strategis, yaitu di bagian depan area 
promo. "Mudah-mudahan acara ini bisa 
menjadi pintu bagi kami untuk bisa 
mendapat tempat permanen di Isetan, 
Semoga pula acara itu bisa diikuti 
mal-mal di Indonesia,” kata Kleting. 

Omong-omong, apa beda konsumen 1 
di Singapura dan Indonesia? 

”Di Indonesia juga ada yang enggak 
peduli harga, tetapi mereka tidak per- 
nah banyak tanya. Begitu suka, langsung 
beli." dya) 


AA 


EN 


N 1) 


BLAKE LIVELY DAN RYAN REYNOLDS 


Menikah 


i cantik Blake Lively (25) akhirnya menerima pinangan aktor 
Sim Reynolds (85). Mereka menikah diam-diam, Minggu 
malam (9/9) lalu, di sebuah perkebunan di Mount Pleasant, 
South Carolina, Amerika Serikat. 
Blake yang pernah berkencan dengan Leonardo di Caprio meng- 
akhiri masa lajangnya setelah menjalin hubungan dengan Ryan 
selama satu tahun. Sementara bagi Ryan—yang pernah di- 
nobatkan sebagai The Sexiest Man Alive oleh majalah People 
tahun 2010—ini merupakan pernikahannya yang kedua. Se- 
belumnya, ia menikah dengan aktris Scarlett Johansson, yang 
hanya bertahan selama dua tahun. 

Blake, yang namanya meroket sejak bermain dalam serial 
televisi Gossip Girl, saat ini menjadi perempuan paling 
berkibar di dunia mode, Wajahnya berulang kali muncul di 
sejumlah sampul majalah mode di dunia. Belum lama ini, ia 

8 juga menjadi ikon sebuah produk wewangian. 

Keseriusan hubungan Blake dan Ryan mulai tercium 
ketika pasangan ini membeli sebuah rumah di Bedford, New 
York, awal tahun ini. Dalam pesta pernikahan yang di- 
rahasiakan itu, hadir juga Bette Midler, yang menyanyikan 
lagu khusus bagi pasangan ini. 

(PEOPLE/MYR) 


AR BIIOTO/MATT SAYLES 


OLIVIA ZALIANTY 


Sepeda Nekat 


Jess bukan kota yang ramah untuk 


penggemar sepeda. Meski begitu, 
Olivia Zalianty (30) kerap nekat ber- 
sepeda, bersaing dengan sepeda motor, 
metromini, dan kendaraan pribadi. 
"Pernah suatu hari, saya terserempet 
sepeda motor di Permata Hijau. Untungnya 
saya tidak sampai jatuh,” ujar Oliv yang 
diangkat sebagai Duta Sepeda oleh Komite 
Sepeda Seluruh Indonesia. 
Tidak kapok? 
”Nggaklah, Pali 


gak kha- 
alagi K peda dari 
rumah di Permata Hijau ke Bulungan untuk 
latihan teater, Pulangnya tengah malam 
sepeda, tapi dikawal teman-teman 
npai rumah,” kata artis yang mengaku 
sejak kecil gemar bersepeda itu, Sabtu (15/9) 


siang. 

Oliv biasanya bersepeda sebagai pema- 
nasan menjelang latihan wushu. Setelah 
latihan, Oliv kembali bersepeda sampai be- 
nar-benar lelah. "Cara ini benar-benar am- 
puh menurunkan berat badan.” I 

Setiap kali bersepeda, Oliv menutup ham- 
pir semua bagian wajahnya. Kepala terbalut 
helm, mata berkacamata hitam, mulut di- 
tutup dengan masker, 
"Pokoknya seperti pakai 
topeng ninja,” katanya. 

Pernah suatu ketika, Oliv 
bersepeda tanpa penutup wa- 
jah. Apa yang terjadi? "Di setiap lampu 
merah, ada saja ibu-ibu yang minta foto 
bersama, Pengendara motor juga banyak 
yang mengklakson saya.” (BSW) 


KOMPAS/WISNU WIDIANTOKO 


ja, 


| Event 


Kolaborasi 
Kreativitas dan 
Improvisasi Bermusik 


Musik adalah medium kreativitas individu. Kreativitas dan improvisasi 
yang ditunjang kepiawaian penguasaan alat musik menjadi kunci 
untuk menghasilkan musik berkualitas. 


Tonny HOT MENU Yks 


'erkait hal itu, ada yang unik pada 
Terma LA Lights Java Soulnation 

Festival 2012 yang akan berlangsung di 
Istora Senayan Jakarta pada 28-30 September 
2012 mendatang. Kolaborasi LA Lights dan Java 
Festival production mempersembahkan LA Lights 
Music Project, yaitu sebuah konsep musik hasil 
kerja bareng sejumlah bintang dan musisi 
ternama Tanah Air. Proyek ini digawangi Eki 
Puradireja selaku Music & Project Director dan 
Program Coordinator di JFP. 

Dalam LA Lights Music Project, para jebolan 
LA Lights Indiefest dan LA Lights Meet the Labels 
ditantang kreativitas bermusiknya untuk membuat 
dan mengubah lagu-lagu, serta membawakannya 
“LA Lights Music Project mengusung kreativitas 
dan improvisasi bermusik antara lima jebolan LA 
Lights Indiefest dan LA Lights Meet the Labels 
dengan beberapa musisi Tanah Air ternama, 
seperti Shandy Sondoro, Andien, dan Ras 
Muhammad. LA Lights Music Project diwujudkan 
sebagai pembuktian kepada publik atas 
kemahiran bermusik para jebolan LA Lights 
Indiefest dan LA Lights Meet the Labels. Project 
ini adalah representasi karakter brand LA Lights, 
yakni kreatif dan progresif," ujar Maya Shintawati, 
Brand Manager LA Lights. 

Para jebolan program musik LA Lights, baik 
LA Lights Indiefest maupun LA Lights Meet The 
Label yang terlibat dalam LA Lights Music Project 
ini meliputi lima band dan satu solois, yaitu: 
Gecko (Putri Oceanan Maharani, | Made 
Mahendra Dwi Artha, | Made Dwi Perdana Putra, 
dan | Made Pratama Putra): dua personil The 
Banery (Rafly dan Egy): Lars (Febby, Alan, 
Dewa), Respects (Babas & Wiwin), serta 
Joshua March. 

“Saya sangat senang bisa terlibat dalam LA 
Lights Music Project. Ini merupakan kesempatan 
emas bisa kerja bareng sekaligus belajar 
mengasah kreativitas dengan artis dan musisi 
senior ternama Indonesia. Saya akan bersungguh- 
sungguh berlatih untuk memberikan yang terbaik 
di panggung LA Lights Java Soulnation Festival 
2012 nanti," ujar Joshua March. 

Maya menambahkan, LA Lights Music Project 
yang baru pertama kali dilakukan ini memang 
dirancang khusus sebagai ajang pembuktian 
bahwa para jebolan LA Lights Indiefest dan LA 
Lights Meet the Labels pun piawai bermusik, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pada proyek ini, mereka disandingkan bersama 
musisi ternama Tanah Air dan berkreativitas 
dengan cara membawakan lagu yang pernah 
dipopulerkan dengan nuansa musik yang sama 
sekali berbeda. “Kami sudah mendengarkan 
gubahan aransamen yang nantinya akan 
dimainkan di panggung. Luar biasa, betul-betul 
berbeda dan variatif dengan permainan alat 
musik yang dijamin bakal menggelitik sensasi 
mata dan telinga penonton," papar Maya, 

Bintang tamu yang akan berkolaborasi 
dengan para jebolan program musik LA Lights 
adalah Sandhy Sondoro dengan Gecko, Ras 
Muhammad dengan The Banery, Millane 
Fernandez dengan Lars: Andien dengan Joshua 
March, dan Jevin (Beatboxer) dengan Respect. 
Sejumlah musisi/arranger/komposer ternama yang 
juga terlibat di antaranya Rayendra Sunito, Ali 
Akbar Sugiri, Donny Joesran, Bonar Abraham, 
Nikita Dompas, Rejozz, dan lainnya. 

“LA Lights Music Project lebih dari sekadar 
kolaborasi. Project ini melibatkan banyak aspek, 
kreativitas, dan sebuah tim produksi yang besar. 
Misalnya saja, dari aspek lagu, kami akan 
mengaransemen ulang lagu-lagu menjadi jauh 
sekali dari aslinya, tetapi melodi lagunya tidak 
berubah sehingga penonton dapat tetap mengenal 
dan ikut menyanyikannya. Lalu kita juga 
menggabungkan beatbox dalam kolaborasi ini 
yang dikemas dengan koreografer apik," terang 
Eki Puradireja. 

Eki menambahkan, “Mereka akan mengikuti 
beberapa workshop dan latihan untuk sama-sama 
mengenal karakter dan musikalitas dalam 
membawakan lagu-lagu dengan aransemen baru. 
Tim produksi dan seluruh artis serta para jebolan 
LA Lights Indiefest and LA Lights Meet the Labels 
akan bersama-sama menggodok kolaborasi ini 
sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang 
benar-benar mengusung kreativitas dan 
improvisasi dalam bermusik. Sesuai dengan tema 


LA LIGHTS MUSIC PROJEC 


OLVS PNDORO 


h 


FRESPECTS Vs Tp 
STEVIN ad 
IBEATBOKER) Sg 


& M 


VS SMUHAMAD 


TEA, 20 


EMPERIENCE 


30 SEPT 2012 | ISTORA SENAYAN, JAKARTA | 5 PM - ONWARDS &' TMEUNEKPECTEN 


G, Latignts 


& @LAlights 


www.LA-LIGHTS.com 


Soulnation yang mengusung music party, untuk 
itu genre musik dari kolaborasi ini akan meliputi 
House, Deep House, Electro, Soul, dan Funk.” 

LA Lights Music Project selama 75 menit 
non-stop akan beraksi di panggung LA Lights 
Java Soulnation Festival, Dimulai dengan opening 
song oleh seluruh artis dan musisi pendukung 
dan dilanjutkan dengan sajian kolaborasi masing- 
masing pendukung. LIKLAN//ACAJ 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, 


SERANGAN JANTUNG, 


IMPOTENSI DAN 


GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


KOMPAS | minGGu, 16 SEPTEMBER 2012 


alaman 


um gelap 
ri ha 


”Bermimpilah setinggi 
mungkin dan jangan 
menyerah. Hidup harus 
punya gereget. Saya 
menyebutnya 'hunger', 
lapar mengejar target. Itu 
penting,” kata Rany Moran 
(32) untuk anak-anaknya. 


OLEH MAWAR KUSUMA 


any sedang ber- 

ada di rumahnya 

yang nyaman di 

Jalan Brawijaya, 

akarta Selatan. 

Ia sehari-hari tinggal di Si- 
ngapura sejak 2005 meng- 
ikutinya suaminya, Colin 
Moran. 


Sepatu hak tinggi, setinggi sepuluh 
sentimeter, segera digeletakkan di 
ujung karpet. Rany duduk dan berbin- 
ang. Pandangannya yang lekat me- 
natap lawan bicara hanya teralihkan 
ketika dua anaknya, Nicholas (5) dan 
Christopher (2,5), berlarian turun dari 
lantai dua. 

Nicholas dan Christopher segera 
bergelayut manja memeluk tubuh 
ramping mamanya. — Celotehan 
anak-anak itu menghilang setelah 
pengasuh membawa mereka pergi 
untuk mendaftar kelas sebulan bel- 
ajar matematika dan 
a Sguare, 


hari tinggal di 
ngapura dan bersuamikan warga Ing- 
Rany bertekad memegang teguh 
aya Indonesia dalam keluar- 
ia dan Barat h: 
rus bisa seiring bersama, Budaya In- 
donesia yang praktikal dan bud 
Barat yang fungsional, Bukan berarti 
budaya Indone: luntur,” kata 
Rany. 

Jalan tengah untuk mempertemu- 
kan dua budaya itulah yang juga ingin 
dihadirkan Rany lewat taman be: 
main Amazonia yang akan segera di- 
dirikan di Jakarta. Berawal dari ke- 
inginan menghadirkan lokasi bermain 
premium bagi anak-anaknya, Rany 
telah lebih dulu membangun Amazo- 
nia yang ternyata diminati anak-anak 
di Singapu 

Di Amazonia, Rany tidak sekadar 
memasukkan permainan ala Barat, 
tetapi juga mengangkat tradisi In- 
donesia, Ta antara lain menghadirkan 
kelas tari Bali dan tari Jawa. Dongeng 
anak seperti Bawang Merah dan Ba- 
wang Putih juga akan diangkat men- 
jadi materi di kelas balet atau drama. 
Tinggal di luar negeri justru mem- 
buka mata lebar-lebar untuk meng- 
hargai nilai budaya Indonesia. Saat di 
Jakarta karena terlalu di depan mata 
jadi enggak bisa menghargai. Kenapa 
kita kurang mendalami kekayaan bu- 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


daya? Orang Bar 
ngagumi budaya ki 


Bisnis keluarga 


Amazonia bagi Rany menjadi titik 
awal memulai bisnis baru yang be- 
nar-benar lepas dari bisnis keluarga 
yang selama ini dilakoninya di bidang 
pertelevisian dan properti. Lewat 
taman bermain yang juga akan dibu 
di India dan Malaysia, Rany tet 
memiliki waktu berkualitas bersama 
anak. 

Rany mengatur jadwal kerjanya 
ar disesuaikan dengan kegiatan 
anak. Sambil memimpin rapat pun 
Rany tetap mengawasi anak-anaknya 
menyelesaikan tugas sekolah. "Anak 
s geret ke mana-mana. Belum per- 
nah traveling tanpa anak-anak,” tam- 
bahnya. 

Anak menjadi priori 
bagi Rany. Ia baru akan menekuni 
berkas pekerjaan setelah anak-anak- 
nya terlelap pada malam hari. Sering 
kali Rany tidur setelah dini hari dan 
harus bangun pagi. Setelah mengantar 


Ru 


nomor satu 


sholas, Rany harus menunggui 
Christopher selama dua jam di kelas 
prasekolah. 

Rany mulai tinggal di Singapura 
sejak menikah pada 2005. Ia meng- 
ikuti suaminya, Colin Moran, yang 
memimpin perusahaan di bidang lo- 


ngapura menjadi pilihan realistis ka 


rena lokasinya yang strategis untuk 
bepergian ke negara mana pun di 
Asia, 

Satu bulan sekali, Rany dan Colin 
menyempatkan waktu luang meng- 
inap di hotel semalam tanpa anak. 
Sesekali mereka pergi menonton per- 
gelaran orkes simfoni atau berja- 
lanjalan di Botanical Garden, 
"Anak-anak menyita banyak waktu 
dan kadang lupa waktu berdua, 
Rany. 


Kangen Jakarta 
Ki 


la duduk berdua dengan suami, 


Rany sering kali melontarkan impian 
untuk melebarkan sayap bisnis ke 


rta, Walau macet dengan tingkat 
stres tinggi, Rany mengaku selalu ka- 
ngen Jakarta. 

Rany yang berdarah Jawa-Padang 
ini lahir dan tumbuh besar di Jakarta. 
Sejak kecil, orangtuanya menanam- 
kan untuk tidak pernah menyerah. 
Setiap tahun dari sejak masih di bang- 
ku k enam sekolah dasar, ia sudah 
dikirim tinggal di luar negeri, Di ajang 
pertukaran budaya, ia biasa menari 
Bali. 

Ayahnya yang menjalankan bisnis 
perdagangan dan pertambangan se- 


lalu mengajak Rany kecil belajar ber- 
komunikasi dengan rekan-rekan bis- 
nis ayahnya. Rasa percaya dirinya pun 


lantas terbangun. "Dampaknya terasa. 
Kebawa sampai besar ketika harus 
berbisnis,” tambahnya, 

Selain keramahan orang-or: 


1gnya, 


Rany paling rindu dengan makanan 
i Mal 


pinggir jalan di Jakarta. nan 
favorit utamanya adalah rendang dan 
bakso. Namun, dalam perjalanan dari 
bandara ke rumah, Rany sudah pasti 
akan meminta sopirnya membeli pi- 
sang goreng dan tahu goreng, Ia sam- 
pai bertanya tepung apa yang diguna- 
kan si penjual hingga rasanya bisa 
enak banget. 

Kalau ingin menyantap nasi liwet, 
Rany tinggal menyeberang jalan dari 
rumahnya menuju Hotel Darma- 

sa. Tiap hari di Singapura, kc 
luarganya juga selalu menyantap ma- 
kanan Indonesia, seperti rawon, opor, 
hingga dendeng balado yang kering 
dan pedas itu. "Aduh duh enaknya,” 
kata Rany. 


RANY MORAN 


Lahir: 12 Maret 1980 

Suami: Colin Moran 

Anak: 

- Nicholas Moran (5) 

- Christopher Moran (2,5) 

Pendidikan: 

- Bachelor of Economics 
di Jakarta 

- Master of Communica 
di Australia 

» Karier: 

- Founder and Director of 
Palmorano Asia 

- CEO of Wowz Entertainment 
Pte Ltd Singapore 

- Managing Director 
PT Semenanjung Televise 

- Direktur Marketing 
PT Teras Nirwana 

- Direktur PT Wowz 
Entertainment Indonesia 


lons 


FOTO-FOTO: KOMPAS/WAWAN H PRAROWO 


Model 
Sembunyi-sembunyi 


srlahir sebagai anak tengah dari ti audara, 

| Rany Moran tumbuh menjadi remaja pembe- 

tontak yang haus perhatian. Meskipun dilarang 

orangtuanya, ia sembunyi-sembunyi terjun ke dunia 
modeling. 

Suatu kali, ayahnya memergoki hobi modeling Rany 
ketika fotonya dipajang di sampul depan sebuah majalah. 
"Ayah pulang kantor langsung bertanya, apa ini kok kamu 
enggak bilang-bilang? Orangtua paling pusing sama saya 
pas SMA,” kata Rany tertawa, 

Bagi Rany, pengalaman sebagai model menjadi bekal 
penting setelah ia memiliki label fasih 
di Singapura. Saat melihat model latihan di pergelarz 
busana yang dibuatnya sendiri, ia bisa berempati. Men- 
jadi model profesional itu ternyata capek dan mem- 
butuhkan disiplin tinggi. 

Menurut Rany, foto itu sama seperti akting.” Saya tidak 
pernah menyesali pengalaman menjadi model,” tambah 
perempuan berkulit kuning langsat yang memiliki tinggi 
169 sentimeter itu. 

Sampai saat ini pun Rany masih aktif foto model, Pada 
2009, ia dinobatkan menjadi Indonesia Tatler Most 

Stylish. Ketika pindah ke Si- 

OF 

C: 


ngapura, ia dinyatakan sebagai 
Singapore Tatler Leadership of 
Style 201. 

Di tengah kesibukan menge- 
lola bisnis, Rany selalu me- 
nyempatkan waktu untuk me- 
rawat diri, Berdandan tak harus 
dengan pergi ke salon. Ta sering 
kali mengerol rambut sambil 
memandikan anak. Jangan kaget jika menjumpai Rany 
menggendong anak sambil memegang kereta dorong 
an sepatu hak tinggi di pusat perbe 
erawat diri itu penting buat per . Kesan 
pertama sangat penting dalam sebuah bisnis. Bagaimana 
mencerminkan diri sendiri. Harus dijaga seimbang, Kalau 
ngurus anak dan kerja terus, ya stres juga. Harus ada 
waktu ketemu teman dan bersosialisasi,” kata Rany. 

Jika ada impian dalam hidup yang belum teraih, Rany 
menyesal belum sempat mencicipi pengalaman sebagai 
anyi. Sejak SMA, ia hobi menyanyi jazz dan lagu 


dilarang sang ayah yang menuntutnya sukses di sekolah 
dan bisni 

Bakat suara empuknya itu lantas disalurkan dengan 
bernyanyi tiap kali ada acara kumpul keluarga. "Lagu 
paling susah dinyanytin itu dangdut. Cengkoknya susah. 
Itu pertama kalinya suami saya bilang, “Gila, your voice oh 
my god. Enggak nyambung?” ujar Rany mengutip per- 
nyataan suaminya. 

Anak-anaknya menjadi penikmat utama suara merdu 
Rany. Christopher akan segera terlelap ketika Rany 
menyanyikan lagu ninabobo. (WKM) 


26 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


BERKAMPANYE 
LINGKUNGAN 


Lukisan itu hanya mewujud 
sehelai daun, tetapi bercerita 
banyak. Dalam dominasi warna 
coklat, beberapa bagiannya 
merah seperti terbakar api, 
bahkan menghitam. Seperti itulah 
wajah hutan kita kalau dilihat dari 
angkasa. 


OLEH NUR HIDAYATI 


elehan cat di bagian bawah kan- 
Is: s putih seperti mengatakan 

daun itu ”menan Tepat 
membatasi bagian bawah kanvas, "lu- 
ka” goresan dibuat dengan tekstur 
timbul. Bumi ini memang sedang ter- 
luka karena perilaku dan pengabaian 
kita. 


— 


Itulah cerita Abu Djumhur Mur- 
nasim lewat lukisan daun karyan, 
Namun, tak berhenti di situ, pelukis 
asal Bandung ini selalu memberi be- 
berapa bulatan kuning dan sejumput 
prada di bagian tertentu lukisannya. 
Warna kuning dan emas prada itu jadi 
pengingat bahwa Indonesia dianu- 
gerahkan kepada kita sebagai negeri 
yang kaya alam dan budayanya. 

"Jangan sampai keagungan itu hi- 
lang karena kita tidak peduli,” ujar 
Abu. 

Selain menekar 
lian alam lewat lu a, Abu juga 
berupaya menggunakan bahan-bahan 
alami yang sudah jadi sampah untuk 
menghidupkan karyanya. 

Dari pasar becek, ia memunguti 
karung goni robek yang tak lagi terpa- 
kai, Potongan kain ini memberi teks- 
tur di bagian-bagian lukisan itu. Po- 
tongan ranting-ranting kering juga ia 
gunakan untuk melukiskan” tulang 


an kepedu- 


Salah satu karya 
pelukis Abu 
Djumhur 
Murnasim berjudul 
"Burning Leaf 
(Daun yang 
Terbakar)” di 
studionya di Kebun 
Seni, Tamansari, 
Bandung, Jawa 
Barat, Jumat 


0479). 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


daun. Sedangkan bulatan kuning ber- 
di situ ia ciptakan dari irisan 
tang sapu tua. Untuk menambah 
tekstur, Abu juga bisa merekatkan 
tanah serta potongan anyaman sisa 
keranjang buah pada kanvas. 

Abu memulai karier melukisnya pa- 
da pertengahan tahun 1990-an setelah 
mengundurkan diri dari posisi sebagai 
desainer interior senior di suatu per- 
usahaan nasional, Sebagai pelukis, 
karyanya terjual hingga ke Eropa. Ra- 
ata harga sebuah lukisannya di 
dalam negeri berkisar Rp 35 juta dan 
3.000 curo di Eropa. 

”Namun, selama bertahun-tahun, 
saya merasa lebih melayani orang. 
Dulu, unsur pribadi saya pada lu- 
kisan-lukisan itu paling 25 persen. 
Sekarang saya sudah "menemukan 
bahwa inilah Saya lukis apa yang 
mau saya katakan, ternyata topiknya 
hanya satu, ayo kembali ke alam," 


lanan Abu menemukan iden- 
s dan panggilan hati itu bukanlah 
singkat dan tanpa godaan. 


Tak bercita-cita 
Pada usia remaja, Abu yang lahir di 
Bandung, 12 Juni 1964, tak berci- 
ta-cita menjadi pelukis. Meski begitu, 
ia gemar mengamati kakaknya yang 
suka melukis. Kewalahan dengan kt 
badungannya, orangtua Abu men, 
sebuah pesantren tak jauh 
an Borobudur di Magelang, 
Jawa Tengah. 
nalah ia mulai melukis meski 
sbatas menghiasi amplop-amplop 
surat, Mula-mula hanya untuk men- 
ari uang saku tambahan. Amplop 
manis dan dari situ ia men- 
hidup. Di Borobudur pul 


jadi pemandu turi 
"Itu membuka mata di tekun 
karena saya 
yakin itu bisa membawa saya men- 
dunia suatu hari nanti,” ujarnya. 
Tiga tahun nyantri, Abu kembali ke 
Bandung dan harus mengulang se- 
kolah malam selama tiga tahun untuk 


Abu Djumhur Murnasim menyeles 


Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (1/9). 


mendapat ijazah SMA. Pagi harinya ia 
bekerja di sebuah studio interior de- 
sain, "Zaman itu, buku-buku interior 
desain hanya buku impor dan mahal. 
Saya rajin lembur supaya bisa mem- 
baca semuanya di tempat kerja.” 
Desain interior menjadi bidang 
yang ia pelajari secara otodidak di 
lingkungan ke 
Pada 1987, ia memulai kuliah di 
Fakultas Seni Rupa dan Desain, Jurus- 
an Kriya Tekstil, di Institut Teknologi 
Bandung. Namun, rupanya ketert: 


liahnya karena semasa itu ia justru 
sudah punya studio grafis dan patung 
sendiri, 

Empat tahun ber 
ITB, Abu menin 
untuk bekei 
sainer interior. 
enggak per 


tan pernah kuliah di 


ITB, Dulu waktu kerja sambil sekolah 
malam ngulang SMA itu, orang-orang 
selalu komentar 'mahasiswa ITB ya" 


sampai saya jengkel,” uj 
tawa lepas. 
Proyek desain interior yang dikerja- 


rnya diiringi 


kan Abu ketika itu bukan hanya men- 
cakup rumah dan gedung perkantoran 
di Jakarta, melainkan juga hotel dan 
perkantoran di Singapura. "Anehnya, 
duit gede, kayaknya gagah, tetapi kok 
perasaan saya hampa,” kata kolektor 
mobil jip Willys ini. 

Menggeluti desain interior justru 
makin mendekatkan Abu pada ke- 
gemarannya: melukis. Berawal dari 
lukisan untuk kepentingan dekorasi 
i I beragam 


desain interior dan memilih 
nuhnyajadi pelukis. Pilihan yang s 
pat ditentang keluarga. 


Sadar di Eropa 

"Saya mulai dengan menjual gam- 
bar di ata di Pasar Ngampar 
Dago. Laku, lalu beli kanvas, Jua 
nya kemudian naik kelas 
ITB waktu itu, Pernah 
beberapa lukis: 
dapat Rp 90 ju 
diri,” ujar Abu. 

Selanjutnya, pesanan untuk me- 
lukis mulai mengalir. Pada 2009 mi- 
salnya, ia tinggal selama tiga bulan di 
Hengelo, Belanda, untuk membuat 11 


. Mulailah percaya 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO, 


kan lukisan bermaterialkan bambu dalam Festival Bambu Nusantara di 


sanan produsen manufak- 
onal, Norma BV, 

anan berkeliling Eropa mem- 
buatnya makin menyadari keseriusan 
problem lingkungan. Ia melihat ba- 
gaimana isu lingkungan jadi perhatian 


si ji 
Pulang dari Eropa, Abu memilih 
berkontemplasi. Ia menyadari pen- 
tingnya menemukan identitas dan 
tikan pesan apa yang ingin ia 
kan dengan lukisan-lukisan- 


Sejak itulah ia memutuskan untuk 

berkampanye tentang pentingnya 
menjaga kelestarian lingkungan lewat 
aa lukisan. Begitu "misi" itu ia 
kan, Abu pun menemukan gaya 
n yang paling ia 
untuk menyuarakan itu, Ternyata, pi- 
lihan itu tak menutup pintu rezeki 
baginya. 
”Hidup kita ditentukan oleh apa 
yang kita kerjakan. Kalau ada totalitas 
dan hati kita di jangan ragu 
enggak dapat rezel ar pria yang 
sedang menyiapkan lukisan untuk 
memenuhi tawaran pameran di Be- 
landa ini. 


Meski sulit dijelaskan dan dinilai, seni bisa memberikan kebahagiaan 
atau bahkan kedamaian. Merupakan kristalisasi dari karya manusia 
yang melibatkan pikiran dan perasan dalam prosesnya, seni juga 
bisa memberikan oase sekaligus tempat perjumpaan seseorang 


dengan dirinya sendiri. 


I al tersebut yang mungkin akan 
dirasakan dalam “Festival Salihara 
1 Keempat”. Dihelat dalam rangka hari 
jadi yang ke-4 Komunitas Salihara, festival 
yang merupakan hajatan seni pertunjukan 
bertaraf internasional dan didukung oleh 
Djarum Apresiasi Budaya tersebut akan digelar 
pada 22 September-24 Oktober 2012. 

Renitasari, Program Director Bakti Budaya 
Djarum Foundation mengatakan bahwa 
Komunitas Salihara sangat konsisten dalam 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni dan 
budaya khususnya di seni pertunjukan selama 
empat tahun. 

“Itulah yang membuat kami bersemangat 
untuk mendukung Festival Salihara dengan 
tujuan selain untuk terus memperkenalkan dan 
melestarikan budaya Indonesia yang fokus di 
seni pertunjukan, juga agar masyarakat 
semakin mengapresiasi usaha Komunitas 
Salihara dalam memberikan ruang bagi para 
seniman dan budayawan untuk berkarya,” kata 
Renitasari. 

Festival yang semula merupakan acara 
tahunan ini, sejak tahun ketiga (tahun 2010) 
dicanangkan menjadi acara dua tahunan, 
berselang-seling dengan Bienal Sastra Utan 
Kayu Salihara, yang sudah rutin terselenggara 
setiap dua tahun sejak 2001. 

Dua festival tersebut merupakan “perayaan 
puncak”, yaitu karya-karya seni yang dalam 
keseluruhan dan kombinasinya satu sama lain 
merupakan pilihan ideal Dewan Kurator 
Komunitas Salihara, sebagai penggenap acara- 
acara rutin bulanan yang mengisi kalender 
program Komunitas Salihara. 

Sejak penyelenggaran yang ketiga pada dua 
tahun yang lalu, Festival Salihara telah 
menjadi semacam pesta tontonan khalayak 
luas. Sepanjang festival, para pemirsa akan 
menyaksikan serangkaian pementasan yang 
memberi kita keragaman, kebaruan, serta 
kepiawaian bentuk dan visi seni. Festival 
Salihara adalah sebuah bunga rampai dari 
karya-karya tari, teater, dan musik dari aneka 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DOK. DJARUM 


jenis dan aneka latar belakang. 

Selama satu bulan festival, pertunjukan 
berlangsung setiap hari di Teater blackbox 
Salihara dan Galeri Salihara. Sementara itu, di 
kompleks Salihara akan berlangsung sejumlah 
program pendamping, seperti konser musik 
indie dan pameran instalasi seni rupa yang 
keseluruhannya akan memperkaya Festival 
Salihara, 

Dalam keasyikan suasana festival, warga 
Jakarta dan sekitarnya bisa menjumpai banyak 
karya bermutu dari pelbagai penjuru tanpa 
harus jauh-jauh bepergian. 

Festival Salihara adalah persembahan 
Komunitas Salihara untuk Indonesia, agar 
negeri ini hadir secara bermartabat di dunia 
internasional. Secara khusus Festival Salihara 
juga merupakan persembahan bagi kota 
Jakarta. Sajian rangkaian seni pertunjukan 
terbaik ini diharapkan dapat menjadi alternatif 
hiburan bagi masyarakat. 

“Festival Salihara juga merupakan 
persembahan kami kepada para pemirsa yang 
bukan hanya semakin luas cakrawala 
apresiasinya namun juga secara aktif 
mengembangkan diri. Kami percaya bahwa 
eksperimentasi seni yang berhasil akan 
memberikan penghiburan bahwa kreativitas 
yang bersungguh-sungguh akan meningkatkan 
mutu kehidupan bersama kita,” ungkap Ketua 
Dewan Kurator Komunitas Salihara sekaligus 
Direktur Festival Salihara Nirwan Dewanto. 
TIKLAN/"/ASPJ 


S 


Salihara 
Keempat 


22 SEPTEMB 
24 OKTOBER 2012 


DJARUM 


Apresiasi Budaya 


sejak 1982 


Jawa Pos ? (4 @BcA DIARUM foundation 


| Inporos 69. detik: 


Bakti Pada Negeri 


“aokezone 


JL Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Indonesia Tel. 021-789-1202 Faks. 021-780-5180 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


27 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


KOMPAS/IWAN 


@ AKSEN 
EFISIENSI ALA EDO 


Perancang senior Edward 
Hutabarat kembali ingin 
berbagi. Kali ini soal gagas- 
an daur ulang, yang bagi- 
nya bukan sekadar "fashion 
statement”, melainkan lebih 
dari itu, menjadi pola pikir 
dan sikap hidup. 


OLEH MYRNA RATNA 
——— & YULIA SAPTHIANI 


angan pernah menye- 

pelekan perca dan 

limbah kain. Di setiap 

sudut motifnya ter- 

gambar kerja keras 
dan biaya. Pemanfaatan barang 
sisa bisa menjadi cerminan ba- 
gaimana kita bersikap dalam 
Situasi krisis saat ini. 


Pada pergelaran bertajuk "Javanese 
Royal Heritage” yang disertai pelun- 
curan kartu kredit BNI Visa Infinite, 
Kamis (13/9) malam, di Hotel Dhar- 
mawangsa, sebagian dari sekitar 50 set 
rancangan karya Edo memanfaatkan 
potongan-potongan perca berukuran 5 
xX5em. 

Perca-perca mungil dari batik dan 
lurik itu disambung dengan teknik guitt 
selebar setengah cm dan menjadi ma- 
teri kain dengan gradasi warna senada. 
Kain-kain itu kemudian diubah men- 
jadi gaun-gaun berpotongan kasual, be- 
berapa di antaranya bisa dikenakan 
bolak-balik. 

Sepotong gaun yang bagian luarnya 
bermotif paduan batik dan lurik, mi: 
salnya, di bagian dalamnya dibuat dari 
batik Cirebon bermotif bunga. Ada juga 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


gaun yang bagian luarnya berbahankan 
batik, dipadukan dengan kain bermotif 
kotak-kotak berwarna lembut di da- 
lamnya. 

Intinya adalah efisiensi. "Di saat kri- 
sis ekonomi seperti sekarang kita tetap 
bisa tampil cantik, gaya, tetapi tetap 
efisien dan praktis. Tidak perlu mem- 
bawa banyak baju sewaktu bepergian," 
kata Edo yang ditemui di kediamannya, 
Senin (10/9). 

Dari kejauhan, gaun-gaun pendek itu 
seperti gaun "biasa” khas Edo, Baju 
batik gaya kasual dengan tambahan 
aksen berupa bis dan obi atau ikat 
pinggang dari bahan linen bermotif 
garis-garis atau kotak-kotak. Namun, 
dekatilah, rabalah kainnya. Kita akan 
mendapati produk buatan tangan yang 
dikerjakan dengan penuh cita rasa, pre- 
sisi, dan ketelitian yang tinggi. 

Sehelai gaun yang materinya terbuat 
dari potongan perca 5 x 5 cm itu 
membutuhkan waktu panjang untuk 
merampungkannya. Diawali “dengan 
penataan perca-perca yang disusun ba- 
gai sebuah lukisan utuh. Setelah mem- 
peroleh pola warna dan motif yang 
diinginkan, "kain" yang terdiri atas po- 
tongan-potongan perca itu dijelujur per 
dua baris sebelum kemudian dijahit 
rapat seluruh bagiannya. 

Demikian juga dengan koleksi Edo 
yang menggunakan motif batik parang 
baron. Sehelai gaun koktil motif parang 
dari bahan crepe de chine membutuh- 
kan waktu pembuatan sampai lima bu- 
lan. Proses membatik di atas materi 
kain yang permukaannya halus itu 
membutuhkan keterampilan tinggi, 
selain tentunya ketelitian dan ke- 
baran. 

Koleksi berlabel Part One ini se- 
muanya berpotongan sederhana. Ga- 
un pendek dengan padu padan ja- 
ket, gaun bersiluet botol, bahy doll, 
juga gaun panjang tanpa lengan 
maupun berlengan panjang. 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


Edo membiarkan penonton yang hadir 
malam itu menikmati keindahan batik 
dan lurik yang dibuat oleh tangan-ta- 
ngan terampil perajinnya di desa-desa. 

"Batik itu bagai lukisan yang harus 
dinikmati. Apa lagi yang bisa diandal- 
kan negeri ini selain craf?manship yang 
luar biasa?” katanya. 


Inspirasi Iwan Tirta 


Separuh dari koleksi Edo malam itu 
memang bernuansa batik dengan motif 
parang baron. Edo mengakui motif itu 
terinspirasi dari almarhum Iwan Tirta, 
salah satu maestro batik Indonesia. 
Motif parang itu diselingi dengan motif 
bunga, kupu-kupu dan burung, yang 
ditulis dengan sentuhan khas Edo, ter- 
utama dengan cecek-nya yang rapat dan 
halus. 

"Took-nya adalah Iwan Tirta, karena 
dialah satu-satunya maestro, the one 
and only. Aku gali lagi warisan Mas 
Iwan dengan penuh cinta sebagai ap- 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


resiasiku terhadap maestro kita. Aku 
juga berharap desainer lain terus 
menggali karya-karya Iwan Tirta agar 
tetap hidup,” kata Edo. 

Edo ingin menguatkan impresi bah- 
wa batik bisa dipadankan dengan se- 
mua "aksesori" modern apa pun, entah 
itu tas, sepatu, topi, kacamata, perhias- 
an, dengan merek-merek yang sudah 
mengglobal. Pesannya jelas, si batik 
tetap yang jadi "menu utama”. "Yang 
lainnya itu hanya makanan penutup. 
Batik bisa go global, bisa menyatu de- 
ngan brand luar negeri," tambah Edo. 

Pergelaran ini sepertinya menjadi 
”pemanasan" bagi perancang yang te- 
lah malang melintang di dunia mode 
Indonesia lebih dari 30 tahun itu. Ia 
tengah mempersiapkan pergelaran ta- 
hunan pada awal 2013 yang akan di- 
gabung dengan peluncuran buku dan 
pameran foto hasil penjelajahannya se- 
lama bertahun-tahun di pelosok Nu- 
santara, 


KOMPAS/MYHNA RATNA 


Edo menunjukkan baju yang bisa dipakai bolak-balik (atas, tengah) dan kain 


yang disusun dari perca (bawah). 


ada suatu hari, saya memutuskan 
P untuk berjalan kaki dari tempat 

kediaman ke sebuah mal, yang 
sejak lama menjadi taman bermain. 
Awalnya saya pikir jarak ke tempat 
bermain itu tidak terlalu jauh, karena 
dari jendela kamar, bentuk bangun- 
annya saja dapat terlihat jelas, 

Tetapi pada kenyataannya, memer- 
lukan waktu sekitar empat puluh lima 
menit untuk tiba di tempat tujuan itu. 
“Bulan juga kelihatan dekat dari jen- 
dela, Mas” begitu suara nurani yang 
sudah lama tak menyindir, 


Pencerahan 


Keputusan untuk berjalan di sore 
bari itu timbul hanya berdasarkan satu 
alasan yang tak terbantahkan. Kema- 
cetan lalu lintas! Saya pikir kalau duduk 
di dalam kendaraan umum hanya akan 
diam di tempat, atau bergerak tetapi 
seperti kura-kura berjalan, maka ber- 
jalan kaki sudah pasti maju dan lebih 
cepat dari kura-kura. 

JJS alias jalan-jalan sore itu tanpa 
diharapkan telah memberikan pence- 
rahan. Pencerahannya adalah terbu- 
kanya mata, kalau kemacetan yang 
membuat kepala cenut-cenut itu tak 
hanya berlangsung saat berkendaraan 


di jalan raya, tetapi juga saat berjalan 
kaki tanpa membawa apa pun. Sungguh 
luar biasa! 

Masalah pertama timbul saat ber- 
jalan di atas jembatan penyeberangan. 
Problem pertama ini sejujurnya sudah 
basi. Beberapa orang berjualan di atas 
jembatan sehingga ruang yang seha- 
tusnya dapat digunakan untuk dua ma- 
nusia berpapasan dengan lega, menjadi 
mengecil dan menyebabkan senggolan 
saat berpapasan. 

Itu mirip kejadian di jalan raya, yang 
jalannya diperuntukkan agar dua mobil 
dapat lalu lalang dengan leluasa, tetapi 
kendaraan lain berhenti di ruas jalan 
seenaknya, yang mungkin tak sampai 
membuat kendaraan bersenggolan, 
tetapi menimbulkan kemacetan, 

Problem kedua datang saat menu- 
runi jembatan penyeberangan itu. Be- 
gitu menginjak tanah dari anak tangga 
terakhir, saya tak bisa maju karena 
orang berjejal di hadapan saya ga- 
ra-gara banyaknya pedagang berjualan 
di sepanjang trotoar. 

Saya hendak melangkah ke jalan 
besar, tetapi kebingungan karena jalan 
mengarah kejalan besarterhalangi oleh 
lapak-lapak para penjual sehingga ter- 
paksa berjalan memutar untuk bisa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PARODI 


Uh... 


OLEH SAMUEL MULIA 


terbebas dari 'impitan' itu. 

Saat tiba di jalan besar dengan kon- 
disi trotoar yang lebih luas, saya lega 
sekali, Paling tidak sekarang bisa ber- 
jalan tanpa halangan. Kelegaan itu tak 
sampai lima menit berlangsung. Di tro- 
toar yang lumayan lebar itu, saya ber- 
papasan dengan tiga orang yang ber- 
jalan melintang memenuhi lebar tro- 
toar sambil mengobrol. 


Belum tercerahkan 

Melihat saya berjalan ke arah me- 
reka, tak satu pun dari ketiganya ber- 
niat untuk memisahkan diri sejenak 
atau menepi, Saya yang harus menga- 
lah untuk turun dari trotoar supaya tak 
menabrak ketiganya yang berjalan me- 
nguasai trotoar itu. 

Kejadian ini mirip dengan keadaan di 
jalan raya. Kemacetan sering terjadi 


karena ada saja yang mengendarai ken- 
daraannya dengan cara seenaknya sen- 
diri. Keegoisan yang begitu tinggi se- 
hingga menjadi lupa kalau mengalah itu 
sebuah tindakan terpuji dan bukan 
sebuah bukti kekalahan, Bahwa Jakarta 
yang katanya kejam seperti ibu tiri, 
harus dihadapi dengan cara tidak 
mengalah. 

Maka dari cara mengendarai dan 
cara berjalan, seseorang bisa dinilai 
sejauh mana kemampuan toleransinya 
terhadap oranglain. Yaa... mungkin bisa 
jadi kedua hal ini dijadikan sebagai 
salah satu tolok ukur baru saat me- 
laksanakan tes perekrutan pegawai 
atau saat menilai pasangan hidup. 

Di sore itu, sambil berjalan, saya 
membayangkan kalau saya mati, dan 
teman-teman selalu mengatakan bah- 
wa dosa saya yang terbesar adalah 
mulut yang seperti silet, apakah cara 
saya berjalan di trotoar, cara saya me- 
ngendarai mobil, akan diputihkan ka- 
rena itu dianggap bukan dosa? 

Kalau mulut saya menyakitkan 
orang, apakah cara saya berjalan me- 
lintang sehingga orang sampai harus 
turun dari trotoar bukan sebuah ben- 
tuk kesakitan yang saya lakukan untuk 
orang lain? Bahwa kemacetan yang 


saya ciptakan melalui tidak adanya to- 
leransi, tidak adanya disiplin itu bukan 
sebuah dosa? 

Kemudian saya teringat kalau sedang 
berjalan-jalan di luar negeri, maksud 
saya di negeri yang sangat maju, me- 
nyeberangada aturannya, mengendarai 
kendaraan ada aturannya, menaiki es- 
kalator ada aturan mainnya. Nurani 
saya yang sudah lama berdiam diri, 
berteriak. "Emang elo pikir di negeri ini 
enggak ada aturannya? Ada bangettt, 
Cong...Masalahnya orang kayak elo itu 
susah patuh sama aturan.” 

Maka saya tertawa di dalam hati. 
Yaa..caturan juga sudah dibuat di negeri 
ini, masalahnya saya ini hanya taat di 
negeri orang, tetapi di rumah sendiri 
tak bisa seperti itu. Apakah ini yang 
dimaksud dengan ungkapan home 
sweet home? 

Katanya, orang itu bisa menghargai 
orang lain kalau ia bisa menghargai 
dirinya sendiri. Saya jadi berpikir, apa- 
kah kalau saya bisa taat dan menghargai 
aturan main di negeri orang, itu artinya 
saya sudah menghargai diri sendiri? 
Atau ternyata saya hanya manusia yang 
memiliki dua kepribadian? Di rumah 
berbeda, di jalan raya dan trotoar ber- 
beda. 


28 


Pengasuh: Retnowati (kordinator), Kussusani (Bobo), Lucia Triundari (Disney, Mom, Sigit Triwahyu (XY-Kids!) D Sunu Wibowo (Desain Grafis) 


obar, Hmm..., 

nama apa itu? 

Bagi yang belum 

tahu, itu adalah 

singkatan kata 
nonton bareng. Ya nonton 
film bersama-sama, bisa ba- 
reng keluarga atau teman. 
Kegiatan ini dapat dijadikan 
pilihan apabila kita bingung 
mengisi kegiatan. 


Menentukan tempat 
Nonton bareng bisa dila- 

kukan di mana 

ada televisi atau layar lebar. 

Mau nobar di rumah juga 

boleh. Tetapi, kalau ingin 


nonton dengan I: yang le- 
bar dan suara keras, seba- 
iknya ke bioskop asalkan pu- 
nya tiket masuk. 


Nak 


KOMPAS, MINGGU,16 SEPTEMBER 2012 


mandi si MN 


Da tama 
Serunya ”Nobar” 


Oleh: Nancy Duma Sitohang Ilustrasi: Yoyok 


Soal tiket masuk bisa di- 
beli sendiri, bisa juga hadiah 
kuis dari majalah. 


Memilih film 

Sebelum nobar sebaiknya 
diskusikan dulu film apa 
yang akan kita lihat bersama. 

Pemilihan film harus yang 
bisa dinikmati semua peserta 
nobar. Jangan sampai ada 
yang cemberut waktu me- 
nonton karena tidak sesuai 
selera. 

Kita harus mencari infor- 
masi film-film yang sedang 
diputar. Kita pun bisa mem- 
baca ringkasan ceritanya di 
internet, Kalau perlu, minta 
saran orangtua supaya kita 
tidak salah memilih film. 

Oh ya, jangan lupa me- 
nyiapkan camilan. Kalau di 
rumah, kita bisa menyiapkan 
camilan yang sehat dan se- 
gar, Misalnya roti isi dan es 
buah, atau popcorn biar se- 
rasa nonton di gedung bio- 
skop. 


”Nobar” itu seru! 
Nonton bareng itu seru 
Iho. Hubungan kita dengan 
keluarga atau teman-teman 
bisa bertambah akrab. Kalau 
ada adegan lucu, kita bisa 


tertawa bareng. Apabila ada 
adegan sedih, kita bisa ber- 
sama-sama menangis. Begitu 
juga apabila adegannya seru, 
kita bisa teriak bersama. 


Daftar cita-cita 

Selesai menonton, kita bi- 
sa berdiskusi banyak hal ten- 
tang film tersebut, mulai da- 
ri jalan cerita, tokoh-tokoh, 
pemandangan, dan lain-lain. 

Selain itu, melalui nobar, 
kita bisa menambah daftar 


cita-cita. Misalnya, dengan 
memperhatikan gam- 
bar-gambarnya, kita tertarik 
menjadi ilustrator, atau 
menjadi penulis naskah film. 
Ingin menjadi bintang film? 
Coba kau mulai memperha- 
tikan akting para pemainnya. 

Nah, sudah tahu kan se- 
runya nobar? Yuk, ajak te- 
man atau keluarga nonton 
bareng. Jangan lupa siapkan 
popcorn atau makanan lain- 
nya! 


Na 
DAPATKAN SEGERA! 


» 


5 September 2012 
Harga Rp9.500,00(P-Jawa) 
Rp10.500.00(Luar P-Jawa) 


Kreasi Kenci 
Badut Akrobat 


TERBIT MINGGUAN 
HARGA: Rpl2.S00 


BNOWNOON A LAYANAN PELANGGAN 
ASI KENapAS OMAMESNA 


Pengetahuan 
MM sepeda Pertama di Dunia, 


Kiwi dan Orange Frappe A8! 


Lai 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Paling Asyik Nobar di Bioskop... 


Lisa, Kelas V SD Azhari Islamic School, Jakarta 

Buatku, nonton bareng di gedung bioskop itu menyenangkan karena layarnya lebih besar dan 
suaranya juga kencang. Aku ikut nobar sudah sembilan kali /ho! Aku sering nobar dengan 
Mama, Papa, dan kakak, kadang-kadang dengan saudara sepupu. Kalau nonton bareng teman 
sekolah memang belum pernah. Aku pernah mendapat tiket hadiah kuis, tetapi lebih sering 
membeli sendiri, 

Aku paling suka nonton film kartun. Dari semua film yang sudah aku tonton, Kungfu Panda 
yang paling kusuka karena cerita dan tokoh-tokohnya lucu, terutama si panda. Ngegemesin. 


Prama Ichramsyah Nugraha, Kelas III SDIT Ar-Rahman, Jakarta 

Aku sudah tiga kali nonton bareng di bioskop. Sekali tiketnya didapat dari kuis majalah, yang 
dua kali tiketnya dibeli sendiri. Aku nonton bareng sepupu, adik, Mami, tante, dan om, 
Bersama teman-teman, kami nobar di sekolah, belum pernah di bioskop. Selesai nobar 
biasanya aku suka tanya jawab tentang ceritanya dengan ayah, ibu, dan adik. 

Nonton di bioskop itu enak, suaranya keras dan bikin aku terkaget-kaget, Film yang 
kutonton ada yang kartun, ada juga yang film manusia. Paling aku suka film aksi dan film 
fantasi, seperti Starwars animasi, Transformer, Harry Potter, dan Narnia, 


Aaron Zefanya Sinaga, Kelas V SD Mardi Yuana, Depok, Jawa Barat 

Aku sering nonton bareng keluarga, bersama paman, tante, Mami, Papi, dan adik sepupu. 
Kami selalu menonton di bioskop. Buatku ini menyenangkan karena banyak orang yang 
nonton bareng. 

Film yang pernah kutonton antara lain King dan Laskar Pelangi. 


| Maharani 
Sa sin ee menaaya Du mona NI 
Nancy Duma Sitohang 


Penulis Lepas, 
Tinggal di Jakarta 


Merata 8 PE ANNNNYAN 


Dongeng Antigalau 


Judul Buku: 100 Dongeng Bikin Ceria 
Penulis: Endang Firdaus 

Penerbit: PT Ufuk Publishing House 
Harga: Rp 68.000 

Cetakan: 2012 


Di sebuah peternakan tinggallah beberapa ekor hewan. Ada kerbau, ayam, 
jantan, anjing, angsa, dan lain-lain. Mereka ingin menentukan siapa pemimpin 
yang pantas memimpin di peternakan itu. Angsa lalu mengusulkan lomba lari. 
Semua setuju. Angsa pun membuat jalur lomba, Lalu perlombaan dimulai. 
Semua kalah dengan angsa. Kamu tahu kenapa? Ternyata, angsa membuat jalur 
lomba lari melintasi kolam besar. Tentu saja angsa yang pandai berenang yang 
bisa melintasinya. 

Ada cerita tentang seorang kakek yang suka berbagi dan akhirnya mendapat 
hadiah dari kebaikannya. Ada cerita menyenangkan dari sepasang kakak adik 
yang saling menolong. Tentu saja masih banyak cerita menarik lainnya dan yang 
pasti dongeng-dongeng dalam buku ini bikin ceria dan pasti antigalau. 

Buku ini berisi 100 dongeng, mulai dari dongeng binatang, cerita tentang 
benda-benda, dongeng kerajaan, bahkan juga dongeng-dongeng mancanegara. 

Deny Wibisono, Jember 


29 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


@ Anak 
Puisi yang Hilang 


nak-anak, minggu 
depan puisi karya 
kalian dikumpul- 
kan ya,” begitu 
pesan Bu Mekar, 
guru Bahasa Indonesia SDN 
Pancasila, Tak lama kemu- 
dian, bel tanda pulang se- 
kolah pun berbunyi, 
"Gawat, aku enggak bisa 
menulis puisi. Kamu gimana, 
La?” keluh Fita kepada Lala. 


"AKU ada beberapa puisi. 
Nanti aku lihat-lihat lagi ma- 
na yang mau dikumpulkan 
untuk tugas pelajaran Baha- 
sa Indonesia itu,” jawab Lala. 


V SD Kri 


Kotak Pensil ita 


“Kamu punya beberapa 
puisi La, dari mana? Tapi ka- 
ta Bu Mekar, puisinya harus 
karangan sendiri, La,” Fita 
mengingatkan. 

"Tya, Fit, puisi-puisi itu ju- 
ga karanganku sendiri kok. 
Kadang kalau lagi senggang, 
aku suka menulis puisi,” kata 
Lala, 

”Oh begitu,” Fita meng- 
angguk-angguk kagum. 

"Eh, La, aku mau lihat 
puisi-puisi kamu,” pinta Fita 
beberapa saat kemudian. 

”Boleh, datang saja ke 
rumahku, Fit." 

Fita senang, akhirnya dia 
mempunyai bayangan untuk 
mengatasi kesulitan dalam 
memenuhi tugas pelajaran 
Bahasa Indonesia. 


SORE HARINYA, Fita 
dan Lala sudah asyik meng- 
obrol di halaman belakang 
rumah Lala. 


Bentukmu persegi panjang 


Warnamu cerah 


Dengan karakter lucu 


Oleh: Eka Dresti Swaranindita Ilustrasi: Amin Nugroho 


”Oh ya, La, mana kum- 
pulan puisi kamu? Katanya 
kamu mau nunjukin ke aku.” 

”Oh ya sebentar aku ambil 
dulu,” kata Lala sambil ber- 
gegas masuk ke kamar, 

Tak lama dia keluar de- 
ngan membawa buku kecil 
bersampul warna merah mu- 
da, 

”Ini Fit kumpulan puisi- 
ku, tapi jangan diketawain ya 
kalau jelek,” kata Lala. 

Fita membuka-buka buku 
kumpulan puisi Lala dan 
membacanya dari judul ke 
judul. Ternyata, puisi ka- 
rangan Lala cukup banyak. 
'Temanya bermacam-macam 
dan semua membuat Fita 
berdecak kagum. 


”PUISIMU bagus-bagus, 

" puji Fita. "Aku ada ide 
imana kalau puisimu ini 
dikirimkan ke majalah, siapa 
tahu bisa dimuat. Kalau di- 
muat di majalah, karyamu 
kan bisa dilihat banyak 


orang, terus kamu juga bisa 
dapat honor,” saran Fita. 

”Iya sih Fit, tetapi aku ta- 
kut ditolak,” kata Lala. 

”Ya ampun, La, puisi ka- 
mu tuh bagus-bagus, enggak 
kalah sama puisi-puisi yang 
dimuat di majalah anak-anak 
langgananku. Percaya deh 
puisimu bagus dan layak di- 
muat di majalah,” kata Fita 
terus meyakinkan Lala. 

”Masa sih, Fit? Tapi aku 
masih enggak yakin puisiku 
bisa dimuat di majalah,” ja- 
wab Lala, 

”Lala.., Lala, Ya sudah aku 
menyerah,” kata Fita. 

”Eh, Fit, sebentar ya aku 
ambil minuman dulu, mi- 
numanmu sudah mau habis 
tuh,” Lala bangkit dari du- 
duknya. 

Tak lama Lala muncul 
sambil membawa gelas yang 
sudah terisi minuman lagi. 
Obrolan mereka terus ber- 
lanjut. Namun, karena sudah 
terlalu sore, Fita pun pamit, 


Bersepeda dengan Kakek 


TIDAK terasa seminggu 
sudah berlalu, Besok waktu- 
nya puisi dikumpulkan, Lala 
duduk di depan meja belajar 
sambil membuka-buka buku 
kumpulan puisinya, memilih 
puisi yang akan ia kumpul- 
kan, 

Ah, ini dia, pilihan Lala 
jatuh pada puisi tentang ka- 
sih sayang Ibu. 

Lala pun segera menyalin 
di buku tugas Bahasa Indo- 
nesia, Setelah itu ia melan- 
jutkan membuka-buka buku 
kumpulan puisinya. 

Lho kok ada satu halaman 
yang hilang, sepertinya diso- 
bek dari buku? Terlihat se- 
kali bekas sobekannya. 

Lala mengingat-ingat ter- 
akhir kali mengeluarkan bu- 
ku itu minggu lalu ketika Fi- 
ta main ke rumahnya. 

Setelah itu buku itu di- 
masukkan ke dalam tas se- 
kolah. Dia tidak pernah me- 
ngeluarkan maupun mem- 
bukanya. Jangan-jangan..., 
tetapi tidak mungkin. 


KEESOKAN harinya Lala 
berangkat ke sekolah dengan 
gontai. Semalaman dia ber- 
pikir siapa yang paling 
mungkin merobek dan 
mengambil salah satu puisi- 
nya, Lala sangat kecewa de- 
ngan kesimpulan yang dia 
dapat, Fita sahabatnya. 

Lala kecewa karena tidak 
menyangka bahwa sahabat- 
nya tega berbuat seperti itu 
terhadapnya. Fita pasti men- 
curi puisinya demi meme- 
nuhi tugas Bahasa Indonesia 
di sekolah, 

Lala berniat untuk lang- 


masuk tim Lambang. 


sung menanyakan hal terse- 
but kepada Fita. Seperti 
biasa, Fita sudah menunggu- 
nya di depan kelas. Namun, 
Lala melihat wajah Fita be- 
gitu ceria, lebih dari biasa- 
nya, 

”La, lihat ini!” Fita me- 
lambaikan sebuah majalah 
anak, lalu membukanya di 
depan Lala. 

”Ada puisimu di sini," 
tunjuknya. "Maaf ya La, 
minggu lalu diam-diam aku 
mengambil salah satu puisi- 
mu, Aku mengirimkannya ke 
majalah anak langgananku. 
Ternyata benar, puisimu la- 
yak dimuat,” jelas Fita men- 
jawab tanda tanya Lala. 


Hari Kamis adalah jadwal pelajaran olahraga. Hari itu, aku dan te- 
man-teman sekelas berolahraga di halaman sekolah. Namun, kali ini ada 
yang berbeda, ada gawang di lapangan. Gawang baru itu membuat aku 
dan teman-teman semangat bermain bola. 
Setelah pemanasan, kami berkelompok menjadi dua tim. Tim Zeki dan 
tim Lambang masing-masing terdiri atas enam anak. Aku dan Danang 


pn Saori 
an “Na 


”Ya ampun Fit, aku pi- 
kir...,” Lala menggaruk-garuk 
kepalanya. 

“Iya La, aku minta maaf 
ya, seharusnya aku tidak 
mengambilnya secara di- 
am-diam. Seharusnya aku 
minta izin dulu,” ujar Fita. 

Lala menarik napas lega. 
Dugaannya ternyata salah. 
Fita memang mengambil 
puisinya, tetapi bukan untuk 
tugas Bahasa Indonesia. 


Eka Dresti S 
Penulis Cerita Anak, 
Tinggal di Tasikmalaya 


Pagi hari ketika di desa 
Kakek mengajakku bersepeda 
Kicauan burung nan merdu 


Pertandingan sepak bola pun segera dimulai. Kedua tim saling serang, 
tetapi tidak ada satu gol pun yang tercetak. Aku mendapat bagian di sayap 
kanan, Maka saat mendapat bola, langsung saja kugiring bola itu dan 


Setiap hari kau tak boleh ketinggalan 
Harus selalu kubawa ke sekolah 


Karena engkau kuperlukan 2 
Ketika aku belajar di kelas Menambah semangat untuk bersepeda 8 kutendang ke gawang lawan. Sayang tembakanku meleset. 
# Saat pertandingan, tiba-tiba aku sakit perut, maka aku langsung lari ke 
Kris Mathilda Aku kayuh sepedaku dengan cepat 3 kamar kecil. Setelah selesai, aku masuk lagi ke lapangan. Maka kurebut 
Kelas IV SD Tarsisius II, Jakarta Meninggalkan Kakek di belakang ai bola yang diumpan Irfan, tanpa melihat teman dan lawan langsung saja 
Sungguh senang dapat bersepeda 3 kugiring bola dan kutendang ke gawang. Goooollll.... 
Bersama Kakek tercinta gs Aku senang sekali bisa mencetak gol. Tapi ada yang aneh..., kok tim 
Duta Lingkungan E Zeki yang senang. 
Pemandangan yang indah ya ”Kamu salah serang, Ngun,” kata Danang. 
Kemarin aku terpilih Semakin melengkapi kesenanganku $ Ternyata waktu aku ke kamar kecil, kedua tim telah bertukar tempat. 
Menjadi ”Duta Lingkungan” Pengalaman yang tak akan terlupakan 3 Ya..., ternyata aku salah serang! Pantas saja tidak ada Yank merebut bola 
Aku harus memberi contoh kepada teman-temanku Yang akan selalu kurindu saat kugiring bola itu ke gawang! 
Agar membuang sampah pada tempatnya . L, 
Selalu menjaga kebersihan Naufal Ahmad Syahidan «Bangun Budi Satriyo. 2 
Tidak merusak pepohonan Kelas VI SDIT At Tagwa Bekasi, Jawa Barat Kelas IV SDN Yyoto 02, Pati, Jawa Tengah 7 «? 
Berjalan atau bersepeda ke sekolah at , & 


Mematikan lampu pada siang hari r 
Menanamkan gaya hidup hijau 

Gaya hidup yang ramah lingkungan 
Cintailah lingkungan 

Agar Bumi tetap lestari 


atau, 
Anak, Jl Palmerah Selatan No 26-28, Jakarta 10270. 


—me Le 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


30 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


TEK TEKI 


Mendatar: 

1. Sungai di Kalimantan 

4. Orang kepercayaan 

8. Pengawas pekerjaan 

11. Gulungan film 

12, Organisasi internasional untuk 
standardisasi 

13. Petasan besar 

14. Tarif (Inggris) 

16. Penganan 

17. Perbuatan dosa 

21. Yang sering mengeluarkan fatwa 

22, Kata penunjuk 

24. Organisasi pembebasan Palestina 

26. Curah, tumpah 

27, Putik 

28. Muda sekali 

29. Menunjuk kepada 

31. Semangat (Jepang) 

33. Tidak kelihatan 

35. Hablur 

37. Kain yang panjang 

39, Gelanggang 

40, Kesalahan (Inggris) 

41. Lampu TL 

42. Nama pohon 

. Gawat (tentang penyakit) 

45. Batu, tanah, atau bahan lain yang 
dibawa air sungai 

46. Negara di Timur Tengah 

47. Orde Baru 

48. Gelar sarjana administrasi 

50, Pulau karang 

. Berat bersih 

52, Kilatan (Inggris) 

Nama benua 

. Bintang 

58. Uap yang keluar dari pembakaran 

60, Tempat uang 

62. Angkatan udara Inggris 

64. Hewan 

65. Pernah melahirkan bayi lebih dari 
satu kali 

66. Tusuk Kundai 

68. Nomor yang dimiliki PNS 

70. Lipatan pada tepi kain 

72. Tidak 

78. Alat untuk merekam tulisan, gam- 
bar, dan sebagainya 

77. Satuan tahanan listrik 

78. Ikut: contoh 

80. Agar: supaya 

82. Kantor berita Perancis 

83. Sejenis ular h 

84, Mudah terkena penyakit 

85. Negara bagian di AS 

86. Panitia 


Menurun: 


si buruh internasional 
alat musik 


2, Orgar 
3. Sejen 
4, Dunia 

5. Gelap (Inggris) 

6. Berjalan cepat 

7. Maksud 

8, Budi pekerti 

9, Nama provinsi 

10, Bagian dari mata 
13, Tempat pakaian 


15. Cairan yang terbentuk dari cam- 
puran dua zat 

18. Jangkar (Belanda) 

19. Serambi, beranda 

20. Kuman disentri 

22. Tulang rusuk 

23. Mama 

24. Huruf ke-21 abjad Yunani 

25. Ikat pinggang kimono 

30. Ratu Mesir yang terkenal 

32. Tempat penampungan penderita 
penyakit menular 

33. Sejenis perahu kecil di Venesia 

34. Ikat kepala 

35 Gantungan baju 

36. Bentuk yang asli 

37. Institu 

38. Sejenis rusa 

42, Sarana nasabah 


54. Tempat tinggal raja 
56. Olahragawan 

57, Perlengkapan memasak 

59. Bukan junior 

60. Akhiran 

61. Setelah SD 

62, Suku bangsa 

63. Persatuan Sepak Bola Malaysia 
64. Kencang, keras 

67. Menggerakkan tangan turun naik 
69, Hasil dari Martapura 

71. Gelombang air laut 

78. Tegur 

74, Jahat (Inggris) 

75. Jenis pukulan pada tenis 

76. Untung 

79. Tangga nada 

81. Suara harimau 


Ketentuan Penebak: 


1. Tulis jawaban di kertas, cantum- 
kan nama dan alamat yang jelas, de- 
ngan kode pos serta nomor rekening 
bank jika ada. 

2. Masukkan ke dalam amplop, tem- 
pel kupon di sampul luar. 

3. Surat ditujukan ke pengasuh TTS, 
PO. Box 4612 Jakarta 12046. 

4. Jawaban sampai di Redaksi paling 
lambat tanggal 7 Oktober 2012. 

5. Nama pemenang akan diumum- 
kan tanggal 14 Oktober 2012. 

6. Hadiah @ Rp 150000 bagi 25 
pemenang. 


Jawaban TTS "Kompas” 
Minggu No 1677: 


Mendatar: 
1. Proklamasi 6. Seismograf 11. Ajar 
12, Mediator 14. Mabes 15. Mori 16, Ara 


1 a 18. Merdeka 21. Sunda 23. Kon- 
disi 26. IMF 27. bakar 29. Knot 31. 
) Ancam 40. TCD 41, 


47. Anggota 
48. Platina 50, Bab 52. Gram 53. Oksida 
56. Kra 57/77. Bambu Runcing 60. Arab 
G1. Safe 63, Baki 65. Indikator 70. Bar 


72. Guncang 74. Asbes 80. Pit 81. DNA 
82. Giat 83. Denda 84. Importir 86. 
Nian 87. Stabilitas 88. Angkat besi 


Menurun: 

1 Pramuka 2. Kaji 3. Atraksi 4. Atma 
5. Indie 6. Stand 7. ISO 8. Ormas 9, 
Rabun 10. Fiskal 11. Aren 13. Riam 18. 
Manja 19. Ria 20. Kiri Dalam 22, UAN 
24. Don 25. Ikon 28. Kata 29. Kau 30. 
Oto 32. Riba 34. Pantau 35. Panama 36. 
London 87. Angkar 38. Cetak biru 39, 
Mi 42. Ring 44. Andi 46. PMA 49. Arif 
50, Bald 51. BB 54. SGA 55. Dai 58. 
Arang 59. Blog 62. ATC 64. Kue 66. IDI 
67. Rumania 68. Agitasi 69. Kandas 71. 
Arti 73. Asin 75. Banda 76. Spasi 78. 
Cross 79. Netra 81. Drug 82. Gaib 85. 
Mat 


Pemenang TTS No 1677: 


1. MARSAULINA SIMANJUNTAK 
Medan Gg Swadaya 
Pematang Siantar 21338 


2. MUKRI SH 
Temon Lrg Asam 
Palembang 30141 


3. NOVAN SETIAWAN 
Bathin Iso-Kel Pintu Air 
Pangkal Pinang 38133 


4. HJ KUSNIAH RUSDI 
Administrasi Negara 
Jakarta 10210 


5. THERESIA KARTIKASARI 
Raya Kamal-Pertigaan Menceng 
Jakarta 1820 


6. ANBIYA RININTA 
DEWAYANTI 
Bambu Kuning Selatan 
Jakarta 13890 


7. TRIANDA PUTRA SJOFJAN SH 
Menteng-Lagoa Koja 
Jakarta 14270 


8. RINI SIHOMBING 
Raflesia-Bencongan Indah 
Tangerang 15811 


9. MIA KARMILA 
Babakan Tarogong Gg Laksana 
Bandung 40232 


10. SUMASO MPD 
Kompleks Perkantoran Cikupa 
Pandeglang 42212 


11. ARNOLD ISKANDAR 
Kandang Perahu 
Cirebon 45135 


12. CHRISTINE BPM 
Sosiohumaniora-Bulaksumur 
Yogyakarta 55281 


13, ENDRO HARSONO SE 
Karonsih Timur Raya 
Semarang 50181 


14. DIAH NATALIA 
Guru Bahasa Perancis 
Cilacap 53214 


15. SUKIMAN 
SMP Candimulyo 
Magelang 56191 


16. DARSINI 
Mataram-Banyuanyar 
Solo 57137 


17. RB MOH ROMADHON SH 
Jagir Wonokromo Wetan 
Surabaya 60244 


18. ADISMARA PUTRI PRADIRI 
Teluk Semangka 
Malang 65126 


19. RUDY $ 
Sultan Agung 
Jember 68137 


20. THERESIA FLORENTINA 
Perum Griya Permata Asri 
Balikpapan 76114. 


21. BADRUL HASAN 
Gusti Sauman 
Ketapang 78811 


22. RUNI NDAWA REHA 
Arjuna 
Tabanan 82000 


WACH/h-033 


23. Y GLORIA MAHARANI 
Kompleks SDK Bhaktiarsa 
Maumere 86111 


24. BPK SYAMSUL 
BTN Berlian 
Kab Pinrang 9212 


25. TARSICIUS WIENARTO 
Itik-Remu Utara 
Sorong 98416 


TTS 
KOMPAS 
MINGGU 


681 


(psagikoning Rpr 


PENGUMUMAN | 


AKAN DIADAKAM 
BALAP KARUNG, 


NONONG NOVOwG 
BALAPAN DIMULAI | 


ta 


Sa 


lah 
Tafok 


kada 7 


mbum 
lis. 


felan ilu dan Pilkada 
Maja beam kogan 


pencitraan sifoko 


uKu-bui 


pasa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


| BUKU BioGRAFI 
bigorafi kok, Giro Yadelbnn BEST SELLER" 


2 b Cendiri!h 


D| 


AKU CANTIK, CER- 
DAS, SUPEL, RAMAH, 
KAYA DAN TERKE- 
NAL... 


PERGAULAN kU, 
KALANGAN ATAS 
BISVISKU BER- 
KELAS... 


KAYA ATAU MISKIAN 
(SEMUA Bisa” 
KEPLESET...y 


“peaasss 
SI TATI KAMU APAIN. 
2 KOKNANGIS2? 


NGGAK OOM. INI 
SI TATI CUMA LATIHAN 
MENANGIS KOK 


“ partai SINETRON " 


ENGGAK KOK OM... 
PINGINNYA MAL JADI ANGGOTA 
PARTAI, INI LATIHAN KALAU Di- 

TANGKAP KPK... 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


31 


SN AKU & RUMAHKU 


Di Depan Gerbang 


RUMA 


Menikmati pergantian sore 
ke malam di rumah 
Setiawan Djodi (63) terasa 
ada ketenangan. Rumah 
dua lantai itu bermandikan 
Cahaya keemasan matahari 
sebelum gelap menyelimuti 
senja. Suara jangkrik 
terdengar dari halaman 
dengan rimbun pepohonan. 


OLEH MAWAR KUSUMA 


jodi tergesa-gesa melangkah- 
D kan kaki turun dari lantai dua 
sebelum mengajak kami bei 


keliling ke seluruh penjuru rumah. Ta 
lantas menunjukkan pohon bodi di 
halaman depan rumahnya yang kokoh 
bersanding dengan aneka jenis pohon 
berukuran raksasa, 

Meski ditumbuhi pepohonan rin- 
dang, Djodi mengeluh karena sumur 
di rumahnya sudah mengering. Ting- 
gal di tengah kota di Jalan Kemang- 
gisan Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Ba- 
rat, rumah Djodi memang dikepung 
permukiman padat penduduk. 

Di sudut depan lahan seluas satu 
hektar itu, Djodi berhenti sejenak 
sebelum menunjukkan halaman ko- 
song yang ingin disulap menjadi 
studio musik dua lantai. Ia dan re- 
kan-rekannya seperti Iwan Fals dan 
Sawung Jabo yang pernah tergabung 
dalam Kantata Takwa sering kali ber- 
latih di studio mungil di bagian be- 
lakang rumah Djodi. 

Saat tampil bersama Kantata Tak- 
wa, Djodi menjadi salah seorang gi- 
taris. Koleksi gitarnya menjadi hiasan 
di studio musik tersebut. "Almarhum 
Harry Roesli bilang rumah ini sebagai 
University of Kantata. Musik bagian 
dari kontemplasi, luapan emosi,” kata 
Tijod 

Gitar pula yang menjadi teman 
setia Djodi. Ke mana pun ia bepergian, 
dua gitar kesayangannya selalu di- 
bawa. Bahkan, ia terbiasa tidur ber- 
di sudut kamar di ruang 
tidurnya nan luas di lantai dua. 

Djodi menggemari gitaris dunia Ji- 
mi Hendrix. Pada konser Kantata 
Barock, Desember 2011, Djodi ber- 
main gitar sembari membayangkan 
berselancar di lautan. "Di lagu 'Mata 


Teras 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


putus 
my sty 


Hidup kedua 


Setelah menj 


yak melukis di kanvas. Thi 
tambahnya 


hi pencangkokan 
ginjal dengan putrinya sebagai donor, 
Djodi merasa diberi kesempatan ke- 
dua dalam hidup, Ta antara lain me- 
nuangkan pengalamannya hampir 
bersentuhan dengan maut dalam se- 
buah lukisan yang dipajang meme- 
nuhi salah satu dinding di ruang tamu, 
Lukisan itu t selesaikannya tiga 
bulan 

"Ha 


ama seperti 
bermusik, kepuasan spiritualnya tidak 
bisa dibayar uang,” tambah Djodi 

Lukisan yang menggamba 
tahap kehidupan Djodi itu diy 
satu ruang dengan beberapa lu 
karya Basoeki Abdullah yang adalah 
paman Djodi. Basoeki melukis sosok 


dang ber ombak. 
Ketika masih muda, Djodi memang 
aktif menjalani beragam olahraga luar 
ruangan, seperti selancar dan panjat 
tebing. Belakangan ada gangguan di 
kedua ginjalny 
harus rela berpisah dari kegemai 
sbut, 
lain bermusik, hobi masa muda 


itu melu! 
juga diajak Basoeki turut ser 
a makan pagi bersama Presiden 
Soekarno, 

Djodi lantas menunjukkan lukisan 
pertama yang ia buat tahun 1970, 
Lukisan itu dibuat saat ia tinggal di 
New York, Amerika Serikat. Saking 
banyaknya, lukisan yang dipajang di 
rumah Djodi i bisa dihitung 
dengan jari tangan. Lukisan-lukisan 
itu memenuhi dinding ruang tamu, 
ruang perpustakaan, hingga dinding 
di bawah tangga menuju ruang atas. 
”Bagiku melukis lagi setelah lebih dari 
setahun ndak papa. Ekonomiku harus 
kuat, kalau enggak orang pesan lu- 
kisan sama aku," ujar Djodi. 


Ganti rezim 


Pandangan mata Djodi lantas me- 
nyapu seluruh sudut ruang tamu ke- 
tika tatapannya bertemu dengan pa- 
jangan beragam foto dirinya yang di- 
letakkan di atas meja hias. Ada Djodi 


Potret Kenangan 


sedang berpose dengan Presiden Soe- 
harto di satu bingkai foto dan dengan 
Gus Dur di bingkai foto yang lain. 
Sebagai pengusaha, Djodi dekat de- 
ngan sim pemerintahan di 
negeri ini, Djodi juga bergaul akrab 
dengan Gus Dur yang sering tiba-tiba 


mampir ke rumah Djodi. Mereka ber- 


bincang hingga larut malam tentang 
banyak h 
Tak hanya pemimpin bangsa, pe- 
ju Muhammad Ali pernah pula 
ndang ke ruang tamu Djodi. Ta 
habat dengan penyanyi David 
Bowie dan istrinya, Iman. Juga de- 
ngan aktris Hollywood, Julia Roberts, 


Di Ruang Studio 


POTO. POTO: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


”Banyak kenangan di rumah ini," kata 
Djodi. 

Rumah itu diwarisi Djodi dari 
ayahnya yang membelikan tanah se- 
luas 2.000 meter persegi pada tahun 
1968. Dulu, rumah Djodi masih dike- 
lilingi sawah hijau dengan udara yang 
segar. Begitu menjadi pengusaha, Djo- 
di memperlebar lahan rumahnya 
hingga lebih dari satu hektar. 

Ke depan, Djodi berharap rumah 
miliknya itu bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan orang banyak. Ia kini 
mei rumah itu terlalu besar, ter- 
utama setelah anak-anaknya pergi 
dan membangun rumah sendiri. ”Ru- 
mah gede kalau tidak digunakan se- 
cara produktif tidak manusiawi, ber- 
tentangan dengan nilai seni dan spi- 
ritual,” tambahnya. 


Rangkuman 
Kegelisahan 
Djodi 

JP Dsn bang ani 


diam. Jika tidak tubuhnya, pikir- 
annya terus bergerak. Rumah itu, 


rangkuman bagi kegelisahanny: 

Sambil meminum vita 
segelas air putih yang harus di- 
konsumsi rutin Ik sakit, Djodi 
mengungkapkan  kegelisahannya 
tentang kondisi negara, Ta ingin 


persoalan kemacetan dan banjir di 
Jakarta diselesaikan. Mimpinya 
yang belum kesampaian adalah 


membangun sekolah bertaraf in- 
ternasional yang bisa diakses pen- 
duduk miskin. "Kunci negara ini 
ada di kuali 
dibanding sumber 
pa didukung sumber d 
tidak akan maju," kata Djodi. 

jodi prihatin karena Indone 
hanya bisa mengekspor sumber da- 
ya alam, tetapi belum mampu 
mengekspor produk manufaktur 
seperti kapal atau mobil. "Sebelum 
pergi meninggalkan dunia fana, sa- 
ya ingin membangun kekuatan ne- 


laya manusia 


kita punya energi yang ba 
tambahnya. 


Djodi, seharusnya diganti bal 
bakar gas dengan harga tr 
Cadangan gas Indonesia 
hanya cukup untuk sebulan sehing- 
ga tidak aman, ingin cadangan 
gas itu bisa bertahan tiga bulan, 
enam bulan, lalu setahun 

Setelah sepenuhnya pensiun dan 
menyerahkan urusan bisnis 


Bagi saya, kekayaan bukan 
ya cukup mengimple- 


bagi nega 
cucu ini, 


Pernah melewati masa kritis aki- 
bat sakit ginjal, Djodi memahami 
hidup sebagai takdir. Ta tidak takut 


ombak semakin tinggi kepuasan 
yang diraih. Sejak muda, Djodi se- 
lalu bermimpi bisa berselancar di 
s tsunami, 

Djodi menyebutkan ingin dima- 
kamkan di rumah peristirahatan- 
nya di Tawangmangu, Jawa Te- 
ngah. "Hidup ini indah jika dijalani 
dengan sederhana,” kata Djodi, 

(WKM) 


($) 


Rumah gede kalau tidak 
digunakan secara 
produktif tidak 
manusiawi, bertentangan 
dengan nilai seni dan 
spiritual. 


-SSEREMONIAWw— 


Cipaganti Group Luncurkan 100 
New Hyundai Starex “Flip-flop” 


ipaganti Group 
bersinergi dengan 
PT Hyundai 


Mobil Indonesia (HMI) 
meluncurkan 100 unit new 
series Hyundai Starex Mover 
dari total pemesanan 500 unit. 
Sebagai terobosan inovasi, 
warna mobil menggunakan 
paduan dari 12 warna yang 
menjadi warna “flip-fop” 
khas Cipaganti. Warna ini 


dapat berpendar dari satu warna ke warna yang lainnya pada sudut 
dan pencahayaan tertentu. Tahap pertama Produk Safely Driving, 
aerodinamis yang aman, nyaman ini digunakan untuk armada 
shuttle Bandung-Jakarta- Bandara Soekarno Hatta, dengan tema 


“Magnificent Art and Culture of Indones 


”. Selain itu, unit baru ini 


akan digunakan untuk armada premium taksi Maxicab Cipaganti, 


ng diluncurkan di Surabaya dan Semarang pada Oktober 2012 
Sinergi kedua Korporasi Nasional ini diharapkan akan menciptakan 
pengembangan usaha secara nasional dan berdampak p: 


itif bagi 


peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pelanggan. Serah 


terima kerja sama dila 


anakan di Ballroom The Trans Luxury Hotel 


Bandung dihadiri oleh CEO Cipaganti Group Andianto Setiabudi dan 


CEO HMI Jongkie Sugiarto bersama board of director. P/VTOJ 


32 


KOMPAS, MINGGU, 16 SEPTEMBER 2012 


HOBI 


GETAR-GETAR 


Kaki bergerak, perut bergetar. dengkulnya terasa seperti mau copot. 

” » ”Kaki gemetar enggak ada habisnya. 
Itulah keanehan” tari perut yang seleah dua kali latihan, kaki tidak 
menarik minat banyak perempuan sakit lagi 


sa a juga merasa stamina tubuh- 
untuk mempelajarinya. nya menjadi lebih baik lantaran ge- 
rakan tari perut seperti olahraga. "La- 
tihan satu jam keringat bercucuran 
dari ujung rambut hingga ujung kaki, 
badan jadi lebih terben- 


OLEH BUDI SUWARNA 


inya itu, latihan tari perut 
i sudut sebuah kedai kopi, buat Sisca bisa menjadi sarana untuk 
ityasari (31) berdiri dengan — melepaskan stres akibat tekanan kerja 
an atas tegak, ang-  sehar Pokoknya, kalau sudah 


menari, dia mengaku "lupa diri”. 


gun. y 
dikit ditekuk. Ketika kakinya dige- " 
rakkan bergantian, perut dan dadanya Jadi anggun 
langsung bergetar seperti terkena se- Lanny Susanti (40), pemandu wi- 
trum. "Ini namanya (teknik) shimmy,” sata, juga merasakan manfaat meng- 
tutur Adit, Jumat (44/9) malam, men- ikuti komunitas Dance-Wave. Seti- 
jelaskan. daknya dia punya jadwal tetap untuk 
Kemudian, dia mengganti posisi. berkumpul dengan teman-teman, 
ini agak menyamping. Pinggulnya yakni setiap Sabtu siang. Sebelumr 
digerakkan naik turun, lagi-lagi perut- jangankan berkumpul, berkomunika- 
nya ikut bergetar. "Nah yang ini na- si dengan teman-teman pun belum 
manya (teknik) hip up,” katanya. tentu sempat, ra fisik, tubuhnya 
Dalam tari perut, apa yang kita juga semakin sehat. Lebih penting 
lihat memang berbeda dengan apa lagi, "Kata teman-teman, perut saya 
yang dilakukan. "Coba saja, yang ber- mengecil he-he-he,” kata Lanny. 
gerak kaki, yang bergetar malah perut. Lewat tari perut, Adi tidak 
Ini aneh dan membuat saya tertarik — langsung berkenalan dengan berbagai 
mempelajarinya,” tambah Adit, ang- tradisi di mana tari perut berkem- 
gota Dance-Wave Center, sebuah k . Beberapa tarian, katanya, punya 
munitas penggemar tari perut « . (Tari) Khaleeji yang 
belly dance. 
Komunitas ini juga mempelajari bermula dari tradisi perjodohan di 
tari hip hop dan Arab,” tambah Adit. 
ladies, apa pula it Pendek kata, mereka merasa tari "Itu saatnya kami bersenang-se- 
yanggerakannya seperti orangsedang perut banyak manfaatnya. Itu sebab- nang. Kalau latihan terus, kami pasti 
mandi,” ujar Adit tertawa, a yang mengelu- bosan. Pada dasarnya kami jug 
Adit bergabung dengan komunitas yi tampil,” ujar Adit 
Dance-Wave sekitar empat tahun lalu. tu paket tari perut Hafla lah momen 
Komunitas itu didirikan oleh tiga pe- yang terdiri atas delapan kali per-  nyenangkan dan bikin ketagihan. Per- 
rempuan, yakni Mifta, Monigue, dan — temuan, mereka tama kali tampil, Lanny mengaku 
Icha, tahun 2008. Awalnya hanya de- sekitar Rp 550000. Itu di luar biaya grogi be a tampil 
pan orang yang ikut berlatih, se- kostum latihan dan pementasan yang Teman-teman dan keluarga ha- 
ng anggotanya 50-an orang, harganya Rp 350000-Rp 5000000. g untuk melihat, Rasanya 
Mereka terdiri atas beragam latar Adit mengatakan, meski telah men- senang sekali tampil di hadapan me- 
belakang, mulai anak sekolah, ibu jadi guru tari, dia masih terus belajar reka,” ujar Lanny. 
rumah tangga, karyawati kantoran, tari perut. Maklum, tari perut itu Sebulan terakhir ini, komunitas 


Komunitas belly dance di Jakarta, Sabtu (( 


hingga aktivis LSM, dengan rentang — banyak macam dan tekniknya Dance-Wave sedang menyiapkan se- 
usia 17 tahun 50-an tahun. p . buah resital tari perut yang akan 
Anggota komunitas yang bekerja di Berani tampil diperiteskar Oktober mendatang: Se 

nya berlatih setelah pu- — Anggota komunitas tidak hanya perti hafla, resital juga diadakan se- 


Baroto-Utomo (33), berlatih, tetapi punya ke 


mpatan un- tiap tahun, Setiap resital ada sebuah 
, latihan setiap Rabu malam. tuk tampil. Komunitas ini membuat pesan yang mereka sebarkan. Tahun 
pukul 1800, dialangsung — pementasan rutin dua kali setahun, 2009, "mereka menyebarkan pesan 
e tempat latihan di ka- yakni hafla dan resital. Hafla adalah "mendobrak belenggu seni”, tahun 
wasan Senayan, semacam pesta yang dirayakan ham- 2010 mengangkat pesan "lakukan se- 
mpai di sana wajah saya lang- pir semua komunitas tari perut di suatu yang kamu inginkan sebelum 
sung semringah. Baru dengar musik- seluruh dunia setiap pertengahan ta- kamu mati 
nya saja badan sudah ingin bergetar” hun. Di ajang itu, setiap penari perut, Tahun 2012, mereka menyisipkan 
ang menyebut Rabu ma- dari yang pemula sampai yang telah pesan selamatkan lingkungan, Lho? 
”Rabu bergetar”, | berlatih, unjuk diri tampil di — Pesan-pesan itu tidak diucapkan le- 
n berlatih hadapan teman-teman dan keluar- wat mulut, tetapi disampaikan lewat 
perut. Pertama kali latihan, kata Sisca, gar perut. 


15/9). 


FOTO POTO: KOMPAS /WAWAN HI 


RABOWO 


VE R MLOLNT 
DIN N L 


Batan nk in kn 


'Another prestigious development by 


A1TR La 5 


SINGAPORE 
PRIME DISTRICT 9 


8 Impression 


Amemberot 

BUKIT SEMBAWANG (El sn 

ESTATES LIMITED ag CBRE | LEADS 
REDAS Sean amy Linen Na LION 


Sara Yan Ld Co Fog No: 1G0ETODI «Ter Esta Fa Snp «Lo No 1G, TOL A2 R24 TSET Camp ie «Bung Pan Ape A08 OI01-2006-BO1datad 1 Muh 217 


Dewlopo: Bus ppm 
Avate-c0004:2008-BPO3 datod 5 October 2000 « Devaopers Licenoe Na: CO171 « Expoclad Data ol Vacant Posanelo: 31 Decembar 014 « Expeced Data oi Laga Gompintore Si December 2017 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


0814-00004 2000-6002 Gatad 11 September 2007, 


Terletak di alamat yang 
paling dicari di Singapura - 
Orchard Road 


Nikmati yang terbaik yang dapat ditawarkan 
untuk kehidupan Anda. The Vermont on Cairn- 
hill memanjakan anda dengan gaya hidup yang 
sangat didambakan tepat di pusat Orchard. 
Hanya selangkah menuju kesemarakan dunia 
dimana pusat perbelanjaan, tempat makan dan 
hunian mewah penuh kedamaian dapat ditempuh 
hanya dalam hitungan menit saja 


“ Hanya Ikm ke Anglo Chinese School 

“ 5 menit berjalan kaki ke Orchard MRT 

« Cukup berjalan kaki ke Orchard Road 

“ Di lengkapi dengan pilihan fasilitas berekreasi 
dan bersantai untuk menunjang gaya hidup 
Anda sepenuhnya 

“ Di kelilingi oleh pepohonan nan hijau yang 
subur dan unik dengan air terjun dengan tiga 
ketinggian dan tanaman vertikal. 

“ Tersedia pilihan 2 dan 3 kamar tidur 


KUNJUNGI PAMERAN EKSKLUSIF KAMI: 
Sabtu dan Minggu, 15-16 September 2012 
Pukul : 11.00 - 19.00 WIB 

Krakatau Room Grand Hyatt Hotel 

Jalan M.H Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350 


UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT, 
HUBUNGI: 

Evy Susanti 08158749529 

Vicky Toh #65 96163919 


www.thevermont.com.sg 


Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Kompas 


@ Fitur KLASIKA 


SAVI SEWAY 


UNTUK PEMASANG, 


N IKLAN HUBUNGI: 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | 


MS 0812 843 8888 


DENGAN PAT AG 


Orangtua mana yang tak ingin memberikan yang terbaik untuk buah 
hatinya. Terlebih lagi untuk urusan kesehatan. Pijat bayi adalah salah 
satunya. Sampai saat ini banyak orangtua yang masih menerapkan 
praktik pengasuhan kuno seperti halnya pijat bayi. 


kanan, mulai dari kiri ke kanan searah jarum 
jam. Saat tangan kanan di atas, tangan kiri di 
bawah dan berputar mengikuti arah jarum jam 
membentuk lingkaran penuh seperti matahari, 
Pijat ini niscaya tak hanya menyehatkan, 
tetapi juga mampu menolong bayi untuk tidur 


TERLEBIH lagi, penelitian medis terbaru telah 
membuktikan banyaknya manfaat pijat bayi. 
Bahkan, sebuah studi menunjukkan bahwa 
bayi prematur yang dipijat 3 kali sehari 
selama 10 hari akan mendapatkan kenaikan 
berat badan hampir 50 persen lebih banyak, 
aktif, waspada, dan dapat meninggalkan 
rumah sakit 6 hari lebih cepat dibandingkan 
bayi prematur lainnya, 

Maklum saja, selain menyehatkan tubuh 
dan otot-otot, pijat bayi dianggap bermanfaat 
merangsang syaraf motorik, memperbaiki 
pola tidur, membantu pencernaan, dan 
meningkatkan ketenangan emosional anak. 
Dipercaya, bayi yang dipijat dengan baik dan 
teratur dapat tumbuh lebih sehat dan 
berkembang lebih baik. 

Untuk mendapatkan manfaat yang 
optimal, pemijatan bayi tak bisa dilakukan 
secara sembarangan. Setidaknya ada cara dan 
rambu-rambu yang mesti diperhatikan. 


lebih nyenyak dan nyaman, (AYAJ 


Misalkan saja, pijatan di wajah dipercaya 
dapat melemaskan otot wajah. Orangtua 
hanya perlu memberikan tekanan Jari-jari pada 
kening bayi, pelipis, dan pipi. Sebaiknya 
gunakan kedua ibu jari untuk memijit daerah 
di atas alis. Dengan tekanan lembut, tarik 
garis dengan ibu jari dari hidung ke arah pipi 
bayi. Gunakanlah kedua ibu jari untuk memijit 
sekitar mulut, tarik hingga bayi tersenyum, 
Pijat lembut rahang bawah bayi dari tengah ke 
samping seolah membuat bayi tersenyum, 
Pijat secara lembut daerah di belakang telinga 
ke arah dagu. 

Sementara untuk meningkatkan sistem 
pencernaan dan mengurangi sembelit, ada 
baiknya dilakukan pijatan pada perut. Gerakan 
pijat pada perut ini dilakukan seperti 
mengayuh sepeda dari atas ke arah bawah 
perut, Kemudian, angkat kedua kaki bayi dan 
tekan lututnya perlahan-lahan ke arah perut. 
Buatlah bulan separuh terbalik dengan tangan 


Nastiti Kaswandani 
Ikatan Dokter Anak 
Indonesia 


Waspadai Keluhan 
Mendengkur pada Anak 


KELUHAN mendengkur pada orang dewasa (terutama laki-laki) 
merupakan hal yang lumrah dijumpai. Bagaimana jika anak yang 
mendengkur? Berbahayakah mendengkur pada anak? 

Berdasarkan kekerapannya, mendengkur pada anak dapat 
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu occasional snoring 
(mendengkur sesekali saja atau frekuensi mendengkur « 3 kali 
perminggu) dan habitual snoring (sering mendengkur atau mendengkur 
2 3 kali seminggu). Apabila sudah termasuk ke dalam habitual snoring, 
selanjutnya anak dapat mengalami obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS). 

OSAS merupakan suatu sindrom klinis atau kumpulan gejala akibat 
adanya sumbatan parsial atau sumbatan komplet pada saluran napas 
bagian atas yang menyebabkan henti napas saat tidur, Jumlah episode 
henti napas atau berkurangnya aliran napas selama tidur satu jam 


KEPEKAT AK 
Area BAYU 


Proses melahirkan menjadi salah satu bagian hidup Le honkadai 7. 
ti semua itu 
ang perempuan. Namun, bukan berar 6 
terlatih tu “baru” ini belum paham benar cara memperlakukan bayi agar 


merasa nyaman dan tenang. Tak sedikit pula yang belum tahu cara menjalin 


dinyatakan dalam Apnea/Hipopnea Index (AHI). Anak yang AHI-nya » 5 
dinyatakan OSAS, Pada orang dewasa, kegemukan/obesitas merupakan 
faktor risiko utama OSAS, sedangkan pada anak faktor risiko utamanya 
adalah pembesaran kelenjar tonsil/amandel dan adenoid. Penyakit yang 
berhubungan dengan alergi seperti rinitis alergi, asma, dan sinusitis 
juga dilaporkan berkorelasi dengan OSAS pada anak. Namun demikian, 
angka kejadian OSAS pada remaja yang mengalami obesitas cukup 
tinggi. Supriyatno dkk di Jakarta mendapatkan angka kejadian OSAS 
pada anak usia 10-12 tahun dengan obesitas sebesar 38,2 persen. 

Anak yang menderita OSAS, terutama yang berat, akan mengalami 
bermacam-macam gejala di siang (day-time symptoms) dan malam 
hari (night-time symptoms). Pada malam hari, anak tidur dengan mulut 
terbuka, mendengkur, dan sering kali mengalami henti napas. Akibatnya 
tidur anak sering tidak nyenyak, sering terbangun dari tidur karena 
“gelagepan" (arousal) dan mengalami kekurangan oksigen (hipoksia). 
Anak dengan OSAS yang berat juga sering mengalami enuresis 
(mengompol). Sebagai akibat dari gejala dan gangguan pada saat tidur 
malamnya, pada siang hari timbul keluhan yaitu sering tertidur dalam 
kelas, kesulitan belajar terutama pada mata pelajaran tertentu seperti 
matematika dan sains, serta gangguan kognitif lainnya sehingga terjadi 
penurunan prestasi akademik. Perubahan perilaku menjadi hiperaktif, 
mudah marah, serta gagal tumbuh juga sering kali dilaporkan 
berhubungan dengan OSAS. 

Penanganan OSAS didasarkan pada penyebab utama terjadinya 
OSAS. Pada anak, oleh karena penyebab tersering adalah pembesaran 
kelenjar tonsil/amandel dan adenoid, penanganannya adalah tindakan 
operasi pengangkatan kelenjar amandel dan adenoid. Penyakit penyerta 
seperti asma dan rinitis alergi serta sinusitis atau jika ada obesitas juga 
harus ditatalaksana untuk hasil yang maksimal, 

Orangtua perlu mewaspadai anak yang sering mendengkur saat 
sedang tidak mengalami selesma atau radang tenggorok, apalagi 
jika sudah disertai gejala-gejala OSAS. Jika mendapati anak sering 
mendengkur, orangtua hendaknya mengamati apakah mendengkurnya 
akan menghilang dengan perubahan posisi tidur, apakah disertai 
dengan henti napas, dan apakah terjadi perubahan prestasi belajar 
atau laporan kenakalan atau perubahan perilaku dari sekolah. Sering 
kali rekaman video yang dibuat oleh orangtua dapat membantu dokter 
Untuk mendiagnosis OSAS. Diagnosis yang cepat dan penanganan yang 
tepat akan menghindarkan anak dari gangguan pencapaian potensi 


akademik yang seharusnya dapat dicapai. Jadi, waspadai mendengkur 
pada anak! 


pakalan bayi yang teruji 
enardanamnan 


JUNIOR BU Lembut dan nyaman, bebas bahan berbahaya, 


Sentuhan Kasih Ibu dengan sertifikasi Oeko-Tex Standard 100 Class 1. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PADAHAL, proses menjalin kedekatan 
dengan sang buah hati bisa terbentuk 
sejak dini. Konon, bahkan dapat 
membantu tumbuh kembang bayi 
secara psikologis. Sebagian besar ahli 
percaya bahwa kontak fisik secara 
intens sejak usia dini termasuk salah 
satu cara paling ampuh Untuk menjalin 
kedekatan dengan sang buah hati. 
Melakukan pijatan pada bayi adalah 
salah satu bentuk kontak fisik yang 
disarankan. Dengan melakukan 
kegiatan memijat tentunya terjadi 
kontak kulit antara ibu dan bayi yang 
mendasari jalinan ikatan khusus. Selain 
itu, manfaat dari pijatan pada bayi 
adalah untuk membiasakan 
sang buah 


kedekatan dengan sang buah hati. 


hati terbiasa dengan sentuhan Anda 
dan membuatnya merasa nyaman dan 
tenang. 

Biasakanlah pula untuk bermain 
bersama sang buah hati. Sesibuk apa 
pun, seorang ibu sebaiknya mempunyai 
waktu untuk bermain bersama sang 
buah hati. Manfaatkanlah setiap waktu 
yang ada untuk bermain bersama bayi 
Anda, Bila perlu, Anda pula yang 
memilih ragam mainan yang sesual 
dengan umur buah hati. Ciptakanlah 
suasana yang gembira dalam P 
permainan tersebut. Percaya atau tidak, 


secara psikologis hal ini bisa 
menenangkan 
sang bayi 


sekaligus mengasah sistem refleks 
mereka, Waktu untuk bermain ini tanpa 
disadari bisa meningkatkan kedekatan 
dengan sang buah hati. 
Bukan hanya bermain dan me 
bayi, sebagai orangtua, Anda juga & 
disarankan untuk selalu melakukan 
komunikasi dengan sang buah hati, 
hanya orang dewasa ataupun a 
sudah mengerti bahasa, seor: 
pun perlu diajak juga berbicai 
Komunikasi yang intens tentunya ak 
menambah dampak lebih baik dalam 
masa pertumbuhan bayi. Walaupun 
belum dapat berkomunikasi dengan 
kita, hal ini dapat meningkatkan 
kedekatan ibu dan sang buah hati 
karena dipercaya suara dapat secara 
instan merekatkan ikatan ibu dan bayi. 
LAYAJ 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 16 September 2012 


» OTOMOTIF 


? PROPERTI 


Used Euro Parts Best Prices !! 
T:65-63670886, F : 65-63632803 
SENZ BMW Volvo Audi VW 
www.propel-auto.com 


MOBIL DICARI 


Bel Sgl Jns Mbl Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70263933/08128907676 TGR. 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman6Cepat.Hub:Hj.Zakiah,021 
-70075700/ SMS: 1ebeS1Bei, 


Kemenangan berani beli mbl an- 
da hrg pntas Sjbdtbk:0816932 
247, 68336806 Pin BB228B2394 


MOBIL DIJUAL 


tama 


AT TOPCARS 
. Subaru BRZ"S” blue mica 
. Limited Offer!! 
Sunter 021- 6518000 
. JI-Panjang:021 -58356538 


CNN BOS - 6525888 
New Porsche Boxstar red colour 
271, 265HP, Ring 20” PDK,Bose 


CNN BOS - 6525888 
Range Rover Eyogue Si - ADoors 
Ready Black,White,Red LuxPack 
Int, Black & Verve, 3 TV, 5 Cam. 


LAMBORGHINI GALLARDO 
LP 570-4 Spyder Performanto, 
Putih,Grnsi APM,2011,KM 1800 
08129225000/0811111313 


Landrover'77 (AWD) P.stering, 
ACDbI Cabin,Srt? Lkp,msn ori 
d/a Gedung Inkoppol Jl.Tambak 
No.2 Hp:91797091-0816946361 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand new,full spec Th'12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Lotus IPS Evora V6 Sporty & 
elegant,ready stock in yellow 
Th'12.Gizelle 08577 111 2888 


Range Rover Evogue silver 
5door 1tvScmr pwd spesial price 
hrg:1.180 hub:0819807258885 


Range Rover Evogue&KAHN 
(Diesel) white/red Th'12,Brand 
newl,PhGizelle 08577 111 2888 


Range Rover Sport 5,0 Facelift 
DVOw Rear Entertaniment 
Harman Kardon, Xenon, Vr.20" 
Black @VIP Motors 
021-4524418, 021-1505666 
OMOI 45866766 open till night 


AM 20 Turbo Th/O7 Hitam BIn02 
Leather Seat Kond Prima Hrg 
Nego Hub 0812,82230290 


A6 2,8 FSI S-Line '2012 ATPM 
Hitam Int.Coklat Ambient Light 
Rear View Cam Km 1000 bs Igs 
an.08158887825 / 02195979791 


A6 24 4F AT, 2005 silver 
metalik, stnk a/n PT, 280jt 
nego, hub: 02191659101 igbal 


3201 Executive th 09 Abu? Met, 
Ikm 58rb, mulus, Pajak Panjang 
431 Hub: 081999989968 "“ 


3201 LCI Exc'10,3201 LCI Exc'11 
32511 MM Edt,520D '12,523i '05 

"5231106 “15231/09 “5231/10 
523i Bao gal 5231 LE, LL, Lea 11 


#5301 


Bestintocarutanup 


320109/10black#325iTh11 Black 
C/K WijayaAuto Car's Jl Alterna 
tif Cibubur No8: 082136134636 


Hi CL AT / 2000, Nopol 
an, Felg 19, Biru Dongker, 
Ha Ph. 0812 23311049 


330C1,00 Hitam.Tgn 1 Dr Br.Km 
50rb.Servrec,Antik Spt Br.Vr19 
BBS LM.Hub:087720201999 


530 '05 sunroof hrg.318jt # 320 
Lifestyle '08 309jt/Dp 20h Ra 
dio dlm ry/14 T.081282020212 


6501 Con'11,740LI/11,) (a Tana 
X3-2.0D Bsns”11 


ka SO Att XG-3,5109 #00 
BestindoCarUtarnaPh:74868000 


X5 3.0executive/03,tv,footstape 
full elektrik,seat dpn & bikg elek 
trik seat,sunroof VR.19,Original 
BMW, sensorparkir,fullsoundsys 
tem,fullorigina,hp08561065088 


IP revroter 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.3648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


I corvsurr 
(AT TOPCARS 


COD2deor sIv,rubiconAdoorblck 
“rctic,Volcano,mountain ready!! 
Sport XAdoor,red,f.green,dsI slv 
s rod,black 
$ ATPM!! 
Chrvsler Suntar:6518000. 
Chrysler Jl.Panjang:58356538. 


Wrangler JK Sport 4D 2010 Htm 
KM 10rb,J.KitIstw spt baru Rp. 
658Jt Bga 6. Hub: 0811936280 


If amarsu 


All New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax MB Ang Mulai 2jti 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-an"” 
.7948303-7900651 

8095355 


Il roro 


FlestaS 1.6 LTD 2010 merah met 
mis jok klt CD Km 13rb trwt spt 
baru.081288977601,84598816 


New Everest'07,2.566/XLT 4x2, 
Matic Diesel,Hitam,Tan |,Kond 
Trwt, Hub: 0811151261 


Il Honoa 


Accord 24 VTIL AT 2008,abu2 
metalik,km  29rb,mulus,pajak 
panjang,315Jt,Hp. 08128712211 


/Accord Vti 06 Facelift AT/Hitam 
Tan 1 pjk pjg km 20rb serv recrd 
kond super Antik 081219308685 


Accord VTIL, 2008, New Mal, 
Silver Tan 1 Dr Br, Pik Pjg, Full 
Ori, Sruce Rcrd Honda, Jaksel, 
Pemakai Lsg, — Hubungi 
08111874104 


Acord 2.4 VTIL, Thn.2010.Black 
KM:12 Ribuan,! Ta Bagus, Hub: 
812 8943 7000 " 


AII New CRV Booking Now 2.0 
int 359Jt,2.0 at,370Jt24 at 
104Jt,24 at Prestige 423jt 
Pemesanan: 081219172478 


II new crv, brio tdp 37it, freed, 
Jazz, ready stock! # tukartmbh - 
081213611222 - 081380752939 


AI new CRV,Freed,Civic,City, 
Jazz.Rdy,89 Ran&disc menarik, 
Hub: 68663392 / 081389866638 


Brio rdy tdp32jtn ang2ftn,new 
crucivacecitv,freed,odys. ' Cot 
&mdh.95230098,085252199862 


Brio, city, crv, jazz, rstok dp. 
100 trm trade in, prs cpt.d.rami 
081317170347-0817113835 


Brio,Jazz,Freed,Civic,CRV,Rdy 
#VcoolB901/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2”'6129999 


City 08 vtec tangan 1 silver met 
matic mulus terawat 150 jt 
nego. 0812-8725-8787 


City IDSI A/T 1,5 Th 2003 warna 
silver KM 150 TV # Camera 
Parkin harga 118Jt (nego). Hub : 
087877141847 Santy 


Civic 1.8 AT 2008 htm 218jt saja 
CRV 2.0 AT 2010 Htm 280jt saja 
0858222.22266, 08131958,0015 


CR-V 2/A'10/STNK 1,Polmet, 
Trwt, Facelift30it, Rp.320it Nego, 
Villa Pejaten Mas 8.7 Ps Minggu 
Hub: 085716099885 (Andrew) 


CRV 2.0 AT 08 Mocca Mis,Tgn1, 
Jok kit, Pik Pjo,240jt nego Jaksel 
081321963960 2285870D 


CRV 2008 abu? met 2.0 AT Km. 
37rb,irg pkai,apik,Nocntk 3 ang- 
ka,STNK s/d"15. 08121035993 


CRV 24 A/T Hitam'10 BIn5 Good 
Condition Tgn1 8 Bksi Liat Mbl 
di Krwg Brt. 0818910799 


Jazz RS / AT 2009 Silverstone, 
KM : 39 Rb..Ban Bagus, Mulus. 
"era HP: 0818 702 500. " 


Jazz S automatic th'2008 abu? 
muda, pajak pjg, mis, trwt, hrg 
153 JK nego, Hub 0816-836876 


Jazz,Brio,Freed Dp 10",Accord, 
Odyssey Ready Stock,New CRV, 
Bng 3,884, Ph:08176513509 


Jazz!04ykm 75rb,bantheadkfog 
lamp dpn barugold met,pluit 
104)t,08161838559,26363321 


Stream 1.7 Manual warna Putih 
"2007 Jual cpt Hrg 130jt.Yang 
berinat Hub:0812 8280 378 


Honor 


Tucson,Oktober Tahun 2011, 
Matic, Warna.Putih, Harga 
255Jt,Tani.Hi 1510521199 


isuzu 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
(bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Giga FVM-O(6x2),240 PS,26ton, 
WB 5,5M:FV2Z(6x4) Dump:FRR, 
FTR,FVRUh2)) Mimobus ELF 
(12x16 Seat),ELF 4/6Ban,Bunga 
Ringan. Hub:/ ANA Isuzu 
O21-PCN: 34581 1 
MGD:6128000 / BSD:! Saa0oo 


Ha 


AII New Sportage AT Tdp69,3jt 
Picanto MT 29,450jt Angs1/4th 
Dptkn Bonusnya 83849377 


'AII New: Sportages Picantoj RIO 
Pregio : Travelo: Ambulance, 
Hadiah Isg GPS, Hub: 790.2858 


Carnival W.hitam th 2002 pjk 
pjg siap pkai 75jt ng 08180883 
6669 / 081281675050 


JP azoa 


2 HB R A/T Heads Back White 
Silver 2010, Km 17rb,100 ors, 
Ass,Hrg 167t.0818.786711 


X7 thn 2010 bln 2 Hitam type 
Rtan 1 kondisi sangat baik Hub: 
“ik 021-70665599 


CX9 Black 09 Sroof,audio Bose 
leather elctrk tg 1 rec serv.568jt 
Tdp.128jt/17,3jt :08119910800 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pawr mrk/Op cng 
0813.18875321 ,0251.8322999 


SEPTEMBER CERIA 
CK7M: rda Pr mnrk, Paket 
DP randah, Cash back & bonus 
0812 133 10027, 0817 984 1945 


B 170'08/09 hitam Facelifp Km 
24, Rb, int beige panoramik,jok 
kulit. Hub: 0812 989 9891 


Benz S-Class S500”99,Htm,Built 
Up,Km 36.800,tan I,kond istw, 
Gd Rifa-Jl.Prof.Dr.Satrio Blok C4 
Kav 6-7 Kuningan-Jks Ph: 
021-5260777 Hpxt 081911972115 


BENZ SLS AMG AT (CBU) 
Abu? Mat, Garansi APM,2011, 
KM 4rb, Sangat Bagus, Hub: 
0812922 5000 / 0811111313 


230 SPORT/ELG-07-W Silver 
Km.29rb, Tgn 1 Hub: 6680858, 
0811196868 - 0918968293. 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Kairo SRoof,PBD,TV istmewa 
Cal .725:1893/727.90162 


CNN BOS - 6525888 
LS350 AMG Whita 
E250 AMG Coupe Black, White 
SI.K250 AMG MagicSky, Black 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012, Contact: 
“Gigolo 08577 111 2868" 


'E260e1905 slvkm50rb 339 tdp61 
/114C240elg03 bic on beige srof 
2294M150 07 s1Iv195jt:32068988 


280 '08 Hitam/Tgn 1 dr baru 
(Km 76Rb Asli/Track Record Lkp 
Bengkel Resmi/AC/CD/ Kaca 
Ace # Anti kampak / STNK 
Jun/Super Istw. 081806505254 


300 AT th1995 mulus tangan 
ke2 kolektor 083898898988 / 
083890 909099 


ML350at th2010,istw,htm,pakai 
maret 2011, km 6300. peminat 
serius hub, 082125130809 


NE E320 (V6) '98 Matic Hitam 
Keren Pajak, panjang, Bintaro 
Hub :0815 1701 7917 


New E350 Coupe 100i Br AMG/ 
avg,H.Kardon,Pano 2011(BPKB) 
PutihGrsi 1.350jt.:08881351818 


5300 L'2010 Hitam,Pjk Baru,KM 
dikit,sgt Istw,Rp.1.250Jt, Pantai 
Indah Kapuk Hp.08151611189 


5300 New Atpm 2008 black on 
beige 3tv ori km 14rb rec serv 
Fori perfect cond:08119910800 


S300L, Hitam,2011Km 1500 


3TV,S Roof,Eseat, Cam, PwrDoor 
F.Opt Call 7251893/72790162 
JD sursusismi 


All New 2.5 Pajero Dakar#Vkool 
Disc Bsr R Stock Trm indant Out 
lander 97769699-081905140150 


AAII New Outlander&Pajero Sport 
R.stok, Free Vkool, Bunga 
OxHub:081398950363-93833366 


Grandis 2.4 mivec 06 tec w.ungu 
tangan1matic KM rendah mulus 
175 jt nego. 081287258787 


Pajero Built Up Jeep 3.0 Th 08 
Silver Pmki Brg bas Jual 540jt 
nego Hp. 0817710299 


All New 0.12 evalia, livina, 
srena dil r.stk, (/k dp ran fra 
261 081387543000 / 99248800 


AII new evaliajuke,grand 
Iivina,march dp3Ojtn byk bns# di 
skonya 9412323/085716626622 


AII New GL,March, Juke Disc 
Bsr,DP rngn,RD StckHub. Nissan 
Ciledug 021-7357117 


SHUTTERSTOCK 


AII New, Evalia, G.livina, Juke 
March:Nissan Weokend sale spe 
dial promo,Bg ran Prs CptTenor 
s/4 Sth,Indomobil 021-380.4002 


Elgrand BL 2.5 htm 08 otoman 
JK Acam 2tv int rapi tdp150it ag 
12,7it Auto Speed:08161615536 


Grand Livina XV 15 AT Juni Th 
2010 Hitam KM 59Rb Nopil kond 
mis hrg nego Hb:085693429120 


Juke DP 105, Disc Max, Dealer 
Event 15-16 Sept, Free Giftt 
Dorpriz#BB”Ftmwati 75911088 


Latio 1.8 AT 08,Hitam Met,TV 
DVD Sound system, VR 18',3M 
Pjk pjg, 081389588308 Jaksel 


Muranno 2.5 th/1I warna hitam 
harga 610 jt nego hub 
081908731356 


Serena Hws Autex Nov 2010 
Warna Grey Hub:081806624318 


Serena,Juke,G Livina,Evalia, Dp 
108, angs s/d 5th, diskon Max" 
Free asesoris info .94467165 


X-Trail hitam tahun 2011 MT 
type standart 2000 Cc, Over 
Kredit, hub: 081218866959/ 
02193681412/ 082124422878 


Isuzu 


APV dp 15Jtan,PU-llitan, K. 
Estlo-9Jtan,Splash dp 13Jtan, 
R3. 91496217/ 087877471112 


Swift '09 ST AT,Merah,Km 13rb 
a/n pribadi,trwt sekali,135juta 
Pdk Indah Hub:08118502887 


ERTIGA $ SN 


Len 


Ertiga DP 20jt Pros.cotyplh wrn 
Hub: Dewi 83255849 “ Farida 
14598677 “ Desi 91418080 


Il zovora 


AII Alphard X, SC, G HDD““ 
Vellfire X, Z6, V HDD New" 
Alphard & Vellfire "Wel Chai 
Lexus "Face Lift RX 270 HK " 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


'AII Avanza/Inv,Fortuner R. Stock 
Tdp.273t,ang.3,6Jt,Bng Oi. 3637 
3333 -92282025-93770506 


AI New Avanza,Frtnr,Inv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP10!4/Bng 3,58" 
1th. 98222910/085699973735 


Alphard 2.4 S Th 2009, Putih" 
Vellfire 2.4 Z Th 2010, 
Harrier 2.4 L Th 2010, Putil 
Lexus RX 270 Th 2011, Hitam 

C Jmtr 6527788/081389051838 


Alphard 2.4 X/G/SC white/black 
Valifire 2.4 X/V/2G white/black 
special discount. 087885332991 


Alphard 2007 ASG Hitam 468jt 
Alphard 2006 ASG Silver 435jt 
Alphard 2005 ASG Silver 385jt 
0858222.22266, 08131958.0015 


Alphard "2010, Hitam, Power 
Back Door, Camera Mundur, 
Hubungi: (021)-92903804 


Mphard ASG 2007 2TV 2camera 
Sunroof KM 38rb service record 
Hubungi: 0815 17224222 


Alphard audioless2010 agustus, 
km 63rb, putih, std hub: 
16287778551068 


Alphard axl 2006,Feb13,hitam, 
tanl,km  90rb,airbag,tv,dvd,jok 
kulit,398jt. 51139201 


Alphard Hitam 2007 sangat 
istimewajjual cepat. Hubungi 
Pemilik 0511814644 


Mphard S '104AS '07 Hitam 
Tangan 1 pajak panjang TDP. 
1M2jt ang.10,Sjt 4 0816 9322 98 


ALPHARD/VELLFIRE "GREY" 
Naw Alphrd SC/Valifira ZG Grey 
R.Stock Tdp250jtan,angsrnSjtan 


#8 Java Auto - 30830202 “ 
081510377455 / 087882970274. 
Altis 20 V A/T putih "11 


Leather,Eseat,Kmllrb,istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


" TOPCARS 
1Owhite,FT86" GT"Audiolesspth 
Vllfr V,X,ZGedtion blck slv whta 
Alphard,G,SGpack siv,bick,whte 
.Sales Service & S'parts. 

am Sunter: 021-6518000 
..JI.Panjang: 021-58356531 


AUTO GRAHA 7949000 
AII New Alphard 2.4 Facelift'" 
All New Vellfire 2.4 Facelift“ 
AI New LC UK 4.5 Facelift "“ 
All New RX 270 Facelift 
“#4Cepat, Lengkap, Murah" 
TDP 264Jt-an , Angs 4,9Jt-an 
Our Exhibition At Senayan City 
081806188779 / 081281129686 


(AUTO GRAHA 7949000 
Vellfire 2.4 Z Aless Light Grey 
2TV, Camera, Jok Kulit, Kroy# 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
Our Exhibition At Senayan City 
082111774419 / 085779366613 


Avanza 100fsbaru R.Stok!! Cuci 
gudang Inova Yaris diskon besar 
Bunga01.92392971-0817113119 


Avanza Dijual Tahun 2004 Type 
13 G Warna Hijau,Tangan 
Pertama.Hub: 6622085 TP 


Avanza, Veloz, Inv Diesel, 
fortuner vnt, ready stock, bunga 
3,58! Telp. 0217490724-26 


CNN BOS - 6525888 
Alphard & Vellfira All Type 
FT86 GT 2L White 
New RX 270 Facelift 

LC UK Diasal V8 


Cygnus "01 Champagne sat istw 
Lowkm khss pmkai hrg.478jt Ra 
dio dlm ry /14 T.081282020212 


Fortuner 2.7 G A/T Hitam'2006 
Kond Bagus &Trwt,Tgn1 dr baru 
0815.8553.5355/0838.9886,2470 


Fortuner Dst08,Mnl,Hitam,Pjk 
Pja,Krd 4th,Dp 78it,Ang:5,9itan 
08180.6188.779 / 9856.1575" 


Fortuner G Lux Pakai 2011 Jan 
Hitam,Km 30rb,100!4 Ors,J.KIt/ 
TV,Ass.H.332Jt.0811.196811 


Harier 2.4Lpremium'07 htm met 
full opt km.40rb tan 1 1stw395jt 
"ng 081236026000-08176999910 


Harrier 2.4 L Prem'2004 Silver 
Mot.JI.Benda IV No.16 Kby Baru 
Jaksel HP:0857 80 70 2136 


Harrier24 LP Htm 05 pnramic 
e.seat PBD int rapi Tdp.8ljt ag 
10jt Auto Speed:08161615536 


Innova G Silver Manual/Bsn'05 
131Jt Mis Pjk 9-13 Br Pakai Sdr 
Dr Br:2639800/081288352200 


Innova V A/T 2005 Hitam Met 
Mulus,Jok KIE/AC,TV,Radio, 
Power/Jual Cpt'"0812 8087 927 


JAKARTA AUTO BEST 
AII New Alphard X, S, SC, 6 
“3 AII New Vallfira X, 2,21 
Lexus RX 270 Faceli 
Land Cruiser 4.0 ZX 
« Range Rover Evogue “ 
081032382891 02172782222 


JAVA AUTO 3483 0202 
Alphard 2.4/Vellfire 2,4 Facelift 
Harrier 2.4 / RX 270 Facelift 
Prado TXL 2.7 / Evogue Dynmc 
Tdp mulai 250jtan/Angsrn 7jtan 
“#i Mudah, Cepat, Flexible "is 
081281111737 / 08176333146 


Landerulser 4.5(UK) Diesel 2008 
hitam km23rb Itvscam car- 
phone hidrolic sroof ban srp blm 
trn tgl spt baru dp 290jt ag 27jt 
Bryan Cars:085313077232 


Lexus Rx 270 Facelift bulan 8 
Hitam Km:2000 harga:855jt hub. 
081932382891 


Lexus RX270 HK Facelift 900jt 
Promo 3.881!1Black& White Rdy 
Auto High MG2”08131958 0015 


New Vellfire V 18 speaker 
warna putih th'2012 Harga 
850jt. hub: 081280979489 


New Vellfire Z th 2012 hitam 
2Tv,2Cam, 750juta, Isg nama, 
tidak jadi pakai.082123677788 


OBRAL LEBARAN 2012 
Prado 2.7 TX-Ltd, Black White: 
Land Cruiser 46 L ZX Bensin 

Only @ VIP MOTORS 
021-1521448, 021-1505666 
GMOI 45866766 open till niaht 

Tinggal Beberapa Unit Saja! 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 21 Welica, 
Velifira 2.1266Alphard 2.156 
Larus RX 270 Facelift 
LC 15 Diesel UK Facelift 


RStock 7251993 / 727.90162 


OBRAL LEBARAN 2012 
Vellfire 24 V Home Theater 
Coibox! ,Black,White, Silver 
Only @ VIP MOTORS 
021-4524448, 021-4905666' 
(@MOI 45866766 open till night. 
Tinggal Beberapa Unit Saja 


PAKUBUWONO CARS 
#LC ZX,Km1800,hitarn'2010... 
L(200 Bensin, Hitam'2008 
#Lexus LX470,Hitam,2002 
Call:(021)7251893/72190162” 


Prado TXL 4x4 2006 Hitam,Tgn | 
Full Option pajak panjang TDP, 
103jt ang.10,3jt #0816 9322 98 


PREMIUM MOTOR 
. Now Lexus RX 270 Facelift .. 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
LC 4,SL UK Facelift 
1 - 6515000 “cbu 


PRIUS HYERID PTH ATPM 
Alphard V, bng 3,85 
resmi, Hub: 021 


Rush 1.55 AT'07 Hitam F Bgr 
Jok kit sdh 3brs,stnk 1th istw 
157jt nego Hub:085782537202 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
“New Alphard X,5,5C6G" 
“#New Vellfire X,2,ZG/ 
##eekPrado TX/TXL,DVD” 
“Landeruiser UK, FJ Cruiser" 
tr 021-6525678/Kgd 45853158 


SIMPRUG CBU CENTER 
Lexus CBU & All Toyota CBI 
-—-Best Price & Bergaran 
Kredit Tukar Tambah: 
suatSuat aa -- Service, 
S.Part, 722.6383/ 
730. an -A Haa 721199999 


SPECIALPRICE 3100JT ONTR! 
RX270 facelift, ultimate: 
RX270 wald black bison 
RX270panormc, 
Rx270. wald 
White VR 22”, km 1800- 
Dlack/white/silver 
rminal Motor 
1111,4520000,P17225222 


Vios 1.5G MT'09Slvr J.kit bdykit 
VR,spoiler istw ski kmi9rb pjk 1 
th173it negoC/K:085782537202 


Yaris Nov'07 EAT, Silver Met 
alik,Tng.1, Service Rutin Auto 
2000, Telp: 0822 6120 0330 


Haw 


Golf 16 Tahun 2005, Hitam Met 
" Kondisi Mulus, AT, Hub: " 
14k 0855 8420 102 " 


Golf TSI 1.4 Polo,Touareg 3.0 
TDI Big Promo disc. sparepart 4 
card member, ready stock, tast 
drive available, Hub : 588 1321 


Scirocco 2.0 AT,Grey th 2010 
Sroof,Eseat, Leather, Km7rb,R19 
Call ...(021)725.1893/727.90162 


VW Beetle 2.0 matic 2002 sroof 
JHkulit km 50rb rec serv Ful ORI 
interior rapi TT/K 432068938 


MOBIL DISEWAKAN 


Inova g 350/12jamAvz250.Bsnt 
tolemkn sprdrpyawa.brigiteCar 
0812 82828989, 0858 81818989 


Toyota inv, avz, xni, luxio 
amanah rental mili 250rbespr 
79182524-80874660-71046747 


MOTOR DIJUAL 
IL Honon 


Goldwing 05, abu2 metalik, km 
tendah,pdk bmbu rasidenca U24, 
087875053131 


New Goldwing '2012, Whit 
FAudio,Wiper, Awesome Bik: 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


KLASIKA 


Untuk Informasi hubungi 
bagian iklan Kompas 


2567 6000 


BAHAN BANGUNAN 


Jual mcm2 plat dan pipa 
stainless 201 ,304 ,perforated, 
alasswool,galvanish,aluminium, 
bordes baja, dll, brg bgs, hb: 
081281330888 


INDEKOST 


Exdusive u/org baik?,kryvun/ti/ 
suamisistri/Jl.Inh Manisan/37 
Cawang Kav.blkg Mt Haryono, 
Ls parkir u/15 mbl:0818748273 


APARTEMEN 


( duuaL 


A.SuteraCemara2/30,1t378/350 
“Open House Today jam 11-16 
LJHooker 0818711697/33038603: 


APT 1BR GEPICENTRUM 
CBD Kuningan 900jt(9x) serah 
trima des info:0816782271 


Belleza"3BR,156m,Private lift” 
Kintamani 38R,140m,sewa/jual 
Teras Realty" 0817 730 225" 


Cempaka Mas, Lt.23 Blok E, 
74m2, 2KTIKP,2KM,Full Fur- 
nish hub.081210351199 


Eminence-83m-Lt — rendah-lux 
Total renov-Sf 081385196899 
Ray White Senopati : 5213006 


Green Lake View, 125Jt-an-Incl 
PPN Bnga OX Angs L,Lit-an,dkt 
Pak Indah,Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 80362165, 71027884 


Kemang Mansion62sgm” 
1BR”“1KM”FFE”Bisa sewa” 
Ray White Kemang 177195959 
Chandra“0813-8519-7252 


Kemang Village,Penthouse 3.7 
M, Murah,hadap Timur, bisa lgs 
ditempati, BU. 0815 885 4725 


Laguna Apart LT.28,Slap Huni, 
HGB/PLN 5500W,Kitchen Set,2 
AG J.cot bs Krd.:0838 5028 1999 


Mgr Tj.drn 1Kt385 jt-an,2Kt 490 
it-an,3Kt 990jt-an,sewa: 1/2/3 
KThr/bin/thnan :081213761762 


Mitra Oasis Apt,Jl.Senen Raya, 
No.135-137 Jakpus. Twr A,I 
Ls: 67.90m,Kmr LeL,full furnish 
jual Cpt/murah. 08998916346 


MOI Klp Gdg Apt City Home 
FWalk,Gdg ResortRay White 
Sguare Hendra 0818 957 606 


Park Residency Apartement Klp 
Gading Ls.101 « 68m? (2 unit) 
Baru, Ngo Hub: 0811595033. 


RegattaApartemanPantai mutia 
ra 3 kamar 242 m baru furnish 
hrg menarik 082113003000 


Sole Elite Marbella.Anyer.67m? 
18R,1KM, View:Pool & Sea Hub: 
08129949539 - 085883413986 


St Moritz Puri Indah, Royal 1, 
1t,37 dan Lt 21 (82 dan 112 m2), 
BU. Hub: 0815 885 4725 


TA Apt"Jmn Bgs“R.White.Puri 
2 BR,FF"bonus home theater” 
58.3000.88 / 0811.99.36.138 


Taman Anggrek 2KT:1, 38m?, 
Dsgn Interior FF Lux, Minimalis, 
Parket, Wallpaper,” Elektronik 
Komplit, 1.6M. 085885555233 


Thamrin Executive Residence, 
Studio, F.Furnished, 16th FI, 
087872218889 (no agent pls). 


Thamrin Executive,type studio 
Luas.32m2, 18r, Hrg Rp.615Jt 
Hubungi: 0811 109 633 


The Pakubuwono Residence, 
Luxurious,Good |” Furn,Invest- 
ment,Best Price:0811 8773817 


The Pakubuwono View.Furnish- 
ed / Unfurnished, Investment 
Best Price,Hub: 0812 8069 2300 


(DISEWAKAN 


Gading Icon,baru,2Kt,1Km.Tmpt 
tdr, Imri, AC, LCD TV, sofa,wator 
dspnsr, 25jt/th Ng-Yuli/Indah 
082112334567, 081802100916 


Mdtrnia Palace, furnish, S.pool, 
Gyant Hypermart,sentra ATM, 
dkt tol & airport.33jt/th Ng 
082112334567, 081802100916 


Mediterania Boulevard,2Kt,1Km 
furnished,s.poolstras,dkt ” tol 
&airport 3Sit/th Ng.Yuli/Indah 
082112331567, 081802100916 


Poins Sguare Lebak Bulus Lb 
95m2,2ktskme1kp,H:8,5it/bln, 
95it/thn, Hp.081510975262 


Sahid Sudirman, 2KT, FF,94m? 
Bas, View City, “RWKuningan" 
5213808 “ Fajar 0812 865 3692 


PC KOMPASTV vas Kempaici ktv 


Dn 


SID THE SCIENCE KID 


HARI INI PKL. 08.30-09.00 WIB 
Sid sedang berpura-pura bahwa boneka pandanya 
sedang bertualangan ke puncak perosotan di taman 
bermain. Sid dan teman-temannya membuat rencana 
menggunakan mesin sederhana seperti roda, bidang 
miring, tuas dan katrol untuk membuat boneka panda 
dapat sampai ke puncak perosotan! 


WOW (WORLD OF WAYANG) 
HARI INI PKL. 71.30-12.00 WIB 

Bagaimana persebaran industri wayang golek di Jawa 
Barat dari mulai Bandung hingga ke wilayah Subang, 
bagaimana perkembangan Cupumanik hingga dinasti 
Sunarya di Kampung Giringharja Jelekong berkembang 
pesat hingga saat ini, saksikan selengkapnya hanya di 
World Of Wayang Kompas TV. 


HARI INI PKL. 19. 00-20. 00 WIB 
Dua Manager PSSI Ramadhan Pohan dan IGK Manila 
akan bertanding dalam kuis versus. Keduanya akan 
diuji wawasannya dan ditantang untuk menjawab per- 
tanyaan diluar keahlian mereka. Siapakah yang akan 
memenangkan pertandingan malam ini? Dipandu oleh 
Helmy Yahya, saksikan pertarungan mereka malam ini 
hanya di Kompas TV. 


hb 


"$ 


Dipersembahkan aloh 


BAKTI 


BCA 


OTOMOTIF | Perlengkapan Berkendara 


Cegah Gangguan pada Sepeda Motor di Musim Hujan 


BULAN-bulan ini sebaiknya kita sudah 
mewaspadai datangnya musim hujan. 
Hujan adalah anugerah, tetapi jika tak bijak 
menyikapinya justru bisa mengundang kerugian. 
Bila sekarang kita mengendarai sepeda motor, 
baik baru maupun berumur, segeralah bersiap 
untuk menghadapi hujan. 

Bagian sepeda motor yang paling berisiko 
mengalami gangguan saat diguyur hujan adalah 
busi, soket koil, sakelar starter, CDI, sakelar 
lampu, dan karburator. Untuk itu, periksalah 
komponen-komponen tadi. 

Saat sepeda motor melibas genangan air, 
ban depan sering menyemprotkan air ke daerah 
busi. Untuk itu, periksalah kondisi kop busi atau 
karet penutup kepala busi sepeda motor setelah 
diguyur hujan. Jika kop busi kendur akan mudah 
kemasukan air. Untuk memperbaikinya, lepaskan 
kop busi dan bersihkan lalu keringkan. Pasanglah 
kembali dengan mengolesi sealer. Jika tetap 
kendur, sebaiknya Anda ganti dengan komponen 
baru. 


Setelah kehujanan, soket koil biasanya 
kemasukan air. Untuk mengatasinya, lepaskan 
sambungan kabelnya dan keringkan dengan 
lap. Pasang dan kencangkan kembali dengan 
membalutkan isolasi tahan air. Demikian juga 
dengan sakelar starter. Periksa bagian ini secara 
teratur. Caranya, lepaskan mur pengikat, lalu 
gosok kepala kabel starter dengan ampelas. Agar 
terhindar dari air hujan, kepala kutub sebaiknya 
diolesi sealer. 

Komponen kelistrikan yang peka terhadap air 
adalah CDI. Jika kaki soketnya terkena air, sepeda 
motor pasti akan mogok, Untuk memperbaikinya, 
lepaskan soket dari CDI dan semprotkan cairan 
penetran ke dalam soket. Setelah kering, pasang 
kembali dan oleskan sealer pada soket. 

Perangkat penerang seperti sakelar lampu 
juga harus diperiksa. Termasuk lampu depan, 
lampu sein, dan lampu rem. Bila nyalanya 
redup, cek bagian soketnya. Biasanya ada karat 
dan tumpukan kotoran yang harus dibersihkan 
dengan ampelas. Jika tetap redup, periksa 


kabel massanya (bodi). Bila ada bagian yang 
terkelupas, sebaiknya komponen tersebut diganti 
dengan yang baru. 

Bila bohlam lampu menghitam, Anda 
disarankan segera menggantinya dengan lampu 
orisinal sesuai dengan daya dan tegangan 
seperti yang dianjurkan dalam buku manual 
kendaraan. Bila lampu sein tak berkedip, cobalah 
Anda periksa bagian flasher. Bersihkan kepala 
kabel dan sambungan soketnya. Jangan lupa 
semprotkan penetran pada sambungan tersebut 
dan keringkan. 

Pembersihan bagian karburator yang 
memiliki banyak komponen sebaiknya dilakukan 
oleh orang yang berpengalaman. Anda bisa 
membawa sepeda motor ke bengkel langganan. 
Sepeda motor yang tersiram air hujan sebaiknya 
segera dicuci agar bagian-bagian yang terbuat 
dari besi tak mudah berkarat. Untuk melindungi 
cat sepeda motor, sebaiknya Anda gunakan 
sampo khusus. P/TYSJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 16 September 2012 


35 


BABY 
WES 


DN seRRy 
ThAa Pe 


"Aku sudah memutuskan sesuatu mengenai 
diriku. 


« Aku memutuskan kalau aku orang yang supel, 


INE 9Ecipep 
SOMETNING 
ABOUT MNSELE 


TNE DEapep 
MAT IMA 
PeoPue PERSON. 


INTERMESO 


WATCHES 


SENI DALAM ARLOJI 


KESERIUSAN setiap desainer dalam 
menciptakan desain arloji yang lebih dari 
sekadar penunjuk waktu telah membawa kita 
menuju tataran baru dalam penggunaannya. 
Arloji tak lagi dilihat sekadar “benda mati”, 
tetapi memiliki karakter untuk mewakili jiwa 
sang pemakainya. 

Arloji pun beralih rupa menjadi salah satu 
aksesori bernilai dengan tingkat investasi yang 
tinggi dan diburu oleh para kolektor arloji. 
Setiap kolektor sebaiknya tidak meluputkan 
salah satu karya dari Teiwe Beauty (dibaca: 
te-wi), yang didesain khusus untuk 
mengapresiasi kecantikan perempuan di dunia. 

Seni desain yang mewah dan elegan 
terpancar kuat dari bingkai jam yang terbuat 
dari bahan stainless steel berhiaskan kristal 
Swarovski dan berpadu leather strap yang tak 
kalah menawan. Dilengkapi dengan coating 


glass yang kuat, bagian dial plate dihiasi taburan 


12 butir berlian asal Afrika Selatan besertifikat, 
sebesar O,1 karat. 
mewah buatan Swiss 


" maksudnya perempuan yang ramah. 


Granit Aro 
Rara Gate 


toy emas comEoy 


GOT 
PROTECTION? 


TMEWATEH 
115 


PK KOMPAS 


05.00 Senyum Pagi 

05,30 Kompas Sport Pagi 

06.00 Kompas Pagi Akhir 
Pekan 

08.00 Dinosaur Train 

08.30 Sid The Science Kid 

09.00 Aku Ingin Tau 

09.30 Buatan Sendiri 

10.00 Wild Detective 

10.30 Deadly 60 

11.00 Newstar 

11.30 World of Wayang 

12.00 Kompas Siang 

13.00 Duet 

14.00 Indonesia Harus 
Buka Lagi 

15.00 Comic Action 

16.00 Sebuah Nama 
Sebuah Cerita 

17.00 Kompas Petang 

18.00 Deadly 60 

19.00 Versus 

20.00 Fanatik 

21.00 Hidden Paradise 

22.00 The Year Without 
Summer 

23.00 Kompas Malam 

00.00 Showcase 


nu 


04.00 Jalan-jalan Islami: 
NTT 

04.30 Indahnya Pagi: 
Kitab Kuning 

05.30 TVRI Sport 

06.00 Indonesia Pagi 

07.00 Pelangi Anak Nu- 
santara (daerah): 
NTT 

08.00 Zukokke 

08.30 Manga 

09.00 Antar Gelanggang 
PON 

11.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

11.03 Animalia 

12.00 Indonesia Siang 

13.00 Tapal Batas 

13,30 TV Edukasi 

14.00 Indonesia/Interna- 


KO) MINI LOKAMA 


RANBIR KAPOOR PRIYANKA CHOPRA 


sional Terkini 
14.03 TV Edukasi 
14.30 BNN 
15.00 Antar Gelanggang 
PON 


17.00 Liga Italy 

22.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

22.03 Campur Sari MPR 

23,30 Jurnal PON 

00.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

00.03 English News 
Service 

00.30 Gatra 

01.15 Liga Italy 


eCTI 


04.30 Seputar Indonesia 
Pagi 

05.30 Go Spot 

06.00 Disney Club Mickey 
Mouse & Friends 

06,30 Disney @uack Pack 

07.00 Ngeles Bareng 
Nizam 

07.30 Crayon Sinchan 

08.00 Doraemon 

08.30 Dahsyat Weekand 

10.00 Tinju Dunia: Julio 
Caesar Chaved Jr 
VS Sergio Martinez 

11.00 Intens 

12.00 Seputar Indonesia 
Siang 

12.30 Lembaran Kasih 

13.00 Film Keluarga: 
Home Alone 2: Lost 
in New York 

15.00 Tom & Jerry Tales 

16.30 Seputar Indonesia 

17.00 Masterchef Indone- 
Sia Season 2 

19.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Yang Masih 
di Bawah Umur 

20.15 Layar Drama 
Indonesia: Tukang 
Bubur Naik Haji the 
Series 

22.30 Box Office Movie 
Platinum: X-Men 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MAMA CAKE 
GL Ih imoe 


Origins: Wolver- 
ine 

01.00 Delik 

01.30 Film Tengah 
Malam: Di Bawah 
Langit 


€scrv 


04,30 SL Liputan 6 Pagi 

06.00 Status Selebriti 

07.00 SL SCTV Musik 
Inbox 

09.00 Konser Noahi 1 
(Kustralia) 

09.30 Hot Shot 

10.00 SCTV FTV Pagi: 
Gunung Kesandung 
Cinta 

12.00 SL Liputan 6 Siang 

12,30 SCTV FTV Siang 

14.30 Magazine Liga 
Champions 

15.00 Konser Noah 2 
(Hongkong) 

15.30 SL Hip, Hip Hura 

17,00 SL Liputan 6 
Petang 

17.30 Konser Noah 3 
Malaysia 

18.00 SCTV Sinetron: 
Putih Abu-Abu 

19.30 SCTV Sinetron: 
Ustad Fotocopy 

22.00 Konser Noah 4 
(Singapura) 

21.30 SCTV Sinetron: 
Si Biang Kerok 

22.03 SL Konser Noah 
(Indonesia) 


04.30 Gema Rohani 

05.00 Ripleys Believe it 
or Not 

05.30 Lensa Olahraga 

06.15 Topik Pagi 

06.45 Hati ke Hati 
Bersama Mamah 
Dedeh 

07.30 Tom & Jerry 

08.00 Dibo the Gift 
Dragon 

08.30 Tom & Jerry 

09.00 Dibo the Gift 
Dragon 

09.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

10.00 Properties in 
Harmony 

10.30 Foody with Rudy 

11.00 BNN 

11.30 Topik Siang 

12.00 KLIK! 


INI INDONESIAN (DRAMA 


toy encusu acrion 


Neo 1830 


1445 1700 1600 
2015 2110 


13,00 Mantap 

14.00 Total Football 

14.30 Kampiun Sepakbola 
Nasional 

15.00 Ghost Gang 

15,30 Galactik Football 

16.00 Street Football 

16,30 Tamu Rempong 

17.30 Topik Petang 

18.00 Pesbukers Like This 

19.00 Go Go Chibi 

20.00 Sinema Spesial: 
Tri Mas Getir 

22.00 Semangat Musik 
Sehati 

23,00 Sinema Aksi: 
Ghost in Me 

01.00 Topik Malam 


MNC 


04.30 Lanjutan Bengkel 
Hati 

05.00 Lintas Pagi 

06.00 Bimbingan Rohani: 
Hindu 

06.30 Pelesir 

07.00 Disney Club: 
Handy Manny 

07.30 Upin Ipin dan 
Kawan-kawan 

08.00 Kisah Unggulan 

10.30 Grebek Nusantara 

11,30 Mata Pancing 

12.00 Layar Kemilau: Ibu, 
Jangan Pisahkan 
Kami 

13.30 Sik Asyik 

14.45 Inspirasi Sore 

15.00 Berani Eksis 

17.00 Omar “Umar bin 
Khattab" 

18,00 Tendangan 
Si Madun Season 2 

19.00 Aladdin 

20.00 Jagoan Silat 

21,00 Raden Kian 
Santang 

22.00 Dia Ayu 

23.00 Dangdut Never 
Dies 

00.00 Cerita Dini Hari 


05.00 Pintu Pintu Syurga 

06.00 Chivalrous Legend 

06.30 Power Rangers 
Samurai 

07.00 Ultraman Mebius 

07.30 Digimon 

08.00 Metal Fight Beyb- 
lade Baku 


08.30 Scan2GO 

09.00 Dragon Ball Z Kai 

09.30 Inazuma Eleven 

10,00 Ben10 Ultimate 
Alien 

10,30 Jack & Marcell 

11.00 Salam Genre 

12,00 Jelita 

12.30 Sinema Siang: Leg- 
@nda Danau Toba 

14.30 Kiss Sore 

15,30 Live Fokus 

16.00 Sinema TV Ung- 
gulan 

18.00 Serial: Abai Anak 
Naib 

19.00 Sinetron Unggulan: 
Jalan Ke Surga 

22.00 Sinetron Unggulan: 
Hikayat Ali Baba 

22.00 Live Bunder Liga: 
Eintracht Frankfurt 
Vs Hamburg SV 

00.30 Sinema Tengah 
Malam: Dendam 
Membara 


METREZTV 


05.05 Metro Pagi 

03.30 Talk Indonesia 

07.05 Jalan Jalan Asyik 

07.30 Agung Sedayu 
Group 

08.05 811 On The Week- 
end 

11.05 Sudut Pandang 

12.05 Metro Siang 

13.05 12 Pas 

13.30 Tren Tekno 

15,30 Kick Andy 

16.05 Oprah Winfrey: 
Shirley Maclaine 

17.05 Metro Hari Ini 

18.30 Metro This Week 

19.05 Debat Kandidat: 
Dialog Cagub DKI 
Jakarta 

19.05 Mario Teguh-The 
Golden Ways 

20,30 Just Alvin 

21.30 Musik 

23.30 Metro Sport 


TRANS 


05.00 Khalifah 

05.30 Sport7 Akhir Pekan 

06.00 Casper 

06.30 Redaksi Pagi 

07.00 Hip Hop 

07.30 Selebrita Pagi On 
The Weekend 

03.00 Gak Nyangka 

08.30 Let's Go 


My engusa rumen 


09,00 Like A Chef 

09.30 Makan Besar 

10.00 Wollipop 

10.30 Weekend Spotlite 

11.00 RAN 

11,30 Redaksi Siang 
Akhir Pekan 

12.00 Selebrita On The 
Weekend 

12.30 Galeri Sepakbola 
Indonesia Minggu 

13.15 One Stop Football 
On Sunday 

14.00 Highlights MotoGP 

14.30 Mancing Mania 

15.00 Sing N Run 

15.30 Iseng Banget 

16.30 Redaksi Sore 

17.00 MotoGP San 
Marino 

20.00 Hitam Putih on The 
Weekend 

21.00 Pas Mantab 

22.45 Mister Tukul 

23.45 (Masih) Dunia Lain 

00.45 Theater7 Malam: 
Into The Sun 

02.15 Vamos La Liga: 
Atletico Madrid Vs 
Rayo Vallecano 


Global'V 


05.00 Winx Club 

05.30 Penguin of The 
Madagascar 

06.00 Spongebob 
Sguarepants 

08.00 Avatar The Legend 
of Aang 

09.00 Big Movies Lolipop: 
Mickey, Donald, 
Goofy: The Three 
Musketers 

10,30 Cerita di Balik Noda 

11.00 Fun Teenlicious 

11.30 Buletin Indonesia 
Siang 

12.00 Indonesia Bicara 

13.00 Untung Ada Sule 

14.00 GPS 

14.30 100" Ampuh 

16.00 Fokus Selebriti 

16.30 Oggy and The 
Cockroaches 

17.00 Twisted Whiskers 

17.30 Boboi Boy 

18.00 K-pop 

19.00 Big Movies |: 
Toys Story 3 

21,30 Barclay's Premier 
League 2012-2013: 
Reading Vs Toten- 
ham Hotspurs 


YANG NO LOKYOSFI TAYAMA 


(to) jaranese/ MOnnon 


KpuAnA Kop sErO 


TO) KOREAN /ACTION 


WWW. TEIWE-INDONESIA.COM 


TW3007DS-M1 


menggerakkan mesin jam dan memiliki fitur 
tahan air hingga 3 ATM. Tersedia dalam tiga 
pilihan warna, yaitu red wine, white, dan black 
croco, Teiwe Beauty adalah pilihan tepat untuk 
memberi polesan terakhir pada penampilan 
berkelas. (ADTI 


Mal Depok Cira Watoh 
Sontre: An Glory Barat No. 39 kkata Tofu | 


blitzmegaplex 


JADWAL D 


BERUBAH SEWAKTU -WAKTU 


IN) MOOMEMAN / OMAMA. 


Toy emdusm racroN 
- TEST PACKYOU'RE 


ha metan RENOH 
TOTAL RECALL 
Gr 1685 210 
(mna OnamA 
SEVEN SOMETHING 


DI maLan ACTON 


www.blitzmegaplex.com or call 021 235 80 200 


00.00 Barclay's Premier 
League 2012-2013: 
PR Vs Chelsea 


04.00 Jejak Islam 

04.30 Kabar Pagi 

06.30 Apa Kabar Indone- 
sia Pagi 

09.00 World Boxing 
(live): Saul Alvarez 
VS Josesito 

12.00 Kabar Siang 

13.00 Damai Indonesiaku 

15.00 Data Fakta 

15.30 Manusia Indonesia 

16.30 Kabar Petang 

19.00 Indonesia Lawyers 
Club 

21.00 Apa Kabar Indone- 
sia Malam 

22.00 Kabar Malam 

23.00 Radio Road 
Show 

01.00 Mutumanikam 


TRANS 


04.30 Reportase Pagi 

05.30 Islam Itu Indah 

06.30 Insert Pagi 

07.30 Buah Hati 

08.00 Semangat Pagi 

08.45 Ceriwis 

09.45 Ala Chef 

10.30 Celebrity on 
Vacation 

11.00 Insert 

12.00 Gaul Bareng Bule 

12.30 Ngulik 

13.00 Bingkai Berita 

14.00 Bosan Jadi Pegawai 

14.30 Soccer Fever 

14.00 Sang Juara 

15.00 Sketsa 

16.00 Audisi Indonesia 
Mencari Bakat 

17.00 Insert Investigasi 

17.45 Reportase Inves- 
tigasi 

18.15 Jika Aku Menjadi 

19.00 Nilai Kehidupan 

19.45 Super Trap 

20.45 Ohh Ternyata 

21.45 Bioskop TRANS TV: 
Hancock 

23.45 Bioskop TRANS 
TV: Resident Evil 
Degeneration 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area. 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap areas 


7 
5 


O21 78060811 


Dapatkan Uang senilai Rp 300.000,- untuk 3 Pemenang 


1 


. Tulis jawaban di kertas, cantumkan nama, alamat 
jelas, lengkap dengan kode pos, dan nomor telepon. 

. Masukkan ke dalam amplop, tempel kupon 

di sampul luar. 

Kirim surat ke PO BOX 4612/ JKT 12046. 

Jawaban ditunggu selambat-lambatnya tanggal 

27 September 2012. Pemenang diumumkan 

tanggal 30 September 2012. 

Untuk informasi, hubungi telp (021) 53679909 

dengan Shifa (ext 6184). 


28 » 


O3 


& Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 16 September 2012 


" INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


(Ine LAST MEN 


.esEOR THE PLANET, 


JAM MAIN 


FOR THE 08 
ONLY HOPE 


Rapi Filmt senpencmnetann 


BIOSKOP KLIK - 


| KE 


RESIDENT EVIL:RETRIBUTION 


(20) 1230-1420 “1010-1800-1020 21A 


EXPERIENCE at 


12 


GADING « CIJANTUNG - 
BUARAN - BELLANOVA » 


13.00-15.45 -18.30-21.15 
BLITZ GI 
13.15. 16.00-19.00 -22.00 


Urns: kito Pp Nagan Pe 
- 


na malai) 1 


tra wanot 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI « 


GALAXY » DEPOK - PEJATEN VILLAGE XXI « 

METROPOLIS - BTC BINTARO XXI » 

PONDOK GEDE - CI N « CITRA XXI » BOTANI XXI 
(OGOR TRADE MALL - METROPOLE XXI - 

GRAND MAL BEKASI - (ARTHA GADING XXI 

MALL LIPPO CIKARANG D CILEDUG XXI - 

12.30-15.15 -18.00-20.45 MEGA BEKASI XXI » 


BEKASI SGUARE XXI » 
BLOK M SGUARE « SLIPI » 
DAAN MOGOT - ATRIUM « 
SUNTER - ARION - 


PLATINUM CIBINONG SGUARE CIBUBUR - TAMINI - 
1245: 1825, AE 20.45 DETOS » CINERE - 
BLITZ TK KARAWACI - WTC SERPONG 


Ma, 


| vAUGHN 


OA SINam 


SENAYAN CITY XXI - 
FX PLATINUM XXI » 
PLUIT VILLAGE XXI - 
PURI XXI » GANDARIA XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI - 
ANGGREK XXI » GADING XXI - EMPORIUM PLUIT XXI » 
UUVING WORLD XXI « TIM XXI » BSD XXI - 
SERPONG XXI MEGA BEKASI XXI 
KARAWACI XXI » 12.45 -14.55-17.05-19.15-21.25 
METROPOLITAN XXI - BLITZ GI 
SEMANGGI - EKALOKASARI - 14.15 -16.30-18,45-21.15 

BLITZ PP » BLITZ TK 


MARGO PLATINUI 
1G, :1500- 17.15. 19.30-21,45 
ia, io. 17.20-19.30-21.40 


me 116 mote.com 


STUDIO XXI EX - 
PLAZA SENAYAN XXI - 
HOLLYWOOD XXI » 
KASABLANKA XXI - 
KUNINGAN CITY XXI » 


REZA RAHADIAN 
ACHA SEPTRASA gg 
RENATA KUSWANTO 


sei 


SLIPI » ATRIUM - ARION - 
BOGOR TRADE MALL « 
GRAND MAL BEKASI 
12.15-14.25 -16.35-18,45 
HOLLYWOOD XXI - 
METROPOLE XXI » 
CBD CILEDUG XXI 
MEGA BEKASI XXI « 
BLKIK Dk AVAKE » 
MOGOT - 

SADING KARAWACI - 
WTC SERPONG » 

DETOS » PONDOK GEDE - 
CINERE - CILEGON 


BLITZ TK « 
Maa kOt TA $0-21.00 
CITRA XXI 


3, ( 


xi 
.30 - 14,40 - ki 19.00-21.10 


21 
215-1700-2145 


GADING XXI : 14.55-19.15. 


1230 1440716:20-19.00-21.10 
ITZ BCI 


125 16.45-20.45 


ro mena 


PUT VILLAGE OA 212.30 12.45-15.30-18.15-2) 
BLITZ BCP : 12.45 -15.30-21.00 SERPONe Ka PK aniorlo 
AGAN MEN AAN DT KAT TNI 


Samara mYOUTE My Baby 


CIJANTUNG - DEPOK « 


METROPOLIS « BTC « BUARAN 


12.30-14.30 -16,30- 18.30-20.30 


SETIABUDI, SUNTER 


TIM XXI: 14.50-19.00 
BINTARO XXI : 12.30 -16, 
LAZA SENAYAN XXI 


PONDOK INDAH 1 XXI 
12.30-16,50-21.10 


PTN 


pemelap 
Th Tag 


“YG 


ca | PLAZA INDONESIA XXI: 


12.30-14.40 -16,50- 19.00-21.10 


BLITZ G1: 13.15-15.45-18.15-20.45 


ane 
meng "| 
RED LIGHTS Im 


SN 


LV 
RadiO “ana 


Aa am Paa dan Pra em taman, 


DIMAS prnoara PS 
NATASHA sim 
iman 
JORON case 
INDRI cives 


— IX 


DAAN MOGOT - TAMINI 
12.15-14.25-16.35- 18.45-20.55 
PONDOK 
CILANDAK - GADING - 
PONDOK GEDE - CILEGON 
1245-14.55-17.05-19.15-21.25 
CBD CILEDUG XXI 
18.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
IKASI XXI 


DETOS - WTC SERPONG 
13.00. 15.00-17.00 19.00-21.00 


Tag. be Ih 


| STALLONE STATHAM Li LUNDGREN NORRIS CREWS O 


EX APENDABI.ES2 


Ac K 
IMN WI Low: 


GANDARIA XXI « 
AADING XXI » MEGA BEKASI XXI 

13,15-15.15-17.15- 19.15-21.15 

PLAZA SENAYAN XXI 

PEJATEN VILLAGE XXI 


| PLAZA BLOK M 
12.15.14.25-16.35-18.45-20.55 
KASABLANKA XXI - 

SEASON CITY XXI - 

Leenareral 
2.30 - 14.40-16.50 19.00-21.10 

lt SUNemOn Hi 

13. NO Ia V2), 19.30 


PURI XXI » GADING XXI « 
GANDARIA XXI 
UUVING WORLD XXI « 
PLAZA BLOK M 
12.45-15.30 -18,15-21100 
1230 « PLAZA INDONESIA XXI 
matling, IKARANG 13.00-15.45» 18202115 
BLOK M SALARE : 12.45-14.55 
GRAND MALBEKASI: 1230-1440 | PEJATEN VILLAGE XXI « 
MEGA BEKASI XXI 
14.15-18.50 
PONDOK INDAH 1 XXI 3-D BLITZ GI « BLITZ PP « 
12.30-14.20-16,10. BLITZ TK » BLITZ BCP 


2OUTURE 
KEMEWORTH VAN DAMME wmWILLIS » SCHWARZENEGGER 


PLUIT VILLAGE XOXI « 
MI 


EGA BEKASI XXI 
1200 15,00 1700-19.00-21.00 


Karya 
GRAND MAL BEKASI 
19185181851719: 19.15-21.15 
BEKASI SAI 


PTN 
SERPONG MU :15:15-19.15 


| Ni Rp 


ke Aj pi 


CITRA XXI » BOTANI XXI - 
METROPOLE XXI « SLIPI » 
BLOK M SGUARE 
ATRIUM » SUNTER « ARION 
16.50 -19.00- 


CIKARANG 

12.45 14.45-16.45 - 18.45-20.45 

ARTHA GADING XXI 
-1650-21.10 


IM as 


PLAZA INDONESIA XXI « 
KUNINGAN CITY XXI 
13.15-15.15-17,15-1915-2115 
KASABLANKA XXI 

16.50-21.25 


JARAN 


20.45 
'D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 
PI 


TANI XXI 
15.55-17.45-19.35-21.25 


3D n0IMAX 3D 


NTT 
MAX 

GANDARIA XXI IMAX 3D 

1230.1420-16,10-1800-19.50-2140 


Peepitire 


STUDIO XXI PREMIERE EX - 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE 
12.30-1300-14.20-14-50-16,10-16,40 


EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
GADING XXI PREMIERE 
12.30-13.30-14.20-15.20- Je 10, ae 
-18.00- 19.00-19.50 -20.50: 
GANDARIA XXI PEMER” 
1245-13,30-1436-15:20-16:25-17.10 
-18.15-19.00-20.05-20.50-21.55 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE « 
PURI XXI PREMIERE: 
UUVING WORLD XXI PREMIERE « 
KARAWACI XXI PREMIERE 
1230-14.20-16,10-18.00-19.50-21.40 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE 


|| 1245-1435-1625-18.15-2005-21.55 


IRI XOXI » SEASOI 

.15.12.45-13.15 
15.05-15.55 -16.25- 
1815-1845-1935 


LAZA BLOK M 
12.30-14.40-16.50-19.00-21.10 
LUIT JUNCTION XXI - 

MARGO PLATINUM 

115 1818 0192 19185218 
METROPOLE XXI 


12.30- 14.40-16.50 19.00-21.10 
FX PLATINUM XOXI « 


URI XXI 
12.45. 14.55-17.05 19.15-21.25 


S8 CILEDUG XXI LD 
MEA reka XXI 3-D 


12.45 15.30-18.15 2! 


1.00 


PONDOKINDAH 1 Xi 


You think you know the story. 


THE 


WOODS 


MEGA BEKASI XXI 
12.15-16.50-21.25 


BLOK M SGUARE 
155142571635 18.45-20155 


2) 1215: 1493 1455 


SEMAI 

LAPIATIA EKALOKABARI - 
MARGO PLATINUM 

12.15-12.45 -14.05-14.35-15.55- 

1628-1745-1816 -1935-2005- 

SENAYAN CITY XXI « 

KASABLANKA XXI » 

KUNINGAN CITY XXI - 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

ANGGREK 


Ka ate. Ara sasa 1658, 1655 
1745-1845. 1 


Pln vita sen 
12.15-14.05 -15.55- 


17.45-18.00 
21-40 


21.30 
1555-1745 - 


15.00-17.15 -19.30- 
CITRA XXI 


2145 
15.55-17.45 - 


D WITH INDONESIAN SUBTITLE! 


Bb" 15: 1715- 
00-21.) 


SURYA M2 
13.00 - 15.00-17.00 19.00 
GADING XXI 


JADWAL SE 


21.00 
12.45-17.05 -21.25 


YAKTU-WAKTU 


2SrAM Setia. 


DAPAT 


PLUIT JUNCTION XXI 
12.30- 14.40-16.50 -19.00-21.10 


Saad 


4.05 
CILANDAK 3-D Din bas 
RUBAH 


NFORMASI 


BAN 
130 165: Igo. Bas 


BIOSKOP 


URYA 
1315-1515-1715 1915-2115 


KETIK 


12 
BUARAN : 
MEGA| 


NAMA BIOSKOP 


BEKASI 0G: 1705-19.15-21.25 


E MALL 
K0 1630, 1900-2110 20 


14.451 


KIRIM SMS KE 


2121 


18.00-19.15 - 
tAMINI » 


OGOR TRADE MALL 
CINERE » GRAND MAL BEKASI 
T200-13.50-15.40-17.30-19.20-21.10 


DARI PONSEL ANDA 


II 


PLAZA SENAYAN XXI 
12.15-12.30-14,05-14.20-15.55- 
16.10-17.45 -18,00-19.35 -19.50- 
21.25-21.40 


PONDOK INDAH 2 XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI » 
BOTANI XXI - KARAWACI XXI - 
A BEKASI XXI - 

KASI SGUARE XXI » 
BLOK M SAUARE - PLAZA BLOK M - 
SUIPI - GM - ATRIUM - 
GADING « CIBUBUR - DETOS - 
CILEGON - WTC SERPONG, 
1215-1405. 15.55-17.45-19.35-2125 
EPICENTRUM XXI » CILANDAK - 
SUNTER - KARAWACI 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 


KARTA 

12.45-1435-16.25-18.15-2005-21.55 

BLITZ GI 

12.00 -14.15-16,30-17.45-18.45- 
00-21:00 


BLITZ PP 
19.15-15.15-17,15-18.00-19.15- 
00-21.15 


BLITZ MOI 

14.15. 16.30-18.45 -21.00 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
1230 14:30-1630-18:30-2030 


TK 

15.15.15-17.15-18.00-19.15 

20.00.2115 

BELLANOVA - 

SURYA M2 - CIJANTUNG 
.45-14.45 16.45-18.45 -20.45 


BLITZ CP 
14.15: 1848 :1630-18.00-1845- 
20.15-2! 


METROPOLIS - 
MALL LIPPO CIKARANG 
1900-1430 1640-18,30-2020 


ITZ CP VELVET 
Mae T200 19.15-21.30 


STUDIO XXI EX 3- 
Pa aa Mega sos. 16251655 


KUNINGAN CITY XXI 3-D - 
EMPORIUM PLUIT XXI 3-D « 


UUVING WORLD XXI 3-D - 
KARAWACI XXI 3-D 
MEGA BEKASI XXI 3-D 
PURI XXI 3-D « CIBUBUR 3-D « 
GM 3-D « PLAIA BLOK M 3-D 
12.45-14.35-16.25- II 223-215 
BPN F3) 

DJAKARTA XXI 3- 
0. 239 1710.19.00-2050 


BLITZ GI 

1 17.30-19.30-21.30 
Bare Moi Di 

1900: 15/18:1730-1945-2200 


Pa ee 


FREEHOLD TITLE 


DY 


PROPERTY GROUP 


- 


DISEWAKAN 


T24 Margonda Depok, Dkt kmps 
UI, TV, AC, Kul-kas, Kolam rna, 
Parkir, per3 bin 1, 66 jt T: 
08559000889 


Thamrin Residence, L-86,53m, 
KT:3,Full Furnish. Top Property: 
021-80790909 / 0812.9444.5999 


RUMAH DIJU, 


Alam Sutera Olivia 240m2 / Re- 
nov-Taman/Jual cpt/ Multiland, 
68822899 / Irvan, 08129040592 


Bintaro Sektor 4,213/180,2Lt 
strgs JI Utama mnmis grs 2mbl 
hub:73690128/087809550954 


BSD City Perumahan Icon Lt 128 
Lb 75 Cluster Verdant View 
Rumah Baru Hub:0817 911 3888 


» DEVELOPER 
MASTER BUILDER 
“ SALES 


MELBOURNE PROPERTY 


MELBOURNE IS VOTI 


(The Eco 


Everything 


you im 


agined 


Designed by the international award-winning 
firm of Hecker Guthrie, Vision will be the tallest 


residential building ever to grace Melbourne CBD 
promises a lifestyle unrivalled in sophistication, 


choice and conven 


" Situated at Elizabeth Street, in the city's most exciting 


and energetic precinci 


ience 


fa 


" Walking distance to Victoria Market, Melbourne Central. 


RMIT and Melbourne 


University 


“ Studio, 1,2,3 & Penthouse apartment from $351.000 


- Only 10X deposit unti 


Il completion 


11.00 - 19.00 WIB 


GRAND LAUNCHING EXHIBITION 
SHANGRI-LA HOTEL 

JAVA ROOM, LEVEL 1 

Jln. Jend. Sudirman Kav .1 — Jakarta 

15 & 16 SEPTEMBER 2012 


Phone: 021- 2939 9672 


" PROPERTY 
MANAGEMENT 


BSD Nusa Loka-LT 163m LB 
50M #SHM# Depan Taman” 
Tsdjuta nego” 0815 8989 824 
20877 7247 4001. 


BSD Puspita Loka 1808De Lati 
nos,Cllovintage240/240M?:me- 
dia 021-53152182/08128629622 


BSD,DePark,Foresta,Giri Loka 2 
Tirta Golf”For Sale”Gd'Invest! 
Widya 0818.118.509/9110.1009 
Ray White Golden BSD 5389898 


BSD,Open House: Mg,16 Sep'12 
pk.14-16“Alam Sutera Palmyra 
Utama No.31,Tasya 0858072501 
Ray White Golden BSD 5389898 


Ciledug Raya.Perum Modern dkt 
(BD.Type 24/51 Baru siap huni. 
Hadiah Isg, Hub:081283180078 


'GS.Rmh Garnet,202/106,Seltan 
semi furnish, AC 4, “Pearl Land: 
2923-8908 Ida 0818 0889 3020 


Hunian 68” Cluster emerald 128 
unit.Type 36 / 90, Rp. 377Jt". 
Hadiah Isg, hub:087880202160 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Wisma GKBI, 37 Flo 


JL. Jend Sudirman Kav.28, Jakarta 


Melati Vista 180/150 KT3x1, 
Timur Jarang Ada, Naturale 
Yetti 081380333895 


Pesona Depok,Margonda,Rmh 
2lt#Perabot Komplit,Lt.200m, 
5Ktdr,Mawah,TP,H.2M(Nego), 
Hp:081330647459 


Rancamaya-cluster Istana Bun- 
ga It 132m/160m"KT 3#18Km 
3#1#SHM# Mewah-Fully Fur- 
nish'“1,3M nego.0815 8989 824- 
0877 7247 4001 


JAKARTA BARAT 


Bedugul Daan Mogot Baru Jual 
Cepat! 8x18timur. PJ PRO Hady 
0818812183 


Citra 2 Ext:2 Lt,Rmh baru,7,2 x 
19,Lb 155m,3Kts1,3Kme1,Hrg 
1.65 M Hub 087772111100 


te 


www.brady.co.id 


Citra 6 Green Papyrus, Uk.8x17, 
24tFull Furnish, Dijual Cepat !! 
Aling 70661631 / RWC 5550505 


Golf-Lake - -6 x 15 : 8 x 15, jual 
cepat- -/Multiland GL,55956299 
/ Des-tan, 081294054494 


Green Garden 12x23.1/ 405m?, 
21t plg depan,boulevard ke2,mrh 
Permata Buana 144/250m?, No. 
Hoki8 Dsgn InteriorfF Lux,mnls 
Parket, Wallpaper, Kitchen Set, 
Walk-in Closet. 085885555233 


Jl.Rambutan Timur 5 No.175 Ta 
njungDuren Rmh Baru Lt.60 M2, 
Lb.100m?,4Kt,2Km,Desain Mn- 
Tk, T:087786115220/36032078 


Komp Vila Klp Dua Jak-bar.Rmh 
di jual 8 x 18m, 2lt. HP: 
085719776200. 


Palm 5 Duri Kepa Jual Cepat 
Rmh Baru 3Lt,4x13,Full Granit, 
Jalan 2Mobil.Hub: 97579499 


Puri Ini 
Puri In 


E-mail: inguiry@brady.co.id 


it) 


AS THE WORLD'S MOST LIVEABLE CITY AGAIN IN 2012 


mist Intelligence Uni 


VISION 


R.WhitePuri PrMlansion150/180 
2lt,hrg turun,minat hub:Susan 
58.3000.88 / 0811.99.36.138 


RAYWHITEPIKSLTN29032689 
M, Permata II, 8x18, BU! Lok.Ok 
Jual Mrh Jrg Ada 087883139312 


JAKARTA PUSAT 


Eastons MG Dua 6393333 Dijual 
Cepat | Menteng 76m?,Good 
Lks.Andy Siem 0813 8000 8834 


Kartini Raya 266 Hit Tanah,Jrg 
Ada,Cck u/Ruko/Eastons MG2 
6393333 / 0813 8000 8834 


KemayoranResident Ecx.T.Hoze 
570/800m-3Lnt#Basment--Pool 
ERA Victoria----0878 8706 7381 


Kwitang Rmh 230/425 Produk 
tif Hasil 20jt/bin SHM IMB Rp 
2,9M Hub: 0813-9871-0098 


Mardani t/b545/440 SHM IMB 
Rp 34M nego Siap Huni 
Hubungi 0813-9871-0098 


@ 62-21 574 0008 


Springhil-Town House (10x25) 
3Lt#18smnt,4KT,6KM,2KP,Lifts 
Pool#Grsi6mbl,GolfView,H:6,8M 
Wendy Lim: 081233333378 (TP) 


JAKARTA SELATAN 


AIRLANGGA 320M, 
Ciniru 200m,Cipaku 380 m, Hang 
Jebat 300 m. 081288554555 


Andalan Teras Reaty“Lb.Bulus 
2Tmn Ik bulus”400m/300rm'" 
"185m/60m“lok bagus tenang 


REA KEMANGDALAM 800M 
1000m, 600m, 500m semua ada 
Bangunannya. 081287258787 


Balcony@Kemang " SHM “Pool, 
Bs KPR DP1OX tinggal 2unit, 
Naw Thoz"2,2-4,6M"good inves 
tng,bbs bir" Toto“0817818575 


Bint“Sek 2 Gelatik/4Kt:SHM:S. 
Hunijdkt. Psr:Bgs”Endang 7021 
3142/7372221 Century21Prima 


Bintaro 900Jtan dpt Cistr Ellite 
dan AKt/4Km,SHM,Smpg. Tol? 
Woww.081281880084 Arif 


Bintaro Permai,The Butterfly 
Residence 25unit,Ready 21k, 
1.045M 2kt Lt148/81,Fas S.Pool 
C.House,SHM 02170770991 


Brawijaya 600 m sriwijaya 
tirtayasa 700 m daksa 600 m dl 
082113003000 


Brawijaya 600--Kemang Dalam 
800-—Cipaku 600-Gandaria 400 
Wolter 400-Polim 330-Cikajang 
290-Laksana 360-08118881298 


Brawijaya600,900 erlangga320 
dhrmwngsa350. lux: wijaya580 
lux, tirtayasa370,650 tulodong 
309 lamandau270.081389688788 


Century2l Orchid-JI.MPR 414/ 
300,Pd.Pinang 164/200,Cipote, 
Cilandak.Dewi. 0818 949 593 


CIPETE 200M,320M,500M, 
1000m Murah semua ada 
bangunannya hub081287258787 


Cipete, JlKramat Batu, SHM, 
1t.286m2/1b.300m?,5Kt,2Lt,hub: 
08159886560/087880941847.TP, 


Fatmawati 1293/850“Poot'“lux 
Dim kompjarang adasdpn tmn 
Security 24jam“cocok u/invest 
RwumIw 7202929,081298181879 


Gng balong,Tw.house-Op.house 
Lbk.Bulus,Jaksel,LT375/450m? 
ERAArya,OLVY-08159118273 


Jagakarsa Cipedak,Rmh Lt.328/ 
500,SHM,Mewah,Hub:Bp. Eko 
0813800991580,021-98074343 


Jl Potlot(dkt Slank) 1 rmh induk 
(dpn), 14 kntrkn (blkg), 4,5M ng 
hb 08121872438 /08121021685 


Jl. Margasatwa Barat 35, Jaga- 
karsa, Lt/Lb. 672/60m?, SHM. 
085215133323/08561217477 


Jikesehatan 2 bintaro Jks,it: 
400m 1b:350m Aktakm grsi 4mbl 
shm,baru,sgt srtgs.0811680312 


Fa Kirai | Cirendeu Ry,D'Crown 


1 0813 988 636 88 “ nce,Dp19t, Disc 200 Jt,Plg 

an Se Tangsel,2Lt,R Stok,Op 

Andalan Teras Realty"Pd.Indah | House 15-16 Sep. T:97995000/ 
“33 Pondok Indah 26254999 


Kencana"600/1000” B.i 
Bkt Hijau560/1000”“Iok.b: 
4 Benny : 0818 817 810 #“# 


Andalan Teras Reafty“Pd.Indah 
“Harga Murah”780/600m2” 
Ssi Ami «0818 745 425 “s3 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
Pd.hijau 200/250"kondisi bagus 
Gd.hijau260/200"RumahLama 
Setyo“0817 730 225“"7509553 


Kalibata tengah,B.New 171/259 
lux, SHM, akses mdh, secrty 24 
jam, Mandiripro 0817 824 860 


Kby-Baru,Achmad  Dahlan/480 
Jrg Ada—Stratgs—cck utk usaha 
ELITE: 7257828/ 0812 1068 632 


Kemang 550m pool SHM ya 
Komp Kemang Indah 600m & 
Kav 970m “ 0812 819 5898 


Kemang dalam, Dijual Segera 
Rmh mewah L.Tanah 835sgm, 
L,Bangunan 650sgm, 3KT, 3KM, 
plafon 3.8m, lantai marmer & 
kayu Jati, AC ducting, Smart 
lighting, klm renang, dil.TP. Hub. 
tiara 0818178800/0818186668. 


MV. Kafi I, Villa Matoa, rmh br 
2It, modern cluster, lb62 It108, 
500 jtan 081314544950 


Mutiara Pejaten--- 35 Unit 
Town House Exclusive, Ready 
Stock, Mulai T/B : 147/242m/""" 
"etc Hub 1 081315228787” 


Pancoran rmb ko: 
kt 5e1km, GM ng, rwwhi Ol 
1 a26 130 


PatalSenayan,140/200.240SHM 
ada Tmn Blka, Lok.sat strategis 
Hub: 08158219196/ 95493932 


Pdk Indah'200/300" "Murat 
KebBaru" “480/600/""“Strategis 
Teras Wati"""0813 107 66636 


Pejaten Barat Raya“T.2150m 
Jisgt lebarada 2 bgn,cck 
wusaha/inves/T.Hoz”ERAHom 
Gusti:081586409925”7266.888 


Pelatumkamang, Dijual Town 
House  Baru.SHM,LT-1664KT,4 
IKM:0818991985/081219131349 


Pi---A.Permai 9/40----124/200 
Open House Minggu- 
Hsan--0815 88 6666 TAERA Vic 


Pondok Indah jl.metro pdk ind. 
Clasic style dkt PIM Lt1397m Lb 
900m 25x55 kt6 km8 2It,hdptmr 
shm 40M(nego)081517586689 


Pondok Indah-Duta Niaga Raya 
1s.536/750m,Lux,S'Pool “ ERA 
Graha 765.3888/0815.917.2603 


TamanGandaria400m 9.5M ne 
90 Tulodong 295m 35it/m nego 
Cikatomas2 Is279m" Hjebat 300 
/400m 10,5M,“0812.13878788 


Tebet Mas Indah II Blok B/1 
Lt/Lb.400m2/550m? SHM14,5M 
Nego 081282086532 (Yanti) 


Tebet Timur Dalam V K No.18 Lt 
.148m2,Jl, 1 mbl Tp dkt tmn, 
Tmhtuafitung tnh)SHM,Isgpmlk 
T:081315165852/081282754725 


Tebet, Town House Supomo, 
perumahan cluster Hubungi Tia 
081317736424 


Veteran Komp.Prdagangan 1/22 
286m--2 Lantai—-Dkt PI # Tol 
Strategis--Renovasi-Rp 1,65M 
ERA Victoria-—-0817 6878 480 


JAKARTA TIMUR 


Kav ALDurenSawitJlTelukBayur 
Lt 420 (4,2M)JI Teluk Tomini 
1430063,2M) 0813-1453-5317 


Kav Marinir Pdk Kelapa Jual Bgn: 
Baru Sertifikat Lt.108/ Lb.140 


Hub.08128386969 
Kr.Jati, Jaktim Jual Cpt Rmh 
Lux Cluster Lt” 1891b180 


SHM,IMB 3kt#1,3km Lt Marmer 
Kusen Jati Hrg Nego 99474722 


Ps.Rebo.Rumah Tingkat LT.150, 
18.200,SHM,IMB,5KT,2KM,hrg 
Rp.IM, Hub:08129564097 


JAKARTA UTARA 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Mayang Prmai2 Utr:Open House 
Sabtu-Minggu jam 14.00-17.00 
Lt/Lb:416/500:0818 9800 801 


Crown Golf Boulevard/31/View 
golf. Opan house Mgu Pkl 14-17 
# JJ House PIK “ 290.32.500 


Crown Jade Golf 1 no.38 PIK, 

Open House 15 - 16 Sept'12 Jam 

14.00-17.00”“Indoproperty. 
GYung 0856 9590 1234" 
FKEN 0812 1888 57581" 


Multiland BGM Camar Elok 8x23 
2L1/Utara/AKT/3KM/Minimalis 
Murah, 28803839/08989168405 


TANAH DIJUAL 


TANAH DIJUAL 
LUAS 2,5 HA 
HARGA NEGOTIABLE 
Cocok Untuk Resort, Rest Arca, 
Rumah Jompo, Villa Bungalow & 
Gedung Pertemuan, Ada Mata Aar, 
at Ini Ada Ev-Hotel Sa 
Lokasi: Depan Kantor Camat Ciawi 
Sebelah RSU Daerah & Polsek Ciawi 
Desa Bendungan, Cisarua, Bogor 


HUBUNGI 


DJAHARRY—— (0816-1126262 ) 
JANSIUS SINAGA (0813-8873 5427) 


BODETABEK 


A.Sutera Narada 298M? Hook- 
Ngantong @ 11JT/Ng 021. 9216 
5416 / 0816763726 TP 


Alam Sutera 480&733,Suvarna 
Padi 688M2. Grhakita: 021- 
70282121/ Hartono,0816833080 


Alam Sutera tnh dijual L(satu) 
unit kav : Sutera Lavender V No, 
1 (600m?), Lokasi terbaik tdk 
ada duanya, Semua pjk dan 
biaya pengalihan hak 

tanggung dan dibyr. pemb: 
Sertifikat Tanah HGB An. PT. 
Alfa Goldland Realty tapi sdh 
dipecah dari sertifikat induk dan 
berada dipemilik.462 818163939 


Alam sutra pelangi tng480/347, 
kav comm 4000m, lok & ases 
bas, tol Isg. j cpt. 08179908978 


Ham "Jual Cepat” Ony Samping 
use Bdn Hrga 8,Sjt Nett 
& va De House 0818.788.827 


BSD Teras Golf 580M? & 
Cajuputi 450M2. Grhakita: 021- 
91049183/ Gandi,08151811538 


Ciangsanafkanan Cikeas kiri 
Ciangsana)4000m msk 3km lok 
15m dr jrv.par btn klig,tnh urug 
rmh stom tp 70 92kt,dpr,kmd) 
kn buahyhrg psrm2,2jt/mvil mrh 
750rb/m(ng)bas invest naik trs: 
081315165852/081282754725 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 16 September 2012 


' PROPER 


TANAH DIJUAL 
| BoDETABEK 


Cigudeg Bogor 2 Ha,Shm Harga 
SoRb/mada phn jabon,cocok 
petrnak ayam Tp:081513912080 


Sawangan Depok 2100m66000 
Shmjl Ibe 500rb/m 0817733147 
Professionals Kemang 7195522 


(JAKARTA BARAT 


JlLapsbola srengseng/lokistmw 
&Stros, jl ry10mts,1345m2 HGB 
tnhKsg.minathub 0816 1929257 


Pmt.Buana,B.Biru Besar Uk:300 
Kemb,Utm Uk:625&Cluster Baru 
Blok P,Uk:450 Mimi 0816854983 


R.White.Puri"Kav G,Ville,13x25 
minat?b'temu langsung”'Susan 
58.3000.88 / 0811.99.36.138 


Tmn Villa Meruya,kav 300m,hrg 
Nego.Hub.Edwin 0816 194 1656 
Informasi Properti 581 1991 


(C JAKARTA SELATAN 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
AreaKencana”590m?"S,Bangun 
Ngantong “' 0811 1925 765 


JlPejaten Brt Ls.1107m', 
SHM,Dkt Rmh Sakit Siaga Raya 
A5JYm/(Nego). 085210181754 


Kebayoran Bru 1300m?,kotak 
Lokasi Nol SHM 35jt !!! 
BSM/75912929"0811.89.2929 


(JAKARTA TIMUR 


Dekat PGC Tanah SHM dijual BU 
TP luas 869 m2 hrg 2,7jt/m2 
085781411410/0218301475 


Jl H.Naman Pdk KopiExPoolTaxi 
Ls5000m Srtfkt Fas Kantor Tem 
bok Keliling 081514016699 TP 


Jl Komp IPTN,Cibubur, 4.740m?, 
SHM,Smnt dr CbbrJunction&Grb 
tol Cibubur, 081315158939 Budi 


(C JAKARTA UTARA 


Orchard 300, 350, 600m,Lok Bgs 
kavNias,uk237m,hoek,harcourts 
Yenny 937 20 137/0817 723 975 


Pantai Mutiara Kavl Darat Uk: 
38xMIm,Is1500,brt utr,blk SD 
ERATOPO81385758883,5708099 


Pantai Mutiara kavling darat, 
@1x36m, high level “privacy, 
pemilik Isg. 0858 9061 7058 


PIK, Kavling ukr.13,85x20m, 
Hadap Selatan - Timur Hub: 
083871790909:021-70871275 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Bangka IX Kav 99 Jaksel.1KT/ 
1KM/Carport/AC/Sm-Furn/Sat 
pam/Asri/Hrg:23jt/Thn(Maaf, 
Khusus Muslim)081388253888 


Jl, Brantas, 2 lantal,5KT#1KT 
3KM, Listrik 4,400W,PAM Hub: 
021-93028898 /0815 9179898 


JI.Danau tempe,Benhil min 10th 
1t.221/80m? H.34rb/m2/bln bs u 
/Kos/Ktr/Tal.T1p.0821.22221593 


JLMsjd Al Hidayah Kav IV.Peja 
ten.Rmh 3It(CIstr 8Rmh)4KT,1K 
pmbt,3KM,garasi,5AC, kulkas, 1 
cooke — hood,dpr,scrty,80jt/th. 
0821 2349 1516 - Dika Jks 


Jl.tiner,kpAmbon, jktm,3kt2kmd 
Ikpbt, Dpr, RK, Rt, Crprt, ac, km 
'utm08121060314, 08127579100 


Puri Indah LT 555, Lb 600, SKT, 
AC, 2 Iine telp, terawat Hub: 
0811160807 - 70642888 


RUMAH DICARI 


Cari rmh di cipete/cilandak/ 
ampera, luas 150 s/d 800m, 
budget 7-8jt/m. 08158168000 


RUANG USAHA 


DI SEWAKAN/ 
KERJASAMA 
TEMPAT 
DI SERPONG 
PINGGIR 
TOLL 
TANGERANG, 


1000 M2, 
UNTUK RETAIL, 
OFFICE, 
RESTORAN 


HERMAN 
0819 
77535099 


( oyuaL 


Hotel Dijual Sdg Berjalan Lb/Lt: 
1610m/1#16m, 5L.0mzet/bin 
B00Jt Lok.BIk Citraland,Hrg BU 
2 6 M6167 Aria 


Gudang Cakung” “Dipasarkan” 
1s:12x41,10x36,century21gading 
FINY 0857 8120 3737“ 


Rk diKwsn Mandiri Grand Depok. 
City,best invest,beli RkdptXenia 
Hub: 0818.78.2003 / 975710708 


Rk, Kamal 900Jt, Rk Palem 
1,3M, RK DHI 1,5M, Dentonpro, 
021 33223777/0822 60929299 


Ruko 2 1/2It # bang. dibikng 
Ruko,JI.Wr Supratman Ry.Komp 
Ruko esklusif No.4,kel ciputat 
timur,hub.08158847167 


Ruko Gandeng 2,Strgs,Alfamart 
sdh mau sewa 5th 750jt,Jl.Raya 
Hadiah Blok D 14 No,1213,Kav, 
Polri-Jelambar.0858 8188 8288 


Ruko Gunung Sahari sblh golden 
truly, 4,5 lantai, 360m. hub 
08176025625 081218822214 


Ruko Malibu Bsd 4,5x12m:24t 
Lokasi bagusshdp Jl.Raya"Irwan 
081933030683 Ljhooker5388899 


Ruko Permata Buana,Uk:5x14m 
3lt,Utara,Sdh Renov,Siap pakai 
Jrg ada,Cocok utk Bank,Kantor 
& Bimbel,dIl “Josef 0816708860 


Ruko Villa Taman Bandara A8 
No.6 & 7 Cengkareng,2tjukM14x 
18m,SHM4Usaha:0811.153.126 


Century 21 Gracia, Rk Jl. Gajah 
Mada, Semarang, 00m, 
Cocok u/ Hotel, R 
Showroom "" 08 


kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya lJtan/Bin bs 
urus domisili Ph:085719862223 


New Office Building di TB Sima 
tupang(dkt Citos,Talavera)good 
view,new semi furnished hub: 
021-29400101/08551140242 


Ruko disewakan 5 lantai Perkan 
kantoran Majapahit Permai 
3 No 115 JakPus Mub:94791 


properti 
Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian Iklan Kompas 


2567 6000 


REST IN PEACE 


tenang pada hari Jumat, 14: 


(Tai 


Anak: 
- Djaja Putra Setiadi 
- Mulya Putra Setiadi 


Telah kembalike Rumuh Bapa 
pptember 2012 pukul 
WIB: Papa, Papa Mertua dan Opa tercinta : 


drg. ARIEF SETIADI 
n 


Dalam Usia 82 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka St Carolus (Ruang 

Lazarus) Ibadat Tutup Peti bar! 

pukul 19.00 WIB. Akan dimakamkan 

pada hari Senin, 17 September 2012 pukul 10.00 WIB. 
Kami Yang Mengasihi, 


- Raharja Putra Setiadi 
Cucu : 
Yohana Putri Setiadi, Jonathan Charros Setiadi, 
Joshua Christian Setiadi 


di Surga dengan damai dan 
1830 


16September 2012 
1 TPU Pondok) 


Menantu : 
- Yolanda Susanto 
- Lily Tini 


AGEN PERWAKILAN 


Dicari Dealer, Untuk Timbangan 
Digital Retail (Food & Beverage) 
Merek Terkenal Asal | USA, 
Untuk Sales & Service, Wilayah 
Medan, Makassar dan Seluruh 
Indonesia. Hub. 0858.3388.9000 


Ovr Agen LPGtAset SHMI 2710 
m rukan,Gdng,mes,toko.Jl Bakti 
ABRI No 18 Rt 2/9 Cmgs-Dpk 
081281213737,087877713272 


Supplier Plastik No.1 Sedia 
Plastic PE,PP,HD,Tali Rafia, 
Karet, Kertas Pembungkus Nasi, 
&Keb.Lainnya.Dptkn Cashback 
Hngga Jtan TIp:55912637/Desy 


ANTENA/PAI 


'Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb" 
pabola 1,Sit,Indvdn,Top twcctv 
71443335-56958877-83311183 


Agar Antena di Tv Anda Bagus 
Antena tv 100rb,Pabola 15jt 
CCTV 3,Sjt,Indovision,Top Tv 
71115853-80333200-56181850 


Agen&Ahli Antena Tv/parabola 
indovision/Top TvRafe Elektro 
5606227(Jkbr) 91189900 Iksi) 
8301714ACIKtm)83385585CBKS) 
71137333(Dpk) 56962235(Tgr) 


PRODUK PROMOSI 


Aerlic display-cutting sticker-ld 
card: papan nama - hrf timbul- 
rambu / signage, hub. mail: 
melodhia art@yahoo.com 


BIRO JASA 


Jika anda Pny msalah Pajak Poh 
21,Pph 25,PPN ? Chin Yustinus 
021-61700038 / 08112 9657 738 


sih Import cari solusi,konsul 
kepabeananghkim:08565888889 
/ busurpelangi777Ggmall.com 


Solusi domisili u/ legalitas PT/ 
CV:100h5 Jmn Lolos survey,Ged. 
Strategis,Representatif. Sewa 
800Rban/81In:0819.1186.8068 


FURNITUR 


Furniture Ex. Kamar Hotel 
Lngkp&Dlm Kondisi Baik(110 
Kmr), Hub:Ari/Adi021.3900909 
Ext.1204/1205 


MESIN & ALAT BERAT 


Jual 1 Unit Genset Caterpillar 
35125TD,Kap.1.275 KVA, Kond 
Baik(Air Tank 0.77m3, Com- 
prsor, Panel Angine, AC B 
Merlin Gerin M2SN1, Pompa 
Heat Exchanger), Lht Brg 
Senin-Jumat, — Pkl.14.00-16.00 
WIB,Di Gd.Wisma Nusantara, 
JLMH.Thamrin — No.59-Jakpus, 
Hub:Adi(3900909,Ext.1205) 


Jual 2 Mobil Krane Rangka 150 
Ton Link Belt & 127 Ton Demag 
Hub:081.2170.1210 (Rio T) 


Ol RAGA 


Karpet Bulutangkis, Impor, leng 
ap dgn Garis.Ph:021-82043399, 
0819 3237 3663 


KARTU KREDIT 


AbaikanCC/KTA?stop bngOtidisc 
sd.7057X-Bt. Bela 92179911 
Gita 9332 3949, Vivi 3255 5033 


Tutup K.Kredit/ KTA hny byr 
158 dr ttl taihan trakhir, hutang 
lunas 10014. 081802033247 


KONTAK JODOH 


Acara Esron Club Jodoh Telp. : 
021-7060.9654 jumpa mingguan 
(rhs data) kami Antar / Jemput 
se Indonesia (byr BCA:8840.109 
209 a/n Esron) 0878.7676.9654 
sms:0852.17361112 & 41(24jm) 


Accord Executive anda ingin cari 
pasangan hidup serius hub:Tedy 
081.293.000.71..Confidential 


Esron Club Executive, Sms data 
ke 0818779370, 085217361191 
Pulomas 23 Jaya Baya Jak-Tim 


Guitar Acoustic/Electric Disc Up 
To 4015 Floyd Rose, Silverstar, 
Aria,D'Armond Jl. Benhill Raya 
5BA Telp. 57852532 (Cash&Crd) 


Petrof Plano Cdg,JI/belitYamaha 
Kawai,PetrofLainnya-Jl.Cideng 
Timur 52.T: 38900602/3860200 


Piano Berhadiah BlackBerry/ 
Voucher 2Jt“ Sincera Music 
Gandaria City Lt1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga Os s/d 24X", 
Tep:29008010,4243173,0812 

8189 6188,Pendaftaran murid 
baru berhadiah Voucher Belanja 


PAKAIAN/SEPATU 


Disc 50# , 1001 Baru Jacket 
Kulit Made In Mexico ,Hub 
Crystal, Ters.Pasteur ” n0.36 
Bandung T.087722359899 


Terima pesanan Kaos Promosi & 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
hyget 90 arm, dan Terima Sabl 
on/Cetak kain Spanduk hub 021 
5640716/ 08129501654 Jakbar 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK/ 


Afta Pesona Graha Bgn Br/ 
Renov Sesuai budget&keinginan 
Anda Hub:081251555549 


Archie desain & kontractor,Arsi 
tek,baik,mrh,mmh,ramh lingkan 
1690.99388474,081905509053 


Architect specialist bangun dan 
renovasi rumah, Ruko,Ktr,S.Pool 
I1.T:08158889900pin:276ABF5D 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Spcls Bgn&Renov Mewah/Rmh/ 
ktr/aprt/gudg/clasic,mnmlisDIl 

Ihnya.6Jt mwh mrh&brwits:0878 
87888818/085888858818 Lgs Lr 


Speis Interior Rmh/ktr Kitcset/ 
kmrset, bekdrop, pnel/ prtsi, 
wallppr, mlal 114/m brkwits 
085782782999/085888858818 


Spesialis Desain Arsitektur & 
Interior.Hubungl:e-architect 
Hp.0815 1320 2928 


PERHIASAN 


Ahli arlji“arlojikberlian anda 
dibli hrg tagi,tem bli smntr-rolex 
patex,p,piaget dll.Center Watch 
te senayan It.6/117-118.Halim 
081388800889/ph.57981561/34 


Jual Beli Emas LM 24K Bonus 
Uang 20jt/thn,aman,terpercaya 
SEWCARY 0815.143.29298""« 


PERLENGKAPAN USAHA 


Semua peralatan utk resto 
suki/chnce lokasi bas gading 
serpong 021-71238778 


SEKOLAH KURSUS 


Pembangkit Listrik Tng Suryat 
Angin Tal 19 -20/9, Jl. Perintis K 
99 Jaktim, Ph : 081311419974 


TANAMAN HIAS 


Jual:Wijaya Kesuma/bunga raja 
daun kcl & bsr, aura bgs, langka, 
stock terbatas. 081319148873 


TOUR-TRAVEL 


Pusat Tiket Murah Vocher Hotel 
paket Tour Umroh 7 Haji,Diantar 
HubiLaenatour 88359088-29jam 


DAERAH-DAERAH 


JB sawouna 


CiumbuleuitdijualcptBUrmh2Lt- 
SHMLt/Lb.1916/400m 9KT car- 
port.081315556897,92508734 


JP s0cor 


Disewakan: Villa Bogor Indah 
6G2/45 Guest House,full reno 
vasi,furnished. Hub: Indah/Yuli 
082112334567, 081802100916 


Djl tnh Cek u/Vila&Perikanan 
Lu::3000m?Hrg 300rb/m? Nego, 
Jl.Raya Pnck. 081319013309 


Dsewakn:ruko Yasmine 2It#furn 
strgs u/usaha, kntr. Indah/Yuli 
082112334567, 081802100916 


Jual Cpt Vila Orange:400/250, 
View  Bas,Strgs,Cisarua Bar, 
600jt, Hub: 081315641692 


Pondok Udik Kav Parung Hijau 
14.3000M?&1000M ?,Lb,150M 
Tkt,Ada Kolam Pancing,H.1,75M 
Nego Hub. 081380065657 


BR apanas 


Disewakan: Villa Apple Green 
2Lt, Strgs, dkt dg istana Cpns & 
Kota Bunga, 800rb/hr, 2,5jt 
(weekend, Sit/mgu. Indah/Yuli 
082112331567, 081802100916 


JB cewpasar 


Boutigue Condotel Seminyak, 
SHM,dekat Pantai,unit terbatas 
ROI Lets "3x 0911 956 327 “x 


WTah 15HA Pinggir Pantai 
Tanjung 'Benua Area Villa Bali 
Psr Putih , 03617404295 


Tepi pantai Candidasa, sewa 
30th, cottage Lt.1500m?, pusat 
wisata, 6 Milyar, 081337377201 


JP semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember. Hub: 
0331- 486960 / 08155938035 


matanc 


Dijual rmh mewah,new,Lt1.450/ 
700m2,Akt,pool,furnish Da vinci 
“dlmkota Malang,0815 885 4725 


( semarana 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'paragon,Nlett Income : 9Ojtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada mnimnny lok JlYogyakarta 
/veteran,Semarang Smnt smp3 
lima 8,5M/ng ph.08122696882 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'Paragon,Nett Income:7itan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdt 
ada manajemennya, Lok nempel 
Perum Gr.Estetika Semarang, 
Hg:6,5M/Ng Hub:08122698882 


( seranc 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
187 Cinangka Serang Banten. 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih,bangu 
nan workshop,kolam renang,cck 
utk ResortEVillaInfo Hub:Yani- 
0817119017, labal- 081912094 
180, Fauzi- 085323517755, 
Asep: 087829023232 


Sleman Jogja 1,2 Ha 
Dekat Hyatt Hotel 
Bisa untuk 
Guest Hor 


Bantul, Wirosaban 
Tanah Kavling siap bangun 
1ikavling Total 1.890m? 
Di perum, strategis dokat 
Universitas, Rumah Sakit 


Hub : 081904101064 


Exoticvilla@Jl.Kaliurangkm17 

1950sg,excellent view 4bdrm,2 
Carsgrg,swimmP7x13m,16ftSat 
Twantig.rp8M (N9).0811254301 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 238e1cc0 


Seminar UKM Property Gratis 
bisa beli Rumah tanpa Uang dpt 
Cash Back Mentor Nasional Dpkc 
17 sept & Bks 19 sept jam 1900 
Wib.Lok Dpk RM Simpang Raya 
Depan Hotel Bumiwiyata, hub: 
02192509530 sms 
085691384076 pin 22E12F99 


PELUANG USAHA 


Agen Produk ConsumerFoodSup 
Tai Ke Retail Modal Terjangkau& 
Menguntungkan 081337208840 


Jual Jasa Trading & Trading 
System Buat ForexIndex Dan 
Gold Hub:0856.125.3323 


PabrikFurntr dijkt brt(Is.300m2) 
Msn bsr Igkp Cr Mitra Kontaktor 
Interior(ada proyk hotel/kamar/ 
lobbby/Karaoke/restrnt/baliroorn 
dlifFurniture-sipil:pny team Ikp 
(orod,dsianar arskpmbelian dll) 
Mutu bgs. management prf- 
sional Hub/SMS:081592787623 


Pluang 10jt/bln, mjuaL Sarana u 
Pkembangan Anak&Prgm Pbela 
Jaran bhs Inggris, Ihari Training: 
(Rabu) & Field di Pameran, Info: 
11353777 & 082122887727 


KERJASAMA 


Bantu Dana s/d 1T Seind,bunga 
O,5tprovisi ng,trm agen. OB21 
11859862,081280991878 ADB 
Margonda28A Jkt 02177205454 


Dana Tunai 350 jt-250M prs cot 
No BI Ckng,8ng Rgn/SHM 
Instrmn Bank,Jmnn Bs a/n Org 
lain, Trm Agen Intemusa MTH 
Sguare 082113082186, 
082113082182, 082113082183, 
082113082184, 082113082185, 
10852879 12016 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-Jl.Sdm-kav45-0817863314 


Pinjaman Tunai 500jt s/d 250M 
Dlm &Luar daerah jamnn bs a/n 
org lain trm mediatorPT Artama 
Jl.Gatot Subroto Kav74-75 Hub 
Elly 081283794934,  Firmn 


082126676751 


Untuk informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 , 


p— 


“Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 
Ta membaringkan aku di padang yang berumput hijau, 
Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. 
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya” 


(Mazmur 23: 1-3) 


Berita Yuka Cita 


Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga pada: 
hari Sabtu, 15 September 2012, pukul 05.44 Waktu Singapura, 
di Gleneagles Hospital Singapore, 


yang kami cinta: 


Maria Anastasia Halim (Liem Sioe Gin) 


Dalam usia 68 Tahun 


(isteri dari dr. Michael Sugiarto Djojoiswato (T)) 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka, Gedung M3G, Jl. Yos Sudarso, Kota Batam. 
Misa Reguiem hari Minggu, 16 September 2012 pukul 20.00 WIB. 
Ibadah Pelepasan Jenazah hari Selasa, 18 September 2012, pukul 20.00 WIB 
selanjutnya diberangkatkan untuk dikremasikan di Teluk Sambau, Nongsa, Kota Batam 
hari Rabu, 19 September 2012 pukul 14.00 WIB. 


Kami, mewakili sogenap keluarga besar almarhumah, yang mengasihi: 


Angela Sarino 
(kakak) 


Galardo Sugito Djojolswanto 


(anak) 


Yudo Diharjo Lantanea 


(keponakan) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SHUTTERSTOCK 


Anak : 


Cucu Dalam : 


Adik : 


PT. ELEKTRIK POWER SOLUSINDO 
PT. TEKAD MAJU SELALU 
PT. KENARI DJAJA PRIMA 
@UANTECH COMPUTER 


SABBE SANKHARA ANNICA 


Telah meninggal dunia dengan tenang, pada hari Kamis, tgl. 13 September 
2012, pki. 21.10 Waktu Setempat di RS. ADVENTIS - Penang. Istri, Mama, 
Mama Mertua, Popo, Kakak, Tante kami yang tercinta : 


TT 


MARIANTY SURJA 


Dalam usia 79 tahun 


Kami yang 


Anton Budiman / Acung 
Ir. Darwin Budiman / Apuk - Canada 
Harris Budiman / Atje 

Sari Rossana Budiman / Ayun 


Febrian Sidharta Budiman 
Ricardo Harrisson Budiman 
Angeline Yasudhara 
Jessica Geraldine 


Sastria Buntara Sjarifudin 
Handi Buntara Sjarifudin 
Sumiati Sjarifudin 

Husin Buntara Sjarifudin 
Arkim Buntara Sjarifudin 
Husen Buntara Sjarifudin 
Hendra Buntara Sjarifudin 
Budi Buntara Sjariftudin (Alm) 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka JELAMBAR " YAYASAN JABAR AGUNG " 
Lt. 2 Ruang VIP - A. Jl. P. Tubagus Angke No. 49, Jakarta Barat. Dan akan 
dikremasikan pada hari Selasa, tgl. 18 September 2012. Berangkat dari 
Rumah Duka pkl. 09.00 WIB. ke Krematorium King Palace, Dadap - Kamal. 


mengasihi : 


Suami : Lucas Budiman HH # #8 


Menantu : 


Dewi Mariani 
Ir. Lim Ek Bin 


Cucu Luar : 
Poppy / Tjin Tje 


Cindy Karina / Liem Sien Sien 
Jennifer Dwicahyani / Liem Yen Nie 


Adik Ipar : 
Tang Rosytawati 
Pipy Surya 


The See King (Alm) 


Lena Widjaja 
Tan Yoeliana 
Phan Tjen Fong 
Elies Haryani 


Beserta Keponakan & segenap famili 


Eveline Kumalawati Phussa 


AN 


RAGAM | Makanan 


MEMBUJUK anak mengonsumsi makanan 
yang bergizi terkadang tak semudah yang 
dibayangkan. Terlebih lagi jika makanan tersebut 
berbau amis seperti ikan atau banyak serat 
seperti halnya sayur. 

Kalau sudah begitu, ibu harus pintar-pintar 
menyiasati cara penyajian makanan agar anak 
tertarik menyantapnya. Cara paling mudah tentu 
saja adalah dengan menyajikan makanan yang 
sarat nilai gizi, tetapi disukai anak. Makanan 
berbahan keju adalah salah satu yang paling 
disukai anak. 

Diproduksi sejak zaman — prasejarah, 
penemuan keju boleh dibilang dilakukan secara 
tidak sengaja. Hasil perahan susu dalam bejana 
yang terkena sinar matahari secara langsung 
atau panas dari api menjadikannya asam dan 
kental. Setelah dicoba, ternyata susu tersebut 


masih dapat dimakan dan itulah pertama kalinya 


manusia menemukan keju krim asam (sour cream 
cheese). 
Dengan berkembangnya pengetahuan 


tentang keju, baik dari segi biologis maupun 
kimiawi, proses pembuatan keju pun menjadi 
umum di masyarakat. Rasanya yang lezat 
menjadikan keju sebagai salah satu makanan 
yang digemari anak. Terlebih lagi keju memiliki 
hampir semua kandungan nutrisi pada susu, 
seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan 
fosfor. Selain itu, keju sangat bermanfaat karena 
kaya akan protein, terutama bagi anak kecil 
karena mereka membutuhkan protein yang lebih 
banyak dibandingkan orang dewasa. 

Tak heran jika PT Mulia Boga Raya, sebuah 
perusahaan nasional yang bergerak di sektor 
produksi industri keju cheddar olahan yang 


Ketika Kenikmatan Rasa Berpadu dengan Gizi 


mengusung merek dagang Prochiz, terus 


berinovasi menciptakan produk baru yang 
disukai masyarakat. 
Bahkan, kini Prochiz meluncurkan keju 


lembaran yang diproses dari keju cheddar olahan, 
terbuat dari bahan terbaik berkualitas tinggi. 
Kandungan susu yang lebih banyak membuat 
Prochiz Slice menjadi pilihan keju lembaran 
yang sehat untuk anak-anak maupun dewasa. 
“Tentunya dengan cita rasa yang lebih enak, milky, 
dan creamy," ujar Nakim Hardja selaku National 
Sales Manager PT Mulia Boga Raya dalam acara 
peluncuran Prochiz Slice di Jakarta (12/9). 

Tersedia dalam kemasan isi 5 dan 10, keju 
lembaran berharga ekonomis dengan aroma khas 
susu Selandia Baru ini, memiliki keunggulan cita 
rasa keju yang lebih enak dan tidak terlalu asin. 
Tertarik mencicipi kelezatannya? (AYAJ 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 16 September 2012 


CARI KERJA 


D3 AKT Pengim 12Th, Partime 
bntu buat Lap Keu anda,dkt 
bintaro,bsd,jaksel.02196900836 


Pria 4otahun/S-1 Pengalaman: 
akuntansijaudit& SIST.Hub:021- 
3308 3898/0853 1963 4156 


Paman 


Account Exe/Finc,Min.D3,pglm 
1Th,Bhs Inggris,Min 24Th, 021 
36170696/nisahrdidamail.co.id 


Acc&SPG(Pria/Wnt)max23th” 
Domsriks,pstSbrt.Aditywarman 
40A,8lok-MCdpnHtI Ambara)Jks 


'Acct,plaksana Bgnan,SpvrHt,Tk 
ACTk list,roomboy,receptionist 
u/hotel prima Indah g.sahari ry/ 
19(sbrgMg2sguare)ph.6251679 


Adm & mrktg PT.MJW Training 
Gd.Fancy Mampang Prptn 151, 
Lmrn via : mjw.edu@gmail.com 


DM, CS, Personal Asst, 
Mktg Exec 5 Day Work, 
Incz 5-25Jt 081294084203 


DM, PA, Consultant Exec 
Ass Working, Income 
15-203t “081908906286” 


AADM/SPG/Wnt/Pengl2 Th/Max 
25t/CV ViaPos Jl.Danau Sun 
-ter Utara Blok M/25 Jkt 14350 


Apotek  Bth:Kasir,ADM,Asistn 
Apotokr, Wnta. Lmrn ke jl.Jati 
Mulya D/1LA,Bicsi Tmur 17515 


Architecture Consultant:Junior 
Architect(Frash Grad),3D Maker 
Architecture,Drafter.send cv,to: 
hrd.argtecGyahoo.com / Agung 
Jaya 2 D1B No.1 JKT 14350 ““« 


Arsitek Proyek (Pria / Wnt), 
Accounting Proyek — (Wnt) 
Mngmen ” (Pria/Wnt), Adm 
(Wnt), STM Bangunan (Pria), 
Po Box 1421 / JKB 110104 


SSISTANT Manager,Adm, 
Aram Says work Inc 
1$300-700081288092062 


Assistant Mgr, D3, Max 35Th, 
Compt, Intrnt, Rp.3Jt, 021-3617 
0696 / bonishrdayahoo.co.id 


Bth 1 Arsitek 2 Pelaksana Inte 
rlor 3 Estimator 4 Adm Keu 5 
Pelaksana Sipil 6 OB 7 Supir PT 
Dayareka Jl Radin Inten II blok 
AG13 No128 Jaktim 86601794 


Bth 1Sales&Acc(S1),max.30th 
2.Prod.Mngr(Food Engineer), 
dom.Bekasi,CV.ljzh,Foto — 3xd 
Kirim kerhrd. thcgymall.com 


Bth 50 Sopir Full & part time 
SMA max.35th,pglm 1th,SIM-A, 
Matic, manual Lmrn, CV & No 
tlp PO BOX 4180/JKTM 12700 


Bth Asisten Apoteker domisili 
jaksel baik/sopan pglmn di Apo 
tik.087880038689 (jam 9-16) 


Bth Asisten Apoteker wanita, 
Apt Riwpu Kementrian PU Jl 
Raden Fatah Jaksel 7262484 


Bth Bar,Cashler,Ass Manager 
Finance/Inventory, Purchasing 
Driver u/Rest di Selatan,Barat 
SUtara.Lmrn Krm Jl.Pluit Utara 
Ry/ M6JI.Letjan S.Parman Kav 
28 Central Park Mall Lower 
ground floor unit L204A TjDuran 
Seltn Grogol Petamburan 11470 


Bth cpt : P/ W sbg Adm, Spv, 
Kasir, Stylist & Cap- ster, Hub 
Yopie Salon : Jl.Daan Mogot II 
No. 11A,0215662337, 98588608 


Bth cpt Tehnisi Mesin&Listrik 
STM (mesin,listrik) pria19-27th 
dutmkn pglmn.Lmrn. Ikptfoto: 
Komp.BNI 46 bik UU/2 kel.Wi 
jaya Kusuma-Perdana JakBar 
11MMO, Up, HRD ditng 3mgg/ 
1 021-56982252 


Bth Design Interior/Exhibition 
MinD3,”PT.Kalihanam” 866124 
48 /9 (SPBU 34-13416 Jktm) 


Bth Guru B.Indo,B.Ing,Sosio, 
Geo,Kim,Fis,Mtk,Bio,lps — Smp. 
Homeschool Primagama Jl. 
Bango Raya 31C Pd.Labu Jaksel 
12450 Ph.(021)7666238 


Bth Mrkt (Wnita) & Drofter ME 
(Pria)Peng.min2th,PTJJLS email 
#wilhelmusjemmy@gmail.com 


Bth OB,min SLTAJony mtr sndri, 
motivasi tinggi, ulet.Lmrn: Jl. 
Mangga 2 Raya Mall Mangga 2 
Ruko no.19 smpg Bank Panin 


Bth Pengajar P/W Lembaga 
Pend. Islam, 22-35 thn, D3/S1, 
B. Ing U/ditamptkn Kampus Gaji 
Mnrk Ph.021-8505858. Kirim 
Lam#CV menul ad@yahoo.com 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontrebulanan minSMA,SimA/B 
mes-kink grts.Lgs tos:JIMamp 
ang Prap.Ry60 P:02193079855 


Bth Project Mngr,Teknik Sipil, 
Mandor,yg sdh pgim& m'guasai 
pembuatan perabot showroom 
pakaian. Krm CV: Pergudangan 
Rawa Melati Jl.KapukKamal Ka- 
yu Bsr III bik M12 No.1 Jakbar 


Bth Segera! dokterHR. staff, 
Resapsionis,marketing (punya 
kendaraan) utk proyek PT baru 
ke hrd. globaloticdyahoo.com 
02129335686/52,085719805905 


Bth Sgr 5 Stylist Palmn Sthn 
&10 Kapster (Meni Pedi&Lulur) 
V/Salon Bridal diJktBrt tel/sms 
08161859329/ 081385311110 


Bth sgr, Civil Engineer, 1.Site 
Manager, planning engineer, 
Guantity surveyor, supervisor, 
Surveyor, Drafter, 2.Mecanical & 
Electric,” Palmn' lbh dr. Sth, 
Bhs.Ing, Mempunyai SKA (lbh 
diutmnkn), palmn bdng Hydro 
Electric Power Plant (Tunnel 
Concrete Structure Work), krm 
CV ke: PT, H.l Karawaci Office 
Park Pinangsia,Block H-37,Lippo 
Karawaci Tangerang 


Bth sgr:Design Grafis,S1 Design 
Grafis,P/W,max 25th,m'guasai 
Photoshop, Ilustrator, Corel, 
Palm. dsin kmsn consumer 
goods. Dmsli: Jakut/Jakbar. 
Admin Mandarin,SMA/Sdrit, 
Pria 20-25th bs bca/tis bhs 
Mndarin, Fasih bicara bhsa 
Mndrin, kuasai Kmpt/MS.office 
Omsli: Jakut/Jakbar.HRD.Komp. 
Duta Harapan Indah,Blok JJ No. 
78A,Kapuk Muara Jakut 14460 


Bth sgra guru mdrm di Bogor,Jkt 
dll cumandarin. one@ymail.com 
085710009669 


Bth Staf Exim, P/W, SMK-D3 bs 
PIB,PEB,Email,English.Lomrn ka: 
PT, Sontra Mitra,Jl.Ganggeng VI 
No.28 Tj. Priok, Jak Ut. 14330 


Bth: 1.Drafter, 2.Pengawas Lap, 
3.Logistik STM / D3 pengl min 1 
tahun, Lampirkan hasil gambar 
(CAD) khusus Menguasal 
program Autocad untuk 1 & 2 
Email tsdgmail.com PO 
Box 35 16820 

TH: P/F Time Data Entry 
Bs Inc 481200 

SMS # 081315928461 


B TH: P/F Time Dt Entry scr 


online 25-58th,Pnsiun Inc 
191000 " 081218418517 


BthsArsitek(S1),Elektrikal(S1) 
Estimator(minD3)Drafter 'acad 
(stm)adm/management min D3 
Lmr PT.BBT, Jl.Bangun Nusa Ry 
No.25 Cngkareng Tmr,Jkt 11730 
E: satriani 198590Gyahoo.com 


Bth:CS,25th,Walk intrvw 18/09 
(AA Pkl 11.00 Wib di" Mall Poins 
'Sguare Lt FC” Poin's-1 Wedding 
Hall” JLRA.kartini no.1 Jaksel 


Bthcollectorpria,sma,sim c,bns, 
trnspr,koperasisentradana,Jl.ir. 
h.juandaA3/1378ksi8822662 


BusinessAdvisorF/P25th-$2000 
-33000/bl,bns,Instve-910000tri 
luar Negri,Jnjd karir fas 08788 
778686 / jobsbsiz999@gmail.com 


UTUH Cepat Juru Ketik at 
B homezRp6jt-8jt/data, IRT/ 
Pnsiun wlc 085210769501 


Document, Pria/wntt Rp3it 
Minggu" 0818 1550 6127 
(Cr Ak/berpajakn mn.3 hub:KKP 
Mustofa& Rekan. Pemuda Ry/M3 
Kesekneg.Padg.JT: 3388 3210 


D ATA Entry 25position,(P/F. 


Bs Freelance Checking 


Time)Pensiun/H.wife Ale 
1ncz$1300,081218263608 


Dbutuhkn Satpam min. SMU 
max 25th,Tb168 CV,Imrn, No tlp 
ke PO BOX 4180/JKTM 12700 


Dcr T.arsitek bs autocad, 2D & 
3DMax,T,sipil utk:Site Mgr,lam 
ke Jlury Puputan Renon88X DPS. 
gayapropertindo@yahoo.com 


DeriManager Pabrik/MESMMachi 
ninganypalmn,Wwsan Tuas,pny 
Koneksi Pabrik bsr,Bs Estimasi 
Gambar Teknik Min.D3/Poltek. 
Mesin Hub: 0813 103 0333 


Dibth :0B, punya motor,Sim 
ASC,Lmrn kem ka Tmn Meruya 
Plaza II Blok A/19 Jkt 11620 


Dibthkan — Admin, Sales/ 
Telemrktng P/W 2lth, pengl 
min 2th, pend min SMU, Driver 
Office, Lmrn bw langsung: Tip. 
(021) 65307318/70274999 


Dibkikan 2g. pke ada 
tralning, 
02138663173, Ggs 


DiBthkan Sar Staff pik,p/w,D1/ 
D3 Acct usia 20-25Th,diutmkan 
yg mengerti pjk,Dom Tangerang 
(Curug,Cikupa,Perumnas),Lmmrn 
ke HRD PT, Conbloc Internusa 
JRaya Serang kmi2- Cikupa 
-ING 15170 


Dibthkan Sgr Supir Pribadi(bisa 
tinggal dalam), Lamaran datang 
langsung Jl. RS. Fatmawati No, 
29 Cilandak Barat (Dapur Susu 
JakSel, TIp:021.7650222 


Dibtthkan Teknisi Brpglmn dibid. 
crane,Mngrti listrikkonstruksij 
Mrktg Pglmn dibid.crane, Lmrn 
19sg ke: Rukan Bandengan Indah 
Blok A16 Jakut 


Dibthktn Import Staf#,P/W, Max 
30th,Min D3 Bs b.inggris lisan & 
tulisan.Kem Lmrn Ikp ke Gd,NLG 
|,Mangga Bosar 1 No.50 Jakbar 
Email. hrdga@niagamas.com 
ph:021-6256060/70 


Dibthkn pengawas lap Ilsn min 
STM Bangunan,pengalaman 3th 
di proyek perumahan. bisa 
menggunakan komputer prak- 
tis,bersedia ditempatkan di luar 
kotalmrn dibawa langsung 
interview ka ruko ciputat indah 
permai blok C10 JI.IR.H.Juanda 
n0.50 Ciputat 15419 (plg lambat 
2 mnggu stlh iklan terbit) 


Dibuthkan Call Center /SPG utk 
Wnt (bag.pnrm tlp), yg pernah 
bkrja mempromosikan produk & 
Dibutuhkan Pembantu RT bisa 
memasak. Hub.0831.5101.1067 


Dibutuhkan Beauty Advisor 
(BA) Sales Promotion Boy 
(SPB) Parfum Import, fresh 
Graduate, Min SMA/sederajat, 
fasilitas: Gaji UMR, Bonus, 
Insentive Hub: 021-65634280 


Dibutuhkan kurir (pria) memiliki 
motor & sim C Adm 
(pria/wanita) SMU/SMK usia 
19-25th dom Tangerang kirim 
via pos up, Octa Ruko Santa 
Monica Blok A No.10 Jl.Raya 
kelapa Cengkir Tengah - Gading 
serpong Tangerang 15311 


Dibutuhkan Prwt gigi Ilsn SMA 
-Sprg-D3 wanita di klp gading 
hub 08169821345 


Dicari Designer wnt yg Brpglmn 
utk baju fashion hub:08999916 
085/08561683085 ibu Sherly 


Dicari segera: 1) Restoran 
Manajer, Wanita, ramah, mnrk, 
Peng. Min. 2 Thn. 2) Cook/chef, 
Peng. Min 2 Thn, Kirimkan CV 
ke: Jl. Tanah Abang II No. 103. 


Dicari: Sarj.Ars./D3/STM Bang. 
Pglm keTmn Pegangsaan Indah 
B/7 JI.Pegangsaan II Jakut 


dicari:supervisor(D3perhotelan) 
Admin Staf&Waitress (SMA/ 
SMK). Bawa CV Ke Cafe LA 
Tazza,Mall Ambasador LT.4, 
Jl.Casablanca-Jkt 


Drafter interiortars,CAD,SKP, 
3D. Pengalaman,ktr.BintaroHub 
087884852511 


English Teacher Needed,Female, 
Sinale,21-30yrs, D3/S1,Training 
Provided. 021-6414345 


REELANCE Input Doc, 
Fr Documenttcash) 
1635510878 8349 1387 “4 


REELANCE  Typist,Urgent 
Fay doc,IRT/ senior 
citizen wlc”085210769518 


Prsh Consultant.Min Fresh 
Grad" Sari 083899214080 


IF YOU LOVE JEWELRY, 
gems, antigues, speak good 
English (m/Fs young/old), good 
at sales: dmulia98Gyahoo.com' 


Interpreter eng,Foreigner Wlcm 
Exp Prefer Can Speak Gd Eng 
Rp10je-Rp 15jt "0852 1076 9525 


Fs Time, Asst Business 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Klinik Kecantikan Membthkan 
Dokter Kecantikan / Dokter 
Umum yang pernah mengikuti 
kursus kecantikan, Wanita, Usia 
24-35th. Lmmn CV JI Raya Pos 
Pengumben No. 21E Srengseng 
Jakbar: 58901041 - 30262044 


Konsultan M/E Butuh:D3/S1 
Teknik Mesin u/Posisi Design 
ENG,STM u/Posisi Drafter Lmr 
Kirim ke: Puri Sentral Niaga 
Blok.C-57 Kalimalang  JakTim 
Hub:86612860 / 08128107267 


Kontraktor Bth: 1 Org Pelaksana 
NonPglmn,SMK. Bgn,Max.30Th. 
1 Org Drafter Non Pgimn, SMK 
Ban, Max.30Th. 1 Org Staff Gu 
dang, SMK Ban,Max.25Th.Kirim 
Ke: J.Tomang Raya 126 Jak-Bar 
111530 Telp/Fax.5683195 email : 
ariestra pratamaf@yahoo.com 


Operasional Mngr(Min.28th,Exp 
3Thn,leadership)25jt.SMS nama 
& Posisi Dilamar 081585880215 


Operation Staf,Minimal SI,rajin 
Mengerti” Sistem, Tanggung 
Jawab, Loyalitas, Rajin, Kerja 
Keras. celiamartha2Ggmail.com 


Operational Head, Minimal S1, 
Leadership, Discipline, Good 
attitude,good skil,humble,think 
Smart. hrdshela@gmail.com 


Pabrik ditangerang,bth mknk 
diesel engine, tkns listr Arus 
Kuat/STM Ilstrik Imrn ke Jl. 
Kembangan Utm Blk E6 No.31C 
Tmn Permata Buana Jakbar 


Pabrik Pintu di TNG Bth SPV Gu 
dang Barang Jadi,Pria,Max.5th 
,pengimn Sth,Lulusan SMU,do 
misili Tangerang.Hub:5963226 


Persh Rest Bth Adm KpiKeuMrk 
tg Skrtaris minD3 LmrLsgKrmJI 
Ciputat Ry18 PdPinang Jkt 7591 
4655-085863151707 Ibu Risma 


Perush Pest Control Bth 
Marsket(S1) & Teknisi (SMU) 
Lmm Krm ke PT, Jira Pestindo 
Utama Ruko Sentra Niaga Kali 
Mas Blk B7 Tambun Bks 


PROJECT INPUTER 
3Mth Contractt2-4Jt/week(PT) 
Inputer Doc"085782103300” 


ReceptionistWnt,penglm min.2 
th,Inggris, diutamakan,Menarik. 
email ke: floralia8@gmail.com 


Secretary / Personal Assistant 
(BOD),oversaas grad wicm,Exp/ 
non exp18jt-20jt 085711012701 


Translater Mandarin Part / Full 
Time: Overseas Graduate Prafar 
Rp.103t-Rp.19Jt"081387434933 


Travel Agency needs a Junior 
and Senior Reservatlan / 
Ticketing Staff, fax CV (max 2 
pages) to 021-7811779 


Urgent Staff HRDLdr/Opt Prod 


(0G S1 HukumiT.Industri/Msn, 
PTTeh Hsin. Industry Ind, Jl 
Jahat V Blok T1 GH,Ckrng 


17530: thli.hrdgmail.com 


Urgentiy: Art Director (Klp Gdng 
Area) 3years exp in advertising, 
Male max 28yrs, S1 Design Ad. 
vance in Design Software.Crea- 
tive, possess strong conceptua- 
lizing skilis.3D, Flash skill is an 
advantage,Fluent English,able 
to work under pressurekover 
time, Hard worker&able to work 
independent or as a team. Email 
CV: Icavacancy@yahoo.com 


AceAdmWnt,Fresh Graduate, 
S1,bisiplin,Teliti/Max. 3Lthn,Pe 
kerja  Keras,Tanggung ” Jwb.CV 
ker submithrd.here@gmail.com 


'AAcc/Finance Staff Min23th,Min 
D3 Akt,jujurdisiplin,Explth 44jt 
sms nama,posisi 082110312188 


Accounting & Tax, min D3 Acc, 
Pglmn,Wnt, max.30th. CV Krm 
ke: hrddanetwayindonesia.com 


Accounting,D3/SLCV krm ke 
Seasons City Blok A19-25, Jl. 
Latumenten No.33, JakBar, 
email: Info@videounggul.com 


Bth Accounting: Wnt, Usia 23- 
Akuntasi/Pik pglm min 
hir Pajak& Akuntansi 
Berorientasi dateline,Computar 
Literate  (e-SPT,M-Off,Myob), 
Krm ke Jl.Sunter Agung Utara 
Raya Blok D1/5B Jak-ut 1350 


Bth Adm, Pria,max35th, minD3, 
palm 2thn, Krm:Mall Mangga 
Dua Ruko No.19 Jl.Mangga Dua 
Raya, Jakpus 10730 


Bth K'wati U/bag Adm,bs baha- 
sa mandarin, max 35th Hub:Mr. 
Wang 08118501685/55966282 


Bth Sgr Adm/Sec Wnt min D1, 
Pglmn,Bs.Bhs.Inggris & Ms.OfF. 
Krm:Sunter Mas Tengah L/9 , 
Jakut 10350 


Bth Staff Acct. Wanita D3, 
Palmn Zth (Menguasai Pajak) 
cyrus indonesia@yahoo.com 


Cr:ADM,CS,Tlmrktg,(w,minSMU 
pnglmn) Dtg Isg ke kip.gdg,Hub. 
PT.SMM37298738,08129907989 


Dibth :Admin, D3, Wnt,Dom.Jkt 
Brt,Lmrn krm ke Taman Meruya 
Plaza Il Blok A/19 Jkt 11620 


Dibthkan Accounting Pria/Wnt, 
max.30th,S1,dom.Tng.Hub: PT. 
BES / sdr-Ling2, Gatot Subroto 
88, km.5 TNG. 021-5909888 


Dibthkn Accounting StaffP/W, 
Max 30th.D3/S1 Akuntansi 
Peng,Min 1 th.Krm Lmmn Ingkap 
ke “Gedung NLG.JI.Mangga 
Besar 1 No.50 Jakarta barat/ 
email: hrdgafaniagamas.com. 


Ph: 021-6256060/70 


Dibthkn Adm Min.SMU P/L 
Diutmkan fresh.Lmrn krm ke: 
Mutiara Taman Palem C5 
No.38, Cengkareng, Jkt-Brt 


DIBUTUHKAN SEGERA: 
Adm,2 org wanita Min.D3,bisa 
comp. MS Word,Excel,bhs Ing. 
Min. Pasif” Diutmkan 
Berpalman.CV ke-Jl.Daan Mogot 
128km Komp Daan Mogot 
Prima,Blok A1No.2Jakbar 11740 


Dicari: Adm, P/W. Max 25th, 
min.SMA/sedrajat,bs komputer. 
Dtg Isg: Serayu Elektronik, Jl. 
D.Sunter Utara Blok A1/SA 
Ruko Metro, Sunter, Jakut. T, 
021. 6510836 / 085814814400 


Dicr Bg.AdmtSales Admin/min. 
SMA/Pnglmn/Hub:65301635/Pr 
kantoran Sunter Prmai BI A/2 


Kami perusahaan Industri kelapa sawit 
nasional membutuhkan tenaga profesional 
untuk posisi : 


1 MANAGER PABRIK INTI SAWIT/ KCP (PKO) 
2. MANAGER PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) 
3. MANAGER KEBUN KELAPA SAWIT (KKS) 
4. ASKEP KEBUN dan PABRIK (ASK) 


5. KTU (KTI 


6. ASISTEN LABORATORIUM (LAB) 


1. ASISTEN PR 


8. ASISTEN BENGKEL LASB) 


Persyaratan : 


# Pengalaman 5 tahun diposisinya, Pendidikan 


min D3 


@ Mampu bekerja keras, disiplin dan jujur 
# Bersedia ditempatkan dilokasi kerja masing- 


masing 


Po BOX. 4236 JKTF 11042 ( Kode : KPM) 
Atau Email ke : r.hrd76@yahoo.com 


“We area growng company  Iookirg for candidate to jom wih Our 


Dania we ponlon an flour 


Female. singa 


Fresh Graduate in secretary or ecorome 


Familar with Excel and photosi 


Speak Erglah and Mandarn Fluootly 
Honest , punctual and responsible 


Won tom None #enola 


Cuma Marta ( AutoCAD, Excel ) 


Spoah Erglah Nvertiy 


perence in Engineer and Consiruction 


ess hrd ptusdi 


Perusahaan yang borgorai 
dibidang Industri kimia, 
membutuhkan tenaga : 

1. Supervisor Eloktrik 

2. Supervisor Maintenance 
Syarat : 

« Pendidikan : 

Ba akal Po 
S1 teknik mesinindu 


« Monguasal MS Canon" 

Autocadicorel draw 
“Pengalaman dibidang yang 

ikan minimal 2 tr 
» Penempatan : 

llogon (Pol 1, 

Tangerang (Point 2) 
Lamaran lengkap dikirim ke : 
Po Box ata Tanarang Teh0i 

Hub : 0812 906 2728 


Finance&Accounting Staff,Wnt 
usia max.27th, pengalaman min 
2th D3/S1,domisili Jakarta,Lmr: 
HRD.KNMGgmail.com / office: 
Mall Mangga Dua Sgyare Lt. 1 
Blok A 170-173 Jakarta 14430 


Financial Advisor, D3/S1, Suka 
Tantangan, ambisi Mencapai 
target,timIndependent,jaringan 
relasi luas. fariz.hrd@gmail.com 


Ktr Akuntan bth sgr bbrp staff 
akuntansi, Ilsn min SMK,D3 & 
SI Akuntansi Imrn krm via Pos 
ke Rukan Sunter Permai Bik 
E/19, Sunter, Jkt, 14350 


Senior Auditor (Internal), Exp, 
taum Work, Leaderslhip, Retired 
Wlcm20jt-25jt'0815 8107 5169 


JI marrerna 2 sates 


Bth Mrktg,Pria,Pny Kend.Sndri. 
Palm min2th,max.32th,gaji"Bns 
#insentive.Lmrn:PT.CahayaCitra 
Alumindo LTC Glodok GFI C32 
No.5, Telp: 021-62305610 


Bth sgr : Marketing, P/W, fresh 
graduate, disiplin, team work & 
rajin. Hub (021)-6316733 


Bth sgr Sales Wil Jakarta usia 
max 30th,pria,S1, gaji 43jt palm 
1 tahun Hub:087863356398 


Bth:cpt:20 org Marketing Iklan 
& Seminar.Syrt:P/W,Min SMK/ 
D3,Mak.35th, Gaji 1,5-2jt/bln, 
Komisi 1-58, TunjKes, Dtg lgs 
Senin,17/9: Rukan Exclucive, Jl. 
Raden Inten II No. 80 Kav 28 
JakTim. H: 087888002391 


BthSalesManagerCardExecutive 
Gi.ookok5Jt,kms,bns mnrk Intv 
Bw CV Lkp Dtg Lsg Selasa 
185ept 2012, Jam 10 - 15.00 
Wib. Ke BNI Syariah GA.BNI 
122 JiJend Sudirman Kav. 
jakarta ketemu dan Bp.Yudi/Rio 


BthSPVCardExecutiveGajiPokok 
43jt,komisi mnrk,bns 43it. Intv 
Bw CV Lkp Dtg Lsg Selasa 18 
Sept 2012, Jam 10 - 15.00 Wib, 
Ke BNI Syariah Gd. BNI It.22 
JlJend Sudirman Kav. jakarta 
ketemu dgn Bp.Yudi/Rio 


(Cari P/W utk penj b-baku plastik 
/karet,Max 30th-Min SLlmrn 
Sms Data Diri Ke 0818953842 


Dbthkn bbrp sales bhn bngnan 
w/wil Jakarta pny motor # SIM 
sndr.Lmrn krm ke: Jl Bendungan 
Jago Raya No 10 RT 03/02 
Serdang Kmyrn Jakpus 10650 


Developer t'kmuka daerah TMII 
cari Sales,min pglmn 3Thn,Gaji 
4 Komisi hub : 021 8002901 


Dibthkan Marketing Forwarding 
& Expedisi Lmr Bungur Besar 15 
No. 65A Hub: 021-1202942 


Dibthkn 2 Marketing P/W, bhs 
Ingris Lncr, min D3, pglmn 
1thyutk di tempatkan di Bali, 
fasilitas & Gj menarik,Imrn& CV, 
Email: tutikGdidukemang.com 


Dibthkn Sales/pria adm wanita 
pend min D3 blm nikah Imrn via 
pos Ibu Yuni Jl Parakan No.36 
Pondok Benda Pamulang 2 


Dibthkn:Sales Velg Mblpria,min 
SMU,Jir,ulet,hobby Otmtf.Lmrn: 
Klapa Lilin 4 DC9 No.8 Sek 7A, 
Gading.Serpong,Telp: 7017 2882 


Dibthkn:Sales,P/W,py kend sndr 
SMA/D3,palm mindth d'industri 
namis&Komu- 

T-Limi Taman Palem Lestari 
“6/28, Ruko, Pelangi,Cong- 
kareng,Jakiar 11730 Up. Andi) 


KA, LOWONGAN 


“Sarjana Hukum 
-Notariat 


Dibutuhkan sales barang toknik 
seria,Maks 30 thn, SMU/03/51 
energik, berjiwa sales,tanggung 
jwb, disiplin, kemkn Imen Ingk. 
ke: Gedung” NLG, Jl, Mangga 
Besar 1 No,50,Jakarta Barat 
email:hrdgaGniayamas.com 


Dicari Sales Alat? Listrik Elec- 
tronic-Rm.Tangga,Pny Motor 
Sndri.Hub:085 788 111 938 


Dicr bnyak marketing travel, 
priakomnktf, usia max 30 
thn,fresh graduated. Lmrn Igs 
ke GDE Tour & Travel jin gatot 


subroto n0 1010, cimone 
tangerang 

Dicr Mkt Bpgim di Bid. Ind. 
Kmsn Plastik P/W, Max.d0th, 


Min.SLTA seri Lmrn krm ke Jl. 
Pulokambing Kav. IIE. 6 KIP 
JKTM13930 / Email ke 
hrdga.pktdgmail.com 


Manager Marketing, Female / 
Male, Exporiance, Smart, creatiya 
0877,7008 9145 


Marketing,Min D3,Pengalaman 
Di Bidnya Min 1 Th,Cekatan,Pny 
Jaringan&Relasi luas,tagiwb,Krj 
Keras, tiara.hrd2@gmail,com 


Pre-School&English Course Look 
for English Teacher, fml, sngl, 
D3,fluent,live Bsd Area. send 
Cuimsi, dhanggGhotmail.com 


Prsh. Forwarding di Jakut 
membthkan sales& mrkting, 
@peration/doc export & import 
min.smu, penglman 2 thn kirim 
« to hbpersonaliaGgmail.com 


Sales & Mrktg,P / W, max.35th, 
GP,Komisi,UM,Pergdgan Elang 
Laut Bik 11/19 PIK-5698 3103 


Sales furniture (P).Komunika- 
tif,bisa computer,autocad. 
Email-info@palaisroyale.fr 


Sales Merchandiser utk prshn 
importir & distrbtr,wil Jabodeta 
bek.Min 2th dibdg yg sama Skil 
kmptr&mmik mtr sndri.KKrm CV 
ke-info@ptramtrading.com 


Urgent,Marketing,wanita,single 
Palmn forwarding, domisili wil. 
Jakut, Telp. 4303106. 


Walk in Interview KIA Motors: 
1/SPV(peng2th, minD3),2/Sles 
,SLTA/Sdrit, gj 4 inctf 4 kshtan 
“timsstekebns ke LN, Kia Bintaro 
il MH ThamrinBlok?/A2,soktor7 
CP:Erwin/Tedi(SPV),Abung(BM 


Ji sexreraris 
Sekretaris, wnt, sgl, min.SMU, 
komputer, English, Lmr ke 


Kompleks Marinatama Mangga 
Dua Blk E23A, Jl. Gn. Sahari 
Raya No.2, Jakarta 


BE Teraux proou 


Bth Sgr: Pengembangan Produk 
(R&D) Khusus Alat Listrik, bisa 
Autocad,Pglmn Kerja min.Sth, 
Pria max.35th,SL. Krm CV ke: 
PT Jakarta Akuratama Plastik 
Jl.Raya Jakarta Serang Km 14 
no.8 Ciujung Indonesia,email: 
jakartaplastikGhotmail.com 


Butuh Segera Drafter Autocad 
bangunan berpglmn.CV kirim ke: 
griyapabuaranGyahoo.com 


Kontraktor Bth:Bbrp Pelasana 
Lapangan, Drafter,51/D3/STM 
Bangunan U/di Karawang,Lmm 
Ke:P0.B0X.2082 JKP 10020 / 
divisiteknik.man@gmall.com 


Supervisor # Drafter phm 
produksi mebel & pglmn, GMJ 
Interior, SMS 0818896660, CV 
krm ke: gmj88Glive.com, Jakbar 


— 
janssen J 


Jansen, a pharmaceutical company of Johnson & Johnson, provides medicines for an array of health 
concerns in several therapeutic areas focusing in general medicine, pain management and mental health. Our 
ultimate goal is to help people live healthy lives. We have produced and marketed many first-in-class 
prescription medications and are poised to serve the broad needs of the healthcare market. We are currently 
looking for high potential people to join us as: 


PROFESSIONAL SALES REPRESENTATIVE 


The Professional Sales Representative is responsible to manage the business in his/herareaof responsibilities 
through ascientificand highly ethical approach. 


Minimum Reguirements: 


Minimum Diploma Ill or Bachelor Degree, preferred majoring in Life Science 
Maximum age of 30 years old 

Highly motivated and able to work independently 

Willing to be stationed all over Indonesia 


WALK IN RECRUITMENT 


Date & Time 
. 


September 23, 2012—Pre-Screening Test 


Test Session I:08,00 AM 
Test Session II: 13.00PM 


September 24, 2012 -Interview (Only shortlisted candidates from Day 1) 


Venue 


09.00AM 


Balai Kartini, Mawar Conference Room 


Jl. Jend, Gatot Subroto Kav. 37 


Bring along your CV with photograph, copy of certificates, and Identification Card (KTP) 
Candidates are reguired to take a test asa pre-reguisite foran interview. 


For Reservation: 


Go to www.careers.jnj.com, select the appropriate field under "Search Jobs" and apply 
using reguisition number 00000789. 
Alternatively, you can send your CV to kmondori@its.jnj.com. 


URGENT REAUIRED 


Pria, Mn. S1, Pengalaman Min 
J thn, mampu pempn organsasi 


Pnia/Wanta, Min. SMA 
SURVEYOR (SVY) 

Pna, Mn SMA/sederajat 
komunikatt 8 mampu negosiasi 


Ja Max 35 ton, memliki 
SIM B. menguasai wilayah 
JABODETABEK 


Kualifikasi 
Dapat bekarjasama dalam team 

bahasa Mandann 
lah Gutamakan) Penempatar 
Jakarta 


Krim tamaran lengkap, CV dan 
Photo ke 


@obaicarwer Brocketmail com 


u DIBUTUHKAN SEGERA 
1-8TAF KEBUANGAN ot KE 


» Pra Wanita (142), Warta singe 
P4) 

« Una max 28 tatun 

« Pgmn mo. 1 Ip Fresh Graduato 

» Pendidikan min. DI Ekonomi & 
Akuntansil!), S1 Psikologi (2) 
Akademi Sokutara Tarakanda (3 
DIVS semua jrusan (dj 

Menguasai alat-alat be pahkrogi (2) 

« Berpenampian merark, supol 381! 

» Menguasai kmputer (Excel, Word 
Intorvety 

Krimkan surat lamaran lengkap 

anda ka 

PT. TUNAS ARTHA GARDATAMA 
ROM Cemas, Lantang Agung 

Jagakarsa. 


na Selatan 
atau ema 
ntinto123idyahoo co.id 
Lamaran dhutup 2 megu setelah 
Wa Intra 


DIBUTUHKAN SEGERA 


A.HRD D3/S1.min2th pglm, 
max3Sih,m'ngeri UU ketenaga 
kejaan.Jamsostek&Adm HRD 

2Junior Mech Engr D2SI.min 
2th pglm,max35th,mengerti 
mech drawing | autocad 

«Mampu bekerja Mandiri 
tajin.dimptkn di Jababekat 
Cikarang Bekasi 

sand CV by email 
yms28filive.com or 

'havilia.agung@live.com.my, 


ta kandidat 5 sesuai 


BE VITAL 


careersjnj.com 


mana 


We're Looking For 
WORLD'S BEST TALENT 


At GlaxoSmithkline, wo dedicate ourselves to pro 
products that help to improve the guality of human lkte 
live longee 


Pharmaceutical and Consumer Healthcare 
nabling people to do more, feel better and 


We undertake our guest with enihusiaun af entrepreneurs, excited by constant search for Innovation 
We value performance achicved with ingegrity. We will attain success as a word class global leader 
with cach and every one of om people contributing with pawion and unmatched sense of urgeney. 


We invite resoureelul individuals to join us in our mission, 


The Role: 
Repons directly to Engineering Manager, The incumbent will be tespansible to oversee production 
eguipments (including AHUS and BMSI and perloem rmaintenance planning and scheduling 


The Person: 
Hols bacholor deg 
Minimum two years experience in the same position within Ihe same industry ix an advantage. 
Familiar with Maintenance Program hle to develop st operating procedures SOP) 

Has an experience in LeanvSix Sigma/Cow Reduction penject or Total Productive Maintenance 

(TPA, 

Has an experlence in handling project would be benefickal. 

Powesslon of strong analytical thinking, good engineering documentation skill, good teamwork and 

proactive 


n Mechanical / Electrical Enginoering, 


The Role: 
Repons directly to Engincering Manager. The incumbent will be responsible tar aversesing utilitles 
including Boilers, Chillers, Pumps and motors, PWS, Air Compressors, WTP, 8 
services (Civil works and aho tesponsible to supervise muintenance and Wil 
optimum daily operation 
The Person: 
Holds bachelor dogree in Electrical Engineering, 
Minimum two yeats experience in the same position within the same industry is an advantage. 
Familiar with Utlities such as Boiler, CInllee, Water treatment, AHU, Pumps, Fire Fighting System, 
Arical Panel IMCO, 
LwanSix Sigma/Cow Reduetian project or Total Productive Maintenance 


dings and Gene 


Powession af wrong analtical thinking, supervisar experience, good Interpersonal skill and 
teamwork 


Resourceful and confident applicants for the above posts are Invited to subunik 
1 CV (State your position code) at the latest on September 30th, 2012105 

The Human Resources Department 
GlaxoSmithKline 

PO BOX 8877 / IKB- 1086 

send,resume@firstasiacansul 


Australian 


GM JOBVACANCY io -9 


An AusAID funded Initiative, the Poverty Reduction Support Facility (PRSF). is 
seeking highly aualified candidates ta fill in the following positions: 


" SOCIAL STATISTICIAN (1 position) 

“ GIS DEVELOPER (1 position) 

“ NUTRITION RESEARCH ASSISTANT (1 position) 

“ Bantuan Siswa Miskin (BSM) PILOT PROJECT OFFICER (1 position) 
“ MIS CONSULTANTS (2 positions) 

# TECHNICAL ASSISTANT for Social Assistance Cluster (1 position) 
“ KNOWLEDGE MANAGEMENT TECHNICAL SPECIALIST (1 Position) 


PRSF is a joint facility between AusAID and the Government of Indonesia to 
improve the guality of policy advice for poverty programs in Indonesia. Full TOR 
for the positions is available at www.grminternational.com under “WORKING WITH 
US" while detailed information about our project is available at www.tnp2k.go.id 

Please indicate the position applied in the email subject, and submit CV and GRM 
Job Application form (accessible in the TOR) to: recruitment@prsf.or.id by the 
latest 30 September 2012. 


Female candidates are encouraged to apply 
PRSF is managed by GRM International on behalf of AusAID 


VINTAGE 


Vintage is a multiconcept restaurant located in Alam Sutera, Tangerang Selatan 


WALK IN INTERVIEW 


- Waiter/waitress - Sommelier - GRO 
- Cashier - Kitchen - Accountant 
- Bartender Personnel 


Date : 17-21 September2012 
Hours : 10.00 - 14.00 WIB 


Venue : Vintage Wine & Grill, Flavor Bliss, Block KB-KC 
Jl. Alam Sutera Boulevard kav. 6, Serpong. Tangerang Selatan 


Bring your updated CV & photo or send to : hrd.vintage@yahoo.com 


